Ibnu Majah 2001-3000 


NoHdt 

Isi Arab 

Isi Indonesia 

2001 

Uiiik Ijjik 

1^ (3^J L)j 

.1^ ^ ^ ^jc. 

(> iy^ ly. jiii Sy (jj 

M i}j^J dii-aldlll l^i 
^ ^ auI ^ ^ 

liu ji^i (jc. ^^\ y cjjji 
(jjljL itl f l>“ 

jijil jA 

[Abu Bakr bin Abu 
Syaibah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin lshaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Ayyub] 
dari [Muhammad bin 
Abdurrahman bin 

Naufal Al Qurasyi] dari 
[Urwah] dari [Aisyah] 
dari [Judamah binti 

Wahb Al Asadiah] 
Bahwasanya ia berkata, 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku telah 
berkeinginan untuk 
melarang ghiyal 
(mensetubuhi isteri saat 
masih men 5 msui), namun 
ternyata orang-orang 

Faris dan Yahudi 
melakukannya dan tidak 
membahayakan anak- 
anak mereka." Dan aku 
juga mendengar beliau 
ditanya tentang 'azl, 
beliau lantas menjawab: 
"Itu adalah pembunuhan 
yang terselubung." 

2002 

^3^^ yjac. ^ ^ 

^'4^ (jj jyy cf- (jj 

(_yj1 (jJ oUl ^«Mi 4j| 

jjjj C.UJ (jc. ^aiuix 

(j^ldl (jj 

^1 <>iil (J^^^ <-i» .....r^j! 

j! Ijljk) V “4^ 

(J^l (jl (_^ Ml^'l (_5illj3 l^)jal 

(3-1 jUli yy 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hamzah] dari [Amru bin 
Muhajir] Bahwasanya ia 
mendengar bapaknya 
[Al Muhajir bin Abu 
Muslim] menceritakan 
dari [Asma bin inti 

Yazid bin As S akan] -ia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




adalah mantan 
budaknya- ia mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
kalian membunuh anak- 
anak kalian dengan 
diam-diam. Demi dzat 
yang jiwa Muhammad 
ada dalam genggaman- 
Nya, sesungguhnya 
dampak dari perbuatan 
ghail (mensetubuhi isteri 
disaat masih mensusui) 
akan tetap berlanjut 
sampai anak tersebut 
menjadi seorang 
penunggang kuda, 
hingga kuda tersebut 
membantingnya." 

2003 

^ ^Ijjj 

4.^ iill UJjVII 

(JUa 

u cs±^\^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'ammal] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 
A'masy] dari [Salim bin 
Abui Ja'd] dari [Abu 
Umamah] ia berkata, 
"Ada seorang wanita 
datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersama kedua 
anak kecilnya, dia 
menggendong seorang 
dan menuntun yang 
lainnya. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"(Mereka adalah) 
wanita-wanita yang 
hamil, melahirkan dan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




penyayang, sekiranya 
mereka tidak kembali 
kepada suami-suami 
mereka, niscaya tempat- 
tempat shalat mereka 
juga akan masuk surga." 

2004 

^ <_jIa jil .1^ 1 

(jc. ^ (JjT «1 iij 

jjj jUi Jc (jj Jc 

4il ^ U.14il (JlllU 

1-4-^ J j 4.^ 

jjUl JjJll Vj 

jA L^ti ^1 dlhll Aj j jj V 

UJI tJa jlL jjl UllijI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahhab bin Adi 

Dlahhak] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ayyasy] dari [Bahir bin 
Sa'd] dari [Khalidbin 
Ma'dan] dari [Katsir bin 
Murrah] dari [Mu'adz 
bin bin Jabal] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seorang isteri menyakiti 
suaminya melainkan 
isterinya dari kalangan 
bidadari akan berkata, 
"Semoga Allah 
membunuhmu, 
janganlah engkau 
menyakitinya, la di 
sisimu hanyalah tamu 
yang setiap saat bisa 
meninggalkanmu untuk 
kami." 

2005 

jjLoJm ^ Uj^ 

^ ^ t n.5^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Mu'alla bin Manshur] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [lshaq bin 
Muhammad Al Farwi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Umar] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 

^JC. ^jj 4ll .Jt uj.la. 

^1 <_si-a <^^4^1 (j1 JmC- (jjl jc 
^1 jJjl V (JU AJc. 

(jiliJi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam bersabda: 
"Sesuatu yang haram 
tidak bisa 

mengharamkan yang 
halal." 

2006 

jjj <)Ill .iJjjJ UJ.la. 

(jj i'Jjj (jj 

(jj l_jlU 

(jc. oil j ^ Ij^j 

(jj <-oiol jc jj (jj 

jjl jC jj jC (J^ 

jl^LkLlf 3^ j^, 

3 ' AjIc- Jdll ^ i Jdll 

^ <LaSSk jlla 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] dan [Abdullah 
bin Amir bin Zurarah] 
dan [Masruq bin Al 
Marzuban] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 

Zakariya bin Abu 
Za'idah] dari [Shalih bin 
Shalih bin Hay] dari 
[Salamah bin Kuhail] 
dari [Sa'id bin Jubair] 
dari [Ibnu Abbas] dari 
[Umar bin Khaththab] 
berkata, "Pernah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menceraikan Hafshah 
kemudian merujuknya 
kembali." 

2007 

L)^ ^ 

^jc- ^jc. > »1 

*^ 4j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

Jii\ ^jaLj jjiilj 04 ^ 

J3 liliiila Oj^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'ammal] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
lshaq] dari [Abu 

Burdah] dari [Abu 

Musa] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kenapa 
mereka mempermainkan 
hudud Allah. Salah 
seorang dari mereka 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




berkata, 'Aku telah 
menceraikanmu, aku 
telah merujukmu, aku 
telah menceraikanmu'." 

2008 

jILL ^ UJ^k 

4j1c- Jdll Jdll 

i) 3 jl ^ILjj 

(jilLiV 

Telah menceritakan 
kepada kami [Katsir bin 
Ubaid Al Himshi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Khalid] dari [Ubaidullah 
bin Al Walid Al 
Washshafi] dari 
[Muharib bin Ditsar] 
dari [Abdullah bin 

Umar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Perkara halal 
yang paling dibenci 

Allah adalah talak." 

2009 

liiiik ;_5ji (jj jji iJjik 

<jiil (jc (Irtj-ij (jj «lili .4^ 

UjalLlll 'jaC, ^jjl (jc 

4.j1c. ^I <>ill poC. 

l^ 4 .^ljja 0^ (Jlia ^ipj 
ji p j 4 ^ p p 

pij »«1 3 j pi l1^ 
pbl 0.1x1114^11 ol->^ 

Idil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Idris] dari [Ubaidullah] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata, "Aku 
telah mencerai isteriku 
padahal ia sedang haid." 
Lalu Umar menceritakan 
hal itu kepada 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
lalu bersabda: 
"Perintahkanlah ia untuk 
merujuknya hingga 
kembali suci, kemudian 
haid, kemudian suci, 
kemudian mencerainya 
sebelum ia 
mensetubuhinya 
kembali, atau tetap 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




menahannya sebagai 
isteri jika ia mau, itulah 
iddah yang Allah telah 
perintahkan." 

2010 

LJt jUlui jc. (jj 

jt jc (3^! 

' (jl 4 ILII <>ill 

^ya 1 jAUs 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Sufyan] dari [Abu 
lshaq] dari [Abui 
Ahwash] dari [Abdullah] 
ia berkata, "Talak yang 
sunah adalah seseorang 
mentalak (isterinya) 
dalam keadaan suci dan 
belum disetubuhi." 

2011 

^F>ll (jj 

(jc. ('1 \r, (jj uj.la. 

(jc. (3=^] (^5 L)^ (jiic-VI 

^1 ^ (jc ^>kSil 

^)^Ja Alc ' ^ a'l-j (3^^^^ 

1 ^ q\ li ^ *<\l t ** ^ 

^ J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Maimun Ar Raqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 

Ghiyats] dari [Al 

A'masy] dari [Abu 
lshaq] dari [Abu Al 
Ahwash] dari [Abdullah] 
ia berkata tentang talak 
sunnah, "Setiap kali suci 
suami menjatuhkan satu 
talak, jika tiba masa suci 
yang ketiga, ia 
menceraikannya, dan 
setelahnya isterinya 
dipastikan mempunyai 
kebiasaan haid" 

2012 

yc (jj ^>jLaiJ Uiiik 
l^lk (Jll (^Vl AjC Ijjlk 
(jJ L>^Jd L>^ (j^ 

(jj| aliillii Jla (_jji jj^ 

4jI jjil (jiL (^j (jc jic 

(jj <iill A^ i_i^)*J (J >1 jl ^ 

(3m-i j (3^ 3^ 

4.i ^1 (_5ij-a (3^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] ia 
berkata; telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 












Ibnu Majah 2001-3000 



jjJ tlyl jl Jll iSlljj 

kami [Hisyam] dari 
[Muhammad] dari 
[Yunus bin Jubair Abu 
Ghallab] ia berkata; Aku 
bertanya [Ibnu Umar] 
tentang seorang laki-laki 
yang mentalak isterinya 
disaat haid, maka ia pun 
menjawab, "Engkau tahu 
Abdullah bin Umar 
mencerai isterinya disaat 
haid, lalu Umar 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam hingga beliau 
memerintahkannya agar 
Abdullah bin Umar 
merujuknya kembali. 

Aku berkata, "Apakah ia 
harus iddah karena hal 
itu?" ia menjawab, "Apa 
pendapatmu jika ia tidak 
merujuknya dan berlaku 
bodoh?" 

2013 

^ J ^ 

jc Vla (jj 

^ (jj a^a-o jc. jl^ 
(^1 (jc jJlLi (jc. 3.kiL (Ji 
(_pajLk jA J (jija <jl^>ic. 

jill (_si»-a j>^ jSaa 

^ 0^ (jl^ ‘'jic. 

(jxLa. jl jaUs (jA j 1 1 ; X\]r\\ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari 
[Muhammad bin 
'Abdurrahman] -mantan 
budak keluarga Thalhah- 
dari dari [Salim] dari 
[Ibnu Umar] bahwa ia 
pernah mencerai 
isterinya di saat haid, 
lalu Umar menceritakan 
hal itu kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu 
bersabda: 

"Perintahkanlah agar ia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




merujuk kembali, 
kemudian mencerainya 
disaat suci, atau saat 
hamil." 

2014 

»j js i3^j Cfi- 

jAc. jc jc 

dlJJ ^ ^ Q \ 

i^jj ^5lL (jt 

jLkU (ji^l j_jlj ^ J* J 

iiiil 

4“j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [lshaq bin Abu 
Farwah] dari [Abu Az 
Zanad] dari [Amir bin 
Asy Sya'bi] ia berkata, 
"Aku berkata kepada 
[Fathimah binti Qais], 
"Ceritakanlah kepadaku 
tentang perceraianmu." 
la berkata, "Suamiku 
menceraikan aku dengan 
talak tiga disaat ia keluar 
menuju Yaman, dan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memperbolehkannya." 

2015 

^'1 jilA ^ lu w 

^jUjJa]) ^LojIjuj ^ 7^ 1 

(jj (jljic (ji jjaJill (jj 4ll ^ 
(jSaJ l1?-J l>^ (JluinloaJI 

j^J ^ ^ p 4 ^ 13^1 

Jlia Vj l^SiLia 

<jjal jjl^>xC. 

^ ^ jji^ lllLklJJ 

'4^j cs^j 141^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Hilal Ash Shawwaf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin 

Sulaiman Adi Dluba'i] 
dari [Yazid Ar Risyk] 
dari [Mutharrif bin 
Abdullah bin Asy 
Syikhkhir] bahwa 
[Imran bin Al Hushain] 
ditanya tentang 
seseorang yang 
menceraikan isterinya 
kemudian 

menyetubuhinya dan 
tidak mengambil saksi 
atas cerai dan rujuknya. 
Maka Imran menjawab. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




"Kamu telah melakukan 
perceraian dan rujuk 
tidak sesuai sunnah. 
Datangkanlah saksi atas 
perceraian dan 
rujuknya." 

2016 

jjj jjj i\ Llj.lk 

(jc 

4jLoIj*ji ijc- ajjI 

Cjjj Cjjl£ 

(Ijjia J ^ (221^3 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Umar 
bin Hayyaj] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Qabishah 
bin Uqbah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari ['Amr bin Maimun] 
dari [Bapaknya] dari [Az 
Zubair bin Al 'Awwamj 
bahwa waktu itu Ummu 
Kultsum binti Uqbah 
adalah sebagai isterinya. 
Lalu Ummu Kultsum 
yang sedang hamil 
berkata kepadanya, 
"Tentramkan jiwaku 
dengan perceraian." Lalu 
ia pun menceraikannya 
dengan talaq satu, 
setelah itu ia keluar 
untuk shalat. Ketika 
kembali, ternyata 
isterinya telah 
melahirkan. Maka 

Zubair berkata, "Kenapa 
dia menipuku, semoga 
Allah menipunya." 
Kemudian Zubair 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lantas 
bersabda: "Al Kitab 
telah mendahului 
waktunya (iddahnya 
telah sempurna), maka 
pinanglah ia kembali." 

ClutjJaj JSj D^iLLall 

'p ^1 14 ^^ 14 ^ La JI33 

Apc. iill ^_5 j1 

'4^ ij^l 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


2017 

jjLala jjI 

Aiij'lMi (JjULill 

iikj 141 ^ CLljlkil iduj 4j«'KiiVI 

j^j 1 (Sj'r- t _ ijTA 

Jtia ^djoij 

141^1 IjjJoM (Jiii ^jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Ahwash] 
dari [Manshur] dari 
[Ibrahim] dari [Al 

Aswad] dari [Abu As 
Sanabil] ia berkata, 
"Subai'ah Al Aslamiah 
binti Al Harits 
melahirkan bayi dua 
puluhan hari setelah 
meninggalnya sang 
suami. Setelah masa 
nifasnya selesai ia 
berbenah diri (hingga 
ada seseorang yang mau 
menikahinya), namun 
hal itu menuai celaan. 
Maka diceritakanlah 
perkaranya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau pun 
bersabda: "Jika ia 
melakukan itu, sungguh 
masa iddahnya telah 
selesai." 

2018 

Ujik jjJ jji Ijjik 

^ JjIj jc (jj 

(jt 4.'*'"'^ f'j* 

^1 [M (Ji JJ^J 

ijc. Clljlkll C±u ^Tj'iiii 

Cutjjaj l^l 1 a^ji) Ik j^i 

fkkkA l^j j ?llj 

ja Jlis ^jj (JjUlill 

(j^VI jkl (J^ \ CjLjJ\ 

ij J 

^aJ^J (JI 3 J iiiil 

1^1 i 

LLSUfl Lkj J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Dawud bin Abu 
Hind] dari [Asy Sya'bi] 
dari [Masruq] dan 
[Amru bin Utbah] bahwa 
keduanya menulis surat 
kepada [Subai'ah binti 

Al Harits], menanyakan 
perihal perkaranya. Lalu 
ia ganti menulis surat 
kepada keduanya bahwa 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




ia telah melahirkan dua 
puluh lima hari setelah 
wafatnya sang suami. 
Setelah itu Subai'ah 
berbenah diri dan 
mengharap kebaikan 
(datangnya suami). 

Maka lewatlah Abu As 
Sanabil bin Ba'kak di 
hadapan Subai'ah seraya 
berkata, "Cepat sekali 
engkau melakukan 
iddah, beriddahlah 
engkau dengan batas 
terakhir dari dua iddah 
(iddah kematian dan 
iddah melahirkan), 
empat bulan sepuluh 
hari." Maka aku pun 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, aku katakan 
kepada beliau, "Wahai 
Rasulullah, mintakanlah 
ampun untukku," beliau 
bersabda: "Ada apa?" 
lalu aku ceritakan hal 
tersebut kepada beliau, 
hingga beliaupun 
bersabda: "Jika engkau 
mendapatkan calon 
suami yang baik maka 
nikahlah." 

2019 

^ a J ^ 1 U'l^ 

JjIj (Ji <)ill IJjik Vli jlij 

4.^1 (jc. ojjC. UJ.la. 

^ jj^\ (jt 

MiU'l jj.0 Cjiij 1 jl ^ji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali] dan [Muhammad 
bin Basysyar] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Dawud] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 

Urwah] dari [Bapaknya] 
dari [Al Miswar bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




Makhramah] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan Subai'ah 
untuk menikah lagi jika 
ia telah selesai dari 
nifasnya." 

2020 

^jc. (jc- 

oU&V (j-iJ ^jSUaiJi 

'J^J 3^j' ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Muslim] dari [Masruq] 
dari [Abdullah bin 
Mas'ud] ia berkata, 

"Demi Allah, bagi siapa 
yang ingin maka kami 
akan mengutuknya. 
Sungguh telah turun 
surat An Nisa Al Qushra 
'(Setelah empat bulan 
sepuluh hari)'." 

2021 

Ujik ;_5ji (jj _Jji Ijjik 

(jl^ ^jj (jljuLal _jji 

(3^1 (j^ 

LJJ *. *—Ai j 

Cluj 4jijjall 4ii.i (jl jj jlaJI 

iJ c?f-j j t , 

4 it > »1 i» ^ '^'iVI 

<iiil Ij dma ^ijjjj ^lJc. jiiil 

jIj ulj j ^ iU. 

jIJj U^ 4 t i lll 1 tl 

Oli V3 ^j 3 fu V 3 
ij ‘^b L))^ 

(^>1 j'^j Jh 

<y] 

tLill CLmi ^jl j_jJiaU (3l 

CS-^ ^ is^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar Sulaiman bin 
Hayyan] dari [Sa'd bin 
lshaq bin Ka'bin bin 
Ujrah] dari [Zainab binti 
Ka'b bin Ujrah] -ia 
adalah isteri Abu Sa'id 

Al Khudri- bahwa 
saudara wanitanya,? [Al 
Furai'ah binti Malik] 
berkata, "Suamiku 
keluar mencari budak 
miliknya hingga mereka 
bertemu dengan suamiku 
dan membunuhnya. 
Hingga datanglah berita 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 


I jj ^ ^A Ae^. jJll ^ ^ 

O^alU ji J^-uuJI ‘ " 

ciiic. j i_i^ (Jlia oj->4'l 

Jlia A^c. lililll 

A^ f.Lk ^ jil lilji fjk 
Alkl 

j^l aJuj\ 4^ djjjjcU cJla 


kematian suamiku, 
sementara aku ada di 
salah satu rumah Anshar 
yang sangat jauh dari 
rumah keluargaku. Lalu 
aku mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, aku berkata, 
"Wahai Rasulullah, telah 
datang berita kematian 
suamiku sementara aku 
ada di suatu rumah yang 
sangat jauh dari rumah 
keluargaku dan rumah 
saudara-sadaraku, 
suamiku tidak 
meninggalkan harta 
sebagai nafkah, harta 
yang bisa aku warisi, 
atau rumah yang ia 
punyai. Jika engkau 
setuju untuk memberi 
izin, maka aku ingin 
tinggal di rumah 
keluarga dan saudara- 
saudaraku. Sebab hal itu 
lebih aku sukai dan aku 
bisa menumpahkan 
sebagian persoalanku?! 
Beliau bersabda: 
"Lakukanlah jika engkau 
mau." Ia berkata, "Maka 
aku pun keluar dengan 
berderai air mata atas 
apa yang telah Allah 
putuskan melalui lisan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, hingga 
ketika aku berada di 
masjid, atau di sebagian 
kamar beliau 
memanggilku, beliau 
bersabda: "Bagaimana 
dengan keputusanmu?" 
ia berkata, "Lalu aku 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




ceritakan kembali 
kepada beliau perihal 
suamiku. Beliau 
bersabda: "Tinggallah di 
rumah yang engkau 
mendengar kabar 
kematian suamimu 
hingga selesai masa 
iddahmu." la berkata, 
"Maka aku pun beriddah 
selama empat bulan 
sepuluh hari di rumah 
tersebut." 

2022 

.iic. Ujlk Cii '1«^ « Ujlk 

^jjl usik <)Ill jjj jj^^l 

jjk ijjc. ^ (jt jUjII 

‘ - ''a» t.s^ tlllkilll Ajji 

jj/1 oljJil aJ 

U2^i Cjllia tjA J '^jV- 

X \ AjIc. Jdll ^ i Jdll 

u^jj^ Ia^^I 

Lal ulilk3 ^ jj 

CjJllj ciul& jiiilJ 

^Jjj^J dijlS <Ja]ali 

AjIc- Jdll Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Az 
Zinad] dari [Hisyam bin 
Urwah] dari [Bapaknya] 
ia berkata, "Aku masuk 
menemui Marwan, aku 
berkata kepadanya, 
"Seorang wanita dari 
keluargamu telah 
dicerai. Aku 
melewatinya saat ia 
pindah, ia berkata," 
[Fatimah binti Qais] 
menyuruh kami! Dan ia 
mengabarkan kepada 
kami bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
memerintahkan 
kepadanya untuk 
pindah." Marwan 
kemudian berkata, "la 
menyuruh mereka untuk 
melakukan itu! " Urwah 
berkata, "Aku berkata," 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




[’Aisyah] telah 
mencelanya, ia 
mengatakan, 
"Sesungguhnya Fatimah 
itu ada di suatu tempat 
yang berbahaya hingga 
akan membahayakan 
dirinya, maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberikan 
keringan kepadanya." 

2023 

Uiiii. (jj jji Ujik 

^\2a (JA 

clljj 4JiJala (jc 0 Jjc. 

(ji t_aLLi ^1 4il U 

ijih. jikjaj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 

Ghiyats] dari [Hisyam 
bin Urwah] dari 
[Bapaknya] ia berkata," 
[Fatimah binti Qais] 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, 

sesungguhnya aku takut 
jika terzhalimi, " maka 
beliau pun 
memerintahkan 
kepadanya untuk 
pindah." 

2024 

^ jj uj.la. (jJ uiiia. 

Ljj J ^ 

(jC. Uja-^ '1«^ « ^ Uj.1^ 

^3^ gj' 

c-^q\l\u jili ^ 

^ *' .1^ 

^ c) i34j 

i t 4 jir. ^-IjLa duli 

Jlia 

lij3i-i jl ul 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh]. (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Manshur] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj bin 
Muhammad] semuanya 
dari [Ibnu Juraij] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Az Zubair] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




[Jabir bin Abdullah] ia 
berkata, "Bibiku dari 
pihak ibu dicerai, lalu ia 
ingin memetik buah 
kurma. Namun seorang 
laki-laki melarangnya 
untuk keluar, maka ia 
pun mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Beliau lantas 
bersabda: "Tidak apa- 
apa, petiklah buah 
kurmamu. Semoga 
dengannya engkau bisa 
bersedekah atau 
melakukan sesuatu yang 
ma'ruf." 

2025 

U!i.lk u!i.lk 

(JI 3 ‘ ^ 

(Jir 'S J ^ Ij^ 

^ ‘ ^ ‘ ^ Jdll ^ ^ Jdll 

Aj^ Vj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abu Bakr bin Abu 
Al Jahm bin Shukhair Al 
Adawi] ia berkata, "Aku 
mendengar [Fatimah bin 
Qais] mengatakan 
bahwa suaminya telah 
menceraikannya dengan 
talak tiga, lalu 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
memberikan putusan 
bahwa ia berhak 
mendapatkan j aminan 
tempat tinggal dan 
nafkah." 

2026 

Ujii (jj _jjl uiiia. 

(Jll (jt Dj^ 

dljj 

J jLj ^ iji^ i^jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



Ij^ ^ 

V * ^' ‘'j; ^ auI Jdll 

menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Mughirah] dari [Asy 
Sya'bi] ia berkata, " 
[Fatimah bin Qais] 
berkata, "Pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
suamiku menceraikan 
aku dengan talak tiga. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian bersabda: 
"Engkau tidak berhak 
mendapatkan jaminan 
tempat tinggal ataupun 
nafkah." 

2027 

jj) ^ .IclL) 

^ Ujik cllatjiVl 

^ pu!iiA 

C-lij 0^^)^ ^jc. 

ilill LH® 

dllkli 

L^.s 1.^B ^ ^**‘- ^Lilc- 

1 (g LLiji ji 4jiijjji 

4^ jl J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Al Miqdam Abui 
Asy'ats Al 'Ijli] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ubaid bin 
Al Qasim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 

Urwah] dari [Bapaknya] 
dari [’Aisyah] berkata, 
"Amrah binti Al Jaun 
berlindung dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
dipertemukan 
dengannya. Maka Beliau 
bersabda: "Engkau telah 
berlindung kepada 
Mu'adz." Lalu Beliau 
menceraikannya dan 
memerintahkan Usamah 
atau Anas agar 
memberinya tiga potong 
baju kain linen putih." 

2028 

LH' L)^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



Ajic. iill 

jlL il>il V4 (Jll 

berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Amr bin Abu 
Salamah Abu Hafsh At 
Tannisi] dari [Zuhair] 
dari [Ibnu Juraij] dari 
[Amr bin Syu'aib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Apabila 
seorang isteri 
mengklaim telah cerai 
dengan suaminya dan 
mendatangkan seorang 
saksi adil. Maka si suami 
hendaknya diambil 
sumpah. Jika bersumpah 
maka gugurlah 
persaksian saksi. Jika 
(suami) mengundurkan 
diri, maka 

pengundurannya sama 
dengan adanya saksi 
baru, maka perceraian 
itu bisa dianggap sah." 

C flU jU L^j j t_flLaajjjl 

cj]^ ^Ij^I I-' 

2029 

Uj.1^ y^aC. ^ pu^ ^ 

.13^ UjJ^ (Jj* a > nj ^ 
ilJflC. Ijjik ^ ^ ^ ^ 

t_ilijj jc ^Ijj 

JUlll SjjjA (^1 t^Lo 

*^ AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

%■ l)4^j*j 6*-^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hatim bin 
Isma'il] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Habib bin Ardak] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ Atha bin Abu 
Rabah] dari [Yusuf bin 
Mahak] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ada tiga 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




perkara baik dilakukan 
dengan serius atau 
dengan main-main 
hukumnya tetap berlaku; 
nikah, talak dan rujuk." 

2030 

jc jc tjj 

L« »j 0 j 

4j1c- Jdll jJjI 

UoC- iil! (j| 

jl <1 (J.UU ^ La 1 ^ Li^'ll <1 t" u"'!L 

<j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dan [Abdah bin 
Sulaiman], (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid bin 
Mas'adah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid Ibnul 

Harits] semuanya dari 
[Sa'id bin Abu Arubah] 
dari [Qatadah] dari 
[Zurarah bin Aufa] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
akan mengampuni apa 
yang terdetik dalam hati 
umatku selama belum 
melakukannya atau 
mengatakannya." 

2031 

Ujii “Lj^ (jj uiiia. 

1«^ « UJ.lk J ^ (jj 

jjj .’la^aj (jiiLa. (jj ^LL jjj 

jjj . 4 ^ iJjla. Vli 

(jc. 4 «L 11 ^ uj.ik 

^jc. (jc. .^La^ 

(_jiLa <>ill ^jl^jijlc jjC. 

(jc ^Jill ^J ( 3 ^ 

Laj^ ■ "J ( 3 ^ ^lili (jc ^!xi 

1 >J 1 >J_ 

(Jla (Jj;^ ji (. 5 ^ (jj)'l-> «'l 

j£. j ^ jSj Jji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun], 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Khalid bin Khidasy] dan 
[Muhammad bin Yahya] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrahman bin 
Mahdi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari 
[Hammad] dari 
[Ibrahim] dari [Al 

Aswad] dari [’Aisyah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Pena akan diangkat dari 
tiga orang; orang yang 
tidur hingga bangun, 
anak kecil hingga besar 
(balig) dan orang gila 
hingga berakal atau 
sadar." Abu Bakr 
menyebutkan dalam 
haditsnya, "orang yang 
hilang akal hingga 
sadar." 

2032 

tjj ^ ^ 

uli) tjjl lijik oiUc. ^ 

jjjj jjj 

4.j1c. ^ <>ill ^tjUa 

jjiLall (jt ^aiall ^ jj 
j^UlI U^J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhamamd bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin Ubadah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Qasim bin 
Yazid] dari [Ali bin Abi 
Thalib] bahwa 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pena 
diangkat dari (tiga) 
golongan; anak kecil, 
orang gila dan orang 
tidur." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


2033 

UJ.lk 

jjj ‘ ° "jJ 

^ iiiil (JlilU 

^jc. ^jl^j iiil ^ILjj ^^Jc- iiil 

Ija^ J ■ ■' '^1 jj Lla^l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Muhammad bin 
Yusuf Al Firyabi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub bin 

Suwaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr Al 
Hudzali] dari [Syahr bin 
Hausyab] dari [Abu 

Dzar Al Ghifari] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
memaafkan dari umatku 
sesuatu yang dilakukan 
karena salah, lupa dan 
sesuatu yang dipaksakan 
kepadanya." 

2034 

Uj.ik jLdC ^ Uj.ik 

L>^ jilix (jj (jl^ 

i> (jj ^jOj i> 

jji J »jjjA 

idll ^iuij ^ 

^ Ui& jj^-^ 

ji <J (JaaJ ^ La 

AAc. 1 Loj Aj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Mis'ar] 
dari [Qatadah] dari 
[Zurarah bin Aufa] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
memaafkan dari umatku 
ini sesuatu yang terdetik 
dalam hati selama tidak 
dilakukan, atau 
diucapkan. Dan apa-apa 
yang dipaksakan 
kepadanya." 

2035 

jc fUaC jc 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



<jlc. iill (jji 

J .'\l jj Lla^l 

MuShaffa Al Himshi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
[Atha] dari [Ibnu 

Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
akan menggugurkan dari 
umatku sesuatu yang 
dilakukan karena salah, 
lupa dan sesuatu yang 
dipaksakan kepadanya." 

2036 

ijjik jjj jji lijik 

^ ^ (jc. (jj Aul .1^ 

(jj i> J jj i> l3^1 

Clllll C±SJ ^jc. ^iLa 

<i3j| J ^ 

V (Jll ‘'jlc. iiil 

S^l cs^ 'S^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari 
[Muhammad bin lshaq] 
dari [Tsaur] dari [Ubaid 
bin Abu Shalih] dari 
[Shafiah binti Syaibah] 
ia berkata," [’Aisyah] 
menceritakan kepadaku 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada talak atau 
pembebasan (budak) 
disaat marah (yang 
memuncak)." 

2037 

jjI ijjlk J ^ j-oLt 

J J» «Mil ^jj Uj.lk 

H(j^^i ^ il)t 

^ ^ ^ ^jC- IjU.a^ 

^ KVi jiiil ^jc. 4^! 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Amir Al 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Ahwal]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Kuraib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin Isma'il] 
semuanya dari 
['Abdurrahman bin Al 
Harits] dari ['Amr bin 
Syu'aib] dari [Bapaknya] 
dari [Kakeknya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
perceraian pada apa 
yang tidak kamu miliki." 

2038 

Jjalii jjj IJjik 

Jalj jjjjoiaJI jjlc. uii.lk 

fjc. .l» in ^ 

4.;^ iill jjC.4Ji^)iJo 

(3^ i Jll ^3 

lilLa (3^ fjjlc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sa'id Ad Darimi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Al Husain 
bin Waqid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Sa'd] dari [Az Zuhri] 
dari [Urwah] dari 
[Miswar bin 

Makhramah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak ada 
perceraian sebelum 
terjadi pernikahan dan 
tidak ada pembebasan 
sebelum memiliki." 

2039 

^jc. ^yixji Ijtlii 

LW liiLajJall jjc. 

JUa 

l>^ <3-^ J 

(3^ (jiiJa V 3 I 2 (iiuij 4^ 

^iMll 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrazaq] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




kami [Ma'mar] dari 
[Juwaibir] dari [Adi 
Dlahhak] dari [Nazzal 
bin Sabrah] dari [Ali bin 
Abu Thalib] radliallahu 
'anhu, dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak ada 
perceraian sebelum 
adanya pernikahan." 

2040 

4* ‘^4*^1 

Jtia 4^.11 cii^U^’.il jdjoij AjIc. 

4^1 (jlSjijlc. (jt o3jc. 

4il J Cjiij Uil jj j^l 

(3 4lLi <iiiLj ijc.i Jjlls 
-Sijij 4.j1c. ^I ^ U.-i 4il 
lillAL ^ijhir J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
['Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] ia 
berkata; aku bertanya 
[Az Zuhri], "Siapakah 
dari isteri-isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang 
berlindung dari beliau?" 
ia lalu berkata, " 

[Urwah] telah 
mengabarkan kepadaku 
dari ['Aisyah], bahwa 
Puteri Al Jaun ketika 
bertemu dengan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
beliau telah dekat 
dengannya, ia berkata, 
"Aku berlindung kepada 
Allah darimu." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Engkau telah 
berlindung dengan 
sesuatu yang besar, 
kembalilah kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




keluargamu." 

2041 

(jf. I2ilk Vla (jj 

(jj 1> e<4^ 4^4^ 

jc jc jjj ij jj 

j_jjU 4j| jil (jJJa ^Lkik 

X\t ^ Jdll Jdll 

(Jll CiJ ji Lb AilLi 

Vj Cjijl La Jll J 

Vj Clliji La iiiil Jll J 

jUgjW Ia 3^ Jll ola.lj 
l^- '1 Ij 1 .aui A^La ^ 

La ^ Aa^ a 

A^La (Jli 1 

0^ .ia^i J Asyi 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Jarir 
bin Hazim] dari [Az 
Zubair bin Sa'id] dari 
[Abdullah bin Ali bin 
Yazid bin Rukanah] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] bahwa ia 
telah mencerai isterinya 
dengan talak tiga. Lalu 
ia datang kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
menanyakannya, lantas 
beliau balik bertanya: 
"Apa yang kamu 
inginkan?" ia menjawab: 
"Talak satu." Beliau 
kembali menegaskan: 
"Demi Allah, kamu tidak 
menginginkannya 
kecuali satu!? ia 
menjawab: "Demi Allah, 
aku tidak 
menginginkannya 
kecuali satu." la berkata, 
"Maka Beliau 
mengembalikan isterinya 
kepadanya." Muhammad 
bin Hajah berkata, "Aku 
mendengar Abu Al 

Hasan Ali bin 
Muhammad Ath 

Thanafisi berkata, 

"Betapa mulianya hadits 
ini." Ibnu Majah berkata, 
"Nama Abu Ubaid telah 
ditinggalkan oleh 

Najiah, sementara 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




Ahmad 

melemahkannya." 

2042 

Ujik Jji iJjik 

(jc. jjlaC.VI (jt kjjM jjI 

J li 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Muslim] dari [Masruq] 
dari [’Aisyah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membuat pilihan untuk 
kami hingga kami pun 
memilihnya, dan sama 
sekali kami tidak ada 
keinginan memilih 
thalaq sedikitpun." 

2043 

(^^^1 ^jc. JMM ulki (jl j^i 
Uiijlta Sjijlc. Sj jc. (jc. 

'M (jj jj (j]3 cAjj 

4ll J 

Ij (JUs ‘CjIc. 4ll 

% \yA J,\ lidik 

jA V (ji liJjik 

4ilj -M. ja tLlll liljjjl j-olilij 

jk tj\ 

32 ^ lijili 

eUkJi (jjjJ (jJ^ (j) i2La.ljjV 
^ ililia 14 ^ 3 ^ Ikkl 

iiil tlijjkl ja 3^l3Lii IIa 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Urwah] dari 
[’Aisyah] ia berkata, 
"Katika turun ayat: 

"(Dan jika kamu 
sekalian menghendaki 
(keredhaan) Allah dan 
Rasulnya-Nya) ", 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam masuk 
menemuiku seraya 
bersabda: "Wahai 
'Aisyah, aku akan 
mengingatkan suatu 
perkara kepadamu, maka 
janganlah kamu segera 
dalam memberi putusan 
hingga engkau minta 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




pertimbangan terlebih 
dahulu kepada kedua 
orang tuamu, " 'Aisyah 
melanjutkan 
penuturannya, "Demi 
Allah, beliau sudah tahu 
bahwa kedua orang 
tuaku tidak akan 
mungkin memberiku 
saran untuk berpisah 
dengannya." Aisyah 
berkata, "Lalu beliau 
membacakan kepadaku 
ayat: "(Hai Nabi, 
katakanlah kepada isteri- 
isterimu: 'Jika kamu 
sekalian mengingini 
kehidupan dunia dan 
perhiasannya..)." 'Aisyah 
berkata, "Apakah dalam 
perkara semacam ini aku 
akan meminta 
pertimbangan orang 
tuaku! Sungguh, aku 
lebih memilih Allah dan 
Rasul-Nya." 

2044 

Jjij Jji c 8 K j£j iJjik 

^ Qc. ~ jjI 

SJUc. ^ (jt ^ 

(jjl jc fUaC. jc (jU^ (jj 

AjJc. iill ^_5i-a 

14^ J j (jLoiJ V 

^ J CS^ j5U=JI 

L>f ^4^ J u] J 

Lxil& ft^jJjudJci 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khalaf Abu Bisyr] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Ashim] dari 
[Ja'far bin Yahya bin 
Tsauban] dari pamannya 
[Umarah bin Tsauban] 
dari ['Atha] dari [Ibnu 
Abbas] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah seorang isteri 
yang minta cerai 
suaminya bukan karena 
alasan yang dibenarkan 
kemudian mendapatkan 
bau surga, sungguh bau 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




surga dapat dicapai 
dengan perjalanan empat 
puluh tahun." 

2045 

jc. i^\ jc 4“JJ^ j 

*^ AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

jiUall LojI 

'^\ kjl J' 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
Ibnul Azhar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 

Fadll] dari [Hammad bin 
Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Abu Qilabah] dari [Abu 
Asma] dari [Tsauban] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wanita mana saja yang 
minta eerai kepada 
suaminya bukan karena 
alasan yang dibenarkan, 
maka ia tidak akan 
mendapatkan bau surga." 

2046 

.1^ Ujik (j^J^ J* lijia. 

JL^\ ^ Ji^\ 

ojIS jc. tjj 

q[jJ^ ^I j£. 4Ji J^ (jt 

CluI duj aIlo^ 

4il J ciillia 

'^'j ls^ '-“ 

^ jll 

JUa Ui^ij V 

iill t_sij-a 

s^la ^ CjIII ‘K^ 

X \ :.'^ 4_j1c. Jdll ^ i Jdll 

Vj 4jaj.lk 1.^1« iiij (j! 

Telah menceritakan 
kepada kami [Azhar bin 
Marwan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la bin 
Abdul A'la] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu Arubah] dari 
[Qatadah] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] 
berkata, "Jamilah binti 
Salul datang kepada 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Aku tidak mencela 
Tsabit dalam masalah 
agama dan ahlaknya, 
akan tetapi aku benci 
kekafiran di dalam 

Islam, aku tidak mampu 
karena jengkel." Lalu 
Nabi shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam pun bersabda 
kepadanya: "Apakah 
engkau bersedia 
mengembalikan kebun 
miliknya (mahar) 
kepadanya?" ia 
menjawab, "Ya." Maka 
beliau memerintahkan 
Tsabit mengambil kebun 
miliknya dan tidak 
memberi tambahan." 

2047 

jlLL UiiSk jji 

(Si ’c^ ^ 

(TiKIII oik jjc. 4.^1 jjc. (_ 'j» Ml 

J u'^j ijj L>4^ 

4il J 4il Jjjjj Ij CjIUs 

)jh. (jii IjI m 

4.^ iiil 4il 

'Jtj dilis ^Liic- 

1 'n J (Jla <jLAk 

4j1c- AuI ^ Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Hajjaj] dari 
['Amru bin Syu'aib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata, 
"Habibah binti Sahi 
adalah isteri Tsabit bin 
Qais bin Syammas, 
sementara dia adalah 
seorang lelaki yang 
bermuka buruk. Habibah 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, demi Allah, 
sekiranya bukan karena 
takut kepada Allah, jika 
dia berani masuk 
kepadaku niscaya aku 
akan meludahi 
mukanya." Behau lalu 
bersabda: "Apakah kamu 
mau mengembalikan 
kebun miliknya (mahar) 
kepada dia?" ia 
menjawab, "Ya." Maka 
ia pun mengembalikan 
kebun tersebut kepada 
Tsabit bin Qais. la 
(perawi) berkata, "Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




menceraikan keduanya." 

2048 

^ ru'\^ 

.Istlji (jj ^ 

i3^J isj'* 

(jj 0 jUc. (jj (jj 0 jUc. 

jja-a CjIi jjC. CllaLLall 

(^ 'n'i.'w I 4 J cliiiUl il jac (jjl 

(^^Jc. 1 jUi (jLa^ ^ 

V) liljlc. alc. V (Jlia ol*ll (j-o 
(jjiiSJija lilj ujj.ik (jj^ (ji 

(jlllli <jja^ (jjjJaJ^ sAlc. 

(J_^j ^UjaS (_ji ^-^]j 

(^ 4alc. (^^jjja Jdll 

(jj idulj CllaJ dul^j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Salamah An Naisaburi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 

Ibrahim bin Sa'd] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] dari 
[Ibnu lshaq] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Ubadah bin 

Al Walid bin Ubadah 
bin Ash Shamit] dari [Ar 
Rubayyi' binti 

Mu'awwidz bin Afra] 
berkata, "Aku berkata 
kepadanya, 

"Ceritakanlah kepadaku 
tentang masalahmu." la 
menuturkan, "Aku 
menggugat cerai 
suamiku, kemudian aku 
mendatangi Utsman dan 
bertanya, "Apa 
kewajibanku dari 

Iddah?" Maka dia 
menjawab, "Tidak ada 
'Iddah bagimu, karena 
kamu masih dalam 
keadaan baru, maka 
tinggallah di sisinya 
sehingga kamu 
mengalami haid satu 
kali." Rubayyi' berkata, 
"Dalam perkara itu dia 
hanya mengikuti 
keputusan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagaimana 
dalam kasus Maryam Al 
Maghaliyyah, yang saat 
itu sedang berada di 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




bawah naungan Tsabit 
bin Qais, kemudian dia 
meminta khulu' 
darinya." 

2049 

(jj 

* ^ AjIc- Jdll Jdll 

1 AjILij V (ji 

J AjtLjJ ^ “ n 
^UuiA jl£ li) 

V (jl ciiAljal dilifl 

‘^'^1 QA t \ '\ct. 

cljilj 4jull^i 

■d * 4 r^i 1.1^ 

Uuj^j 

fsjiiii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
['Abdurrahman bin Abu 
Ar Rijal] dari 
[Bapaknya] dari 
[Amrah] dari [’Aisyah] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
bersumpah untuk tidak 
menggauli isteri- 
isterinya selama satu 
bulan, hal itu 
berlangsung hingga dua 
puluh sembilan hari. 
Maka ketika masuk 
malam ke tiga puluh 
beliau masuk 
menemuiku, aku 
bertanya, "Engkau telah 
bersumpah untuk tidak 
menemui kami selama 
satu bulan?! " beliau 
menjawab: "Satu bulan 
itu seperti ini -beliau 
mengacungkan j ari- 
jarinya tiga kali-, satu 
bulan itu seperti ini -lalu 
beliau mengacungkan 
semua jarinya dan 
menggenggam satu jari 
pada kali ketiganya." 

2050 

^3~>J UJ.1^ .ll^jal ^ Uj.lk 

L^ 0^1 Ij jSJ 1^ 

^ jU. 

Jdll ^ ^ JJjI 
tj'^ 

A t ** < \t Q d ^CSj^A ^Lilc' 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 

Zakariya bin Abu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


2051 


^1 r flu «^1 

Jll 


^ «'iil'l l_&jaljJ ^ .''«■\l 1 UW 

(^1 pc- jjI Ujla. 

llki ^ ^1 ^ ^ (jt 

^ ^ J%. (jj 

(3^^^ ^1 pc- 

^j-o ^aiulj iiiil 

4jljujJ UJb AjUudj ij'-^* ^ 

U (iJj^ 1^ ^\ j caj^j 

^uH LajI «lili 

^jluj j^-Pl (JUa Cljj^j 

Ojj^j 


Za'idah] dari [Haritsah 
bin Muhammad] dari 
[Amrah] dari [’Aisyah] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melakukan lla' 
(sumpah tidak akan 
meniduri isterinya) 
karena Zainab 
mengembalikan hadiah 
pemberian beliau. 

'Aisyah berkata, 
"Sesungguhnya ia telah 
merendahkanmu." Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam marah dan 
meng-lla" mereka." _ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yusuf As Sulami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] dari 
[Ibnu Juraij] dari [Yahya 
bin Abdullah bin 
Muhammad bin Shaifi] 
dari [Ikrimah bin 
'Abdurrahman] dari 
[Ummu Salamah] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meng-lla' 
(sumpah untuk tidak 
menggaulinya) sebagian 
isteri-isterinya selama 
satu bulan. Maka, ketika 
telah masuk hari ke dua 
puluh sembilan beliau 
keluar di waktu sore atau 
pagi hari. Lalu dikatakan 
kepada beliau, "Wahai 
Rasulullah, sekarang 
baru berlalu dua puluh 
sembilan hari! " beliau 
lantas bersabda: "Satu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




bulan itu dua puluh 
sembilan hari." 

2052 

L)^ (3^1 

^jc- ^jc- ^UflC. 

Ija j ^ /J ‘ 

^LiJaJo^ LSJs L_lij^i 

^iLijj tjf UJjiUi 

ujI j ^ '3' 

Oj^j ^ ‘^3,cs j^ 

Ui 

^Ikj jc iill ^ 

(J y^j (j^ 1-i^ uj^ 141^ l-i^ 

\A Ae-. jjjl ^ i Jdll 

t_a 0 

elui LuA jl c^l^Un'l 

^1 ^<>iil 't' 

^_jlk (lik^^La (Jla <jJc. 

i}yjiJ JUa JfLll <ji^ 

elui e\4 j1c. Jdll ^iJdll 

U IjI Ia j lii ‘" A'ik i^llj 

<iill ^Kk\ ‘‘iji lJj^J 

jJI J elila (Jla 5jaj (Jjc-U Jll 

VJ lillll i"'-».v li (3^^ 
gjj«-*i f2aa Jll ejiA 
<)iil cj_jjuJ u «lila (Jla (j^ljjii 
(jA (liLa ll (31.a 3*3 

ji 3 ’''3^ \ '^1 

ellia 3^ ' 'n5iiia 

U33 Uij aal 3^^ 3ijiu J 

j_5Jj luA^^ 3^ Ul ll sJA 

Ai 3^ 3d J j es3^ 3^1^ 1.1^1 
^j^ju ^Lxialj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
lshaq] dari [Muhammad 
bin Amru bin 'Atha] dari 
[Sulaiman bin Yasar] 
dari [Salamah bin 

Shakhr Al Bayadli] ia 
berkata, "Aku adalah 
orang yang paling besar 
ketertarikannya terhadap 
wanita, tidak seorang 
laki-laki pun yang 
seperti aku dalam hal itu. 
Ketika masuk bulan 
ramadlan aku menzhihar 
isteriku hingga bulan 
ramadlan berakhir. 

Ketika pada suatu 
malam ia berbicara 
kepadaku, sebagian 
auratnya tersingkaf 
hingga aku pun 
mendekapnya dan 
menggaulinya. Di pagi 
harinya aku pergi 
menemui kaumku dan 
mengabarkan apa yang 
telah aku lakukan. Aku 
katakan kepada mereka, 
"Temanilah aku untuk 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam," mereka 
berkata, "Kami tidak 
akan melakukannya, 
kami takut akan ada ayat 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 


yang Allah 'azza wajalla 
turunkan atas kami. 
Atau, akan keluar 
perkataan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam atas kami. 
Akan tetapi kami akan 
menyerahkan kamu 
beserta dosa-dosamu, 
maka pergi dan 
sebutkanlah perkaramu 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Salamah bin 
Shakhr Al Bayadli 
berkata, "Lalu aku 
keluar menemui beliau 
dan aku kabarkan hal itu 
kepadanya, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
bersabda: "Kamu 
berdosa karena hal itu," 
aku menjawab, "Aku 
berdosa karena hal itu! 
Wahai Rasulullah, aku 
akan sabar dengan 
hukum Allah." Beliau 
bersabda: "Bebaskanlah 
seorang budak." 

Salamah bin Shakhr Al 
Bayadli berkata, "Aku 
berkata, "Demi yang 
mengutusmu dengan 
keheranan, disaat pagi 
hari aku tidak 
mempunyai kecuali 
hanya budak ini." beliau 
bersabda: "Berpuasalah 
dua bulan berturut- 
turut." Salamah bin 
Shakhr Al Bayadli 
berkata, "Aku berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
apakah ada sesuatu yang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




menjadikan aku tertimpa 
musibah kecuali puasa?" 
beliau bersabda: 
"Bersedekahlah, atau 
beliau mengatakan, 
"berilah makan enam 
puluh orang miskin." 
Salamah bin Shakhr Al 
Bayadli berkata, "Aku 
berkata, "Demi yang 
mengutusmu dengan 
kebenaran, malam ini 
kami telah bermalam 
dan kami tidak 
mendapati makan 
malam." Beliau 
bersabda: "Temuilah 
pemegang harta sedekah 
dari bani Zurai', katakan 
kepadanya agar ia 
memberikan harta itu 
kepadamu. Lalu berilah 
makan kepada enam 
puluh orang miskin, dan 
manfaatkanlah sisanya." 

2053 

Uiiik jjj Ijjik 

AJailja (jj (jc. (jt 

Jjjli (Jli ^ 

^ * A > » 

^-«LuiV 

<jJaxj Aj1xJ diij 

^j-3 C5^^ 

^ jill 

(jSl idll Ij 

CS^ iS^ ^ 

jAlli ijAj ^lakilj 

^IjVI (3jj 

^ i^jUi i_^\ Jja iiil ^mIji ja 

iJi 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abu Ubaidah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Bapakku] 
dari [Al A'masy] dari 
[Tamim bin Salamah] 
dari [Urwah bin Az 
Zubair] ia berkata, " 
[Aisyah] berkata, "Maha 
Suci Allah yang 
pendengaran-N ya 
mencakup segala 
sesuatu. Sungguh, aku 
pernah mendengar 
perkataan Khaulah binti 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


Tsa'labah ketika ia 
mengadu kepada 
Rasulullah shallallahu 


2054 


:isc. liiilk ^|Js 4il iJjlk 

« (jC. 

^ ^ A ml 

j'^ (jt fUaC 

^ ^ 4jdui 

h«'l 

DjUS Jla (ji (3^ 

oi^lj 


'alaihi wasallam tentang 
suaminya, namun aku 
tidak mendengar yang 
sebagiannya. la 
mengatakan, "Wahai 
Rasulullah, ia telah 
memakan masa mudaku 
dan aku buka rahimku 
untuknya. Namun ketika 
umurku telah senja dan 
tidak bisa lagi memberi 
anak ia menzhiharku. Ya 
Allah, aku mengadu 
kepada-Mu," ia tetap 
saja begitu hingga Jibril 
turun dengan membaya 
ayat-ayat tersebut: 
"(Sesungguhnya Allah 
telah mendengar 
perkataan wanita yang 
mengajukan gugatan 
kepada kamu tentang 
suaminya, dan 
mengadukan (halnya) 
kepada Allah..)■" _ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Idris] dari [Muhammad 
bin lshaq] dari 
[Muhammad bin Amru 
bin Atha] dari 
[Sulaiman bin Yasar] 
dari [Salamah bin 
Shakhr Al Bayadli] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang 
seseorang yang 
menzhihar kemudian 
mensetubuhi (isteri yang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




ia zhihar) sebelum 
membayar kafarahnya, 
"Cukup dengan satu kali 
kafarah." 

2055 

Ljjik jj (jj ujSa. 

(jc. Jynui uii.lk J.ljc. 
(jj| jc 4JijSc jc. (jUl 
' 4 jI jil jAUa 

U jUa j jSia 

jill Ij 

dlx3j ^ >nq'l 1^11«! 

is^ ^ 0 jilj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Yazid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Al Hakam bin 

Aban] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] 
berkata, "Seseorang 
menzhihzar isterinya 
kemudian ia 
menggaulinya sebelum 
membayar kafarah. Lalu 
ia datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
menerangkan 
permasalahannya. Beliau 
bertanya: "Apa yang 
membuatmu berbuat 
seperti itu?" ia 
menjawab, "Ya 
Rasulullah, aku melihat 
putih kedua kakinya saat 
terkena sinar rembulan, 
hingga aku tidak mampu 
menguasai jiwaku untuk 
menggaulinya." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tertawa 
dan memerintahkannya 
agar tidak mendekatinya 
hingga membayar 
kafarah." 

2056 

.'lAfik.M jjUojaJI _Jji 1 uW 

ailii (jj jjj UjSk (jLoJC. (jj 

(j^ jjl 

Jj j-oj J (j^acLlill 

J (3 Li (Jlal (jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Al Utsmani 
Muhammad bin Utsman] 
berkata, telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


Jiill 

4_j (3^^ J 

iiill (jljjja 

^jc. -Suij 4.j]c. <>ill ^-LLa 
A^C. iill «dll lJ J^J ljUI 

('"'irV.-i Lii 4j(jaiS 

‘"'tf ■" j^i>J ^ ClutiLa 
X\'.'^ AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

<iiilj ^)^jc. (JUa (Jjl Mia'l r '1T a 
4.^ iill ^_5ii-a <i3jl [}j^J 

Jjll 4 ^\( . .'V^ *^ 

4 Jdll ^ ^ 

1 'ij'l 1 «|J4 (IJ jji 

1^ (-'gVln'll ^jjl ^Ij ^yaj^ (JU 
Jla Ijjic. tluSS <iiil JJ Ij 
« dil Jjjjj e^ij J (IJ^ Ij^jlaa 
Cj^ll>aa ^U.-i 

pil ^ ^ 

p' 4 j\r-. ^1 ^ ^ 

tjj'n» 'I ^c. jl jiajail 4j CjpLk ^jU 

li VI i\j\ ^vi ^ 

^ ij\j l 5 -^ 

V] oi J iil s>.j ^l£ 3^1 

cjull (Pc 4 j Cj«.Lai IjjlS 


menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Sahi bin Sa'd As Sa'idi] 
ia berkata, "Uwaimir 
datang menemui Ashim 
bin Adi dan berkata, 
"Sampaikanlah 
pertanyaanku kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam; apa 
pendapatmu jika seorang 
laki-laki marah ketika 
mendapati isterinya 
bersama laki-laki lain 
hingga ia 

membunuhnya. Apakah 
ia harus dibunuh 
(qishash) atau 
bagaimana?" maka 
Ashim pun menanyakan 
hal itu kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, namun 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam mencela 
(benci) pertanyaan 
tersebut. Uwaimir lantas 
menemui Ashim dan 
bertanya kepadanya, 
"Apa yang telah engkau 
lakukan?" ia menjawab, 
"Engkau datang 
kepadaku tidak 
membawa kebaikan, aku 
telah bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, namun 
beliau mencela 
pertanyaan tersebut. 
Maka Uwaimir pun 
berkata, "Demi Allah, 
sungguh aku akan 
mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


wasallam dan 
menanyakan hal itu 
kepadanya." Akhirnya ia 
datang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, ia 
menemui beliau saat 
ayat yang berkenaan 
dengan permasalahannya 
telah diturunkan. Lalu 
Rasulullah menyuruhnya 
untuk saling mengambil 
sumpah antara 
keduanya. Uwaimir 
berkata, "Demi Allah ya 
Rasulullah, jika aku 
membawanya pulang ke 
rumahku, berarti aku 
berdusta (tidak konsisten 
dengan ucapanku)?! " la 
(perawi) berkata, 
"Uwaimir pun berpisah 
dengan isterinya 
sebelum Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkannya, 
hingga itu menjadi hal 
pertama kali yang terjadi 
dalam kasus li'an. 

Setelah itu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tolong awasi dan 
selidiki wanita itu, jika 
ia melahirkan bayinya 
yang berkulit hitam, 
warna mata yang sangat 
hitam dan pantat besar, 
berarti suaminya benar. 
Namun jika wanita itu 
melahirkan bayi dengan 
ciri-ciri warna 
kemerahan seperti 
wahrah (binatang _ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




semacam tokek), berarti 
suaminya yang bohong." 
Ia (perawi) berkata, 
"Ternyata wanita itu 
melahirkan bayi yang 
ciri-cirinya tidak cocok 
dengan ayahnya 
('Uwaimir)." 

2057 

^1 ^ ^ i''’' 

jjj 

tji Mil jr- ^jjl ^jc. iJjik 

Jjc. i_aj3 4.^1 (jj (J51 a 

i.\ 4-\ Ml ^1 
.ik J\ 4.j]c. 

(jj (35U Jl^ (^ 

(jjlLal (_jjJ (3^4 iSJjij (^iSij 

is 'Jii i-o (^ iiii 6^j^j 

ililjjl Jli l£J^ 
VI i 1.4^ ^ (j£j jiJj 

(ji 4 iiia'^'lj ^ij Mi^'ii 

Cy? u] Ljjjac. 

1 '\i (Jjj^l^ 4_]1& ^1 

^1 (^ (35U liUi 

(JjSj 4.j1c. ^iill (_jij-^ (_y^l J 

(j^ 1^ixj ^1 (ji 

^1 { u’^r, (jl 4jaldLL]l .ijc. (jl£ 

i>? uJ ^4^ 

Lri' 0!^ ^1 ^ 

^tjjas] V <i^lj Cjilis ^.^jloi 
^^1 pUs ^3i^i jjiui (^^ 

-1'4j\r-. ^ 1 

^Uii (jjjjirll (_ik£i 4j CjpLk (jli 

(j^Llill (j^VI 

4^ f 14.^ 

AjIc. iill CA\S^ 

t ^ ^ La ^aiuij 

jjii 14 J 3 J (jiij jt 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Hisyam bin 

Hassan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ikrimah] dari 
[Ibnu Abbas] berkata, 
"Hilal bin Umayyah 
menuduh isterinya 
selingkuh dengan S y arik 
bin Sahma di hadapan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Maka, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Engkau berikan bukti, 
atau engkau akan 
menerima hukuman 
had?! Hilal bin 

Umayyah lantas berkata, 
"Demi yang 
mengutusmu dengan 
kebenaran, sungguh aku 
berkata benar. Dan pasti 
Allah akan menurunkan 
sebuah ayat yang akan 
membebaskan aku dari 
hukuman had." Ibnu 
Abbas berkata, "Maka 
turunlah ayat: "(Dan 
orang-orang yang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


menuduh isterinya 
(berzina), padahal 
mereka tidak ada 
mempunyai saksi-saksi 
selain diri mereka 
sendiri) " hingga ayat 
"(dan (sumpah) yang 
kelima: bahwa la'nat 
Allah atasnya jika 
suaminya itu termasuk 
orang-orang yang 
benar)." Kemudian Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berpaling dan 
mengutus utusan untuk 
memanggil keduanya 
(Hilal dan isterinya), dan 
mereka pun datang. 

Hilal bin Umayyah 
lantas berdiri dan 
bersaksi, lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
mengetahui bahwa di 
antara kalian ada yang 
bohong, maka apakah 
ada yang mau bertaubat 
(sebelum terlambat)?" 
setelah itu isterinya juga 
berdiri dan bersaksi. 
Maka ketika sampai 
pada (sumpah) yang 
kelima "(bahwa la'nat 
Allah atasnya jika 
suaminya itu termasuk 
orang-orang yang 
benar)." Para sahabat 
berkata, "Ayat itu pasti 
akan mengenai wanita 
itu, ia wajib 

mendapatkan had." Ibnu 
Abbas berkata, "Wanita 
itu ragu dan maju 
mundur hingga kami 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




mengira seakan-akan ia 
akan kembali (taubat). 
Namun ia justru berkata, 
"Sungguh kaumku tidak 
akan beruntung 
sepanjang hari." Setelah 
itu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Lihatlah 
wanita itu, jika ia 
melahirkan anak yang 
bermata hitam, berpantat 
besar dan kedua betisnya 
juga besar, maka itu 
adalah anak Syarik bin 
Sahma." Dan wanita itu 
benar-benar melahirkan 
anak sebagaimana yang 
beliau sebutkan, maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Kalau bukan karena 
ketetapan yang telah 
tertera dalam Kitabullah, 
sungguh antara aku 
dengan dia pasti akan 
ada masalah." 

2058 

^^Uil jji U!il=>. 

t. l3^|j 

(jc. (jLajLai IJjik 

<ialc. jjc. (jc. (jjdicSil 

U^ll <>ill .Ijc (jc 
(ji ji (3?.J “CnJa^l AJJ 

^Ij (jij 

AjJc iill (_si»-a U 

iill (_si-a 0 jSia (iiuij 

UjIjI 

.lu (J^^l ^ (jliiili 

(_jiLa ^^1 (^5il ^1^1 ‘ ° V°J 

IjjjaC- 1 'lj.1 4 .j1c. 

<J Cj^L^ Jjjoii 4j (ji 

' 2 ^* ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Khallad Al Bahili] 
dan [lshaq bin Ibrahim 
bin Habib] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 
Sulaiman] dari [Al 
A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Alqamah] dari 
[Abdullah] ia berkata, 
"Ketika kami sedang 
berada di masjid pada 
malam jum'at, ada 
seseorang yang berkata, 
"Kalau saja seorang 
suami mendapatkan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




seorang lelaki bersama 
isterinya, kemudian dia 
membunuhnya, kalian 
pasti akan balas 
membunuhnya. Dan jika 
ia berbicara, pasti kalian 
akan menderanya. Demi 
Allah, aku akan 
sampaikan hal itu 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam." Maka 
ia pun 

menyampaikannya hal 
itu kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, hingga Allah 
'azza wajalla 
menurunkan ayat-ayat 
li'an. Setelah kejadian 
itu, laki-laki tersebut 
kemudian menuduh 
isterinya, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan agar 
keduanya saling 
bersumpah, beliau 
bersabda: "Semoga dia 
melahirkan anak yang 
berkulit hitam." Dan 
benar saja, wanita 
tersebut melahirkan 
seorang anak yang 
berkulit hitam dan 
berambut keriting." 

2059 

.lic. lijAk (jUjol ^ 

^ (jc. tjj 

(jljiC. (jjl jc ijili jc. 

jill jii! IajIj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sinan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Malik bin 
Anas] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] berkata, 
"Seorang laki-laki 
menyumpahi isterinya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




dan tidak mengakui anak 
yang dilahirkannya. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian memisahkan 
keduanya dan 
menasabkan anak 
tersebut kepada ibunya." 

2060 

^ A «K11 (jj 

.laJai (jj (jj Ljjaij UJ.lk 

(Jll (Jjajoi] (jjl (jc. IJjik 

^ AUjal (jc. (jj s ^ 'U 

t>=- Jiif?- 

(j^ s1j.«l jlLajVI (j^ lI^J 
tjb.ijc cjI^ >»ii 

Iji (Jlj ^Uils 
es^l 

1 ^ 'f: ..a Ic^ 4_]lc 

^ ‘‘-'"a» 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Salamah An Naisaburi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 

Ibrahim bin Sa'd] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] dari 
[Ibnu lshaq] ia berkata; 
[Thalhah bin Nafi'] 
menyebutkan dari [Sa'id 
bin Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata, 
"Seorang laki-laki 

Anshar menikahi 
seorang wanita yang 
berasal dari Bal'ijlan, 
lalu ia masuk dan 
bermalam bersamanya. 
Ketika datang waktu 
pagi ia berkata, "Aku 
tidak mendapatkan 
kegadisannya! " hingga 
akhirnya, persoalan 
tersebut disampaikan 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Beliau 
memanggil wanita 
tersebut dan 

menanyainya, wanita itu 
menjawab, "Benar, aku 
masih dalam keadaan 
gadis." Maka beliau pun 
memerintahkan 
keduanya untuk saling 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




bersumpah, dan beliau 
memberikan hak mahar 
kepadanya." 

2061 

UJ.1^ ^ ^ ^ 2^^ 

(jt 

4.^1 jjc. ?.UaC. ^jjl jjc. 4ji^j (jj 
4.^1 (jc. (_ 'J» iti (jj jjc. 

4^ iill (jUlk 

V e-Ujilll (j-o ^ji (iJla jiiuij 
diaj jjLaill 

t** 1*% 1 ^LoiAil 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Haiwah bin 

Syuraih Al Hadlrami] 
dari [Dlamrah bin 
Rabi'ah] dari [Ibnu 
'Atha] dari [Bapaknya] 
dari [Amru bin S 5 m'aib] 
dari [Bapaknya] dari 
[Kakeknya] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Ada empat orang dari 
kaum wanita yang li'an 
tidak berlaku bagi 
mereka; wanita Nasrani 
yang ada di bawah lelaki 
muslim, wanita Yahudi 
yang ada di bawah lelaki 
muslim, wanita merdeka 
yang ada di bawah 
seorang budak, dan 
budak wanita yang ada 
di bawah seorang lelaki 
merdeka." 

2062 

Ujik ^ Ujik 

^ 1 ^ 4JilulX 

(jt (jc ^ 

<jill (j jljiJ SjijLc. (jt 

<jljjij ^j-0 

Uil jk JilkSl (Jk^ 
sJUS (jj^l I_g2 (J*^j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Quz'ah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Maslamah 
bin Alqamah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Dawud bin 
Abu Hind] dari [Amir] 
dari [Masruq] dari 
[Aisyah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melakukan ilaa' terhada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




isteri-isterinya dan 
mengharamkan mereka. 
Beliau mengharamkan 
yang halal dan 
menjadikan kafarah di 
dalam yamin (sumpah)." 

2063 

JU ^ ^ 

6j' j^j 

^ Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahb bin Jarir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam Ad 
Dastuwani] dari [Yahya 
bin Abu Katsir] dari 
[Ya'la bin Hakim] dari 
[Sa'id bin Jubair] ia 
berkata; [Ibnu Abbas] 
berkata, "Di dalam 
perkara yang dilarang itu 
ada sumpah." Dan Ibnu 
Abbas berkata, 

"Sungguh telah ada bagi 
kalian dalam diri 
Rasulullah suri tauladan 
yang baik." 

2064 

ijjik j_jji jjj j^ _jji liiik 

(jiic.VI ^jj 

4jjd (^ (jc. (jt 

Cjajc-l jjc. 

iiil ^ji-a 4il (3j^j 

^ 4^3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 

Ghiyats] dari [Al 

A'masy] dari [Ibrahim] 
dari [Al Aswad bin 

Yazid] dari [Aisyah] 
Bahwasanya ia telah 
memerdekakan Barirah, 
lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi 
pilihan kepadanya, dan 
ia memiliki seorang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




suami yang merdeka." 

2065 

^ «J ^'i la'l ^ 1 u'l^ 

.ilLL 

(^i ^ J% 

^ 1.^ 

t—ijJaJ 4.yi 

A^J^^J (_5^j l|sVU 

4.j1c. 

(^3*'’ 

®J:J 'J* ■" 4^ L>? 
^_jiLa ^^1 141 l'ij» a «JJJJ 

4JU ^jJsLkl j ji 

<i3j| J U Cjlla liljij _jji 

V illli ^ijoil b^J Jla 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] dan 
[Muhammad bin 

Khallad Al Bahili] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab 

Ats Tsaqafi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid Al 
Hadzdza] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] ia 
berkata, "Suami Barirah 
adalah seorang budak 
yang bernama Mughits, 
seakan-akan aku 
melihatnya berjalan di 
belakang Barirah sedang 
air matanya mengalir di 
pipinya. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam lantas 
bersabda kepada Al 
Abbas: "Wahai Abbas, 
tidakkah engkau taajub 
dengan cintanya 

Mughits kepada Barirah 
dan betapa bencinya 
Barirah kepada 

Mughits?" Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bersabda 
kepada Barirah: "Jika 
engkau mau kembali 
kepadanya, sungguh ia 
adalah bapak dari 
anakmu, " Barirah 
menjawab, "Wahai 
Rasulullah, apakah 
engkau memerintahkan 
kepadaku?" beliau 
bersabda: "Aku hanya 
menganjurkan." Barirah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




lalu berkata, "Aku tidak 
butuh (dia)." 

2066 

u!i.lk ,'1^^ u!i.lk 

jjj jjc. j (jc. 

^ 4jajlc. (jc 

Cj tjiji <2 j51j 

(jjalLoi 1 

^hjij Ajic. ^1 ^_5ij-a CS^! 

tji J 

(Jjcl iVjii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Usamah bin Yazid] 
dari [Al Qasim bin 
Muhammad] dari 
[Aisyah] ia berkata, 
"Telah berlalu bagi 
Barirah tiga kali haid, 
dan saat dimerdekakan 
ia diberi pilihan. 
Suaminya adalah 
seorang budak, orang- 
orang banyak memberi 
sedekah kepadanya, lalu 
ia hadiahkan sedekah 
tersebut kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Beliau 
kemudian bersabda: 
"Baginya adalah 
sedekah, dan bagi kita 
adalah hadiah." Beliau 
bersabda lagi: "Loyalitas 
itu untuk yang 
memerdekakannya." 

2067 

1-iiSk ^ ^ 

(jc. jjjlsiii (jc. jUili ijc 

4_iijl£. (jc. (jc. 

Jj*j (ji ojrjjJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Sufyan] dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari [Al 

Aswad] dari [’Aisyah] ia 
berkata, "Barirah 
diperintah untuk 
menjalani masa iddah 
selama tiga kali haid." 

2068 

U!i.lk ^jj (jJ (Jja-ojoil U!i.lk 

(jj L)j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



i}j^j O'ojJjA 

Taubah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [’Abbad bin Al 
'Awwam] dari [Yahya 
bin lshaq] dari 
['Abdurrahman bin 
Udzainah] dari [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi pilihan kepada 
Barirah." 

jj^ alujj A-iic- 4 SAII 

2069 

J l_aj^)ia ^ ^ 

IJjlk Vla ^ jA j^l ajalii jjj 
^ jjc t.lJJ.li jjj ^)ic. 

gj| (jt ^1 

jiiil 

^iSiil ^Hjjj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Thuraif] dan [Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Syabib 
Al Musli] dari [Abdullah 
bin Isa] dari [’Athiyyah] 
dari [Ibnu Umar] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Talak bagi seorang 
budak wanita itu 
sebanyak dua kali, dan 
masa iddahnya adalah 
dua kali haid." 

2070 

L)^ 

^aLujl 

4.^ ^1 

Ia 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Ashim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
[Mudzahir bin Aslam] 
dari [Al Qasim] dari 
['Aisyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




bersabda: "Talaknya 
seorang budak 
perempuan itu dua kali, 
dan masa tunggunya 
adalah dua kali haid." 

2071 

(Jla 

CjjAk La£ ^ clmB 

4.^ iill 
^IjajUaJ 4 -qV 1 
^IjjJa^ Ia 

[Abu Ashim] berkata, 
"Lalu aku sebutkan hal 
itu kepada [Muzhahir] - 
aku berkata; 

"Ceritakanlah kepadaku 
sebagaimana engkau 
ceritakan kepada Ibnu 
Juraij-, lalu ia pun 
mengabarkan kepadaku, 
dari [Al Qasim] dari 
[Aisyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Talaknya 
seorang budak 
perempuan itu dua kali, 
dan masa tungguhnya 
adalah dua kali haid." 

2072 

J i''’'J ^ i''’' 

(jjl uj.ik (jj <>511 ijj 

gLI (> 4Jijit (jc. (^liSI 
iill ^^lla (^^1 

U 4_llc. 

jAJ 4i<il tjl ^1 

(iJll l^j tjl 

4_^ iill iiiil (J.!!a..La3 

Ia l^i Ij ^aiiujj 

^ Aiol 0.1^ JU 

^^;!iJall IajI 14^'nj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 
Abdullah bin Bukair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Lahi'ah] dari 
[Musa bin Ayyub Al 
Ghafiqi] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] ia 
berkata, "Seorang lelaki 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya tuanku 
mengawinkan aku 
dengan budak 
perempuannya, lalu ia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




ingin memisahkan aku 
dari dia." Ibnu Abbas 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian naik 
ke mimbar dan bersabda: 
"Wahai manusia, kenapa 
salah seorang dari kalian 
menikahkan budaknya 
dengan budak 
perempuannya, 
kemudian dia ingin 
memisahkan keduanya?! 
Hanyasanya talak itu hak 
bagi orang yang 
memegang betis." 

2073 

Ijjik jij jjl j 

jjc. 

jJia ^jc, jjjl (JjjoilU 

jjj Ujci ^ jjjjsjlaj jjil 

j_jjJa3 Jll 4j (J^ ^ Jll 

4.^ ^1 Jj-a 3 jI 3311ij 
<iiil (Jla (Jl g ' a \ > >1J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Zanjawaih 

Abu Bakr] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrazaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Umar bin Mu'attib] 
dari [Abui Hasan Maula 
Bani Naufal] ia berkata, 

" [Ibnu Abbas] ditanya 
tentang seorang budak 
yang telah mentalak 
isterinya dengan dua 
talak kemudian 
keduanya dimerdekakan, 
maka apakah ia boleh 
menikahinya lagi?" Ibnu 
Abbas menjawab, "Ya, 
boleh." Ibnu Abbas 
ditanya lagi, 

"Sumbernya dari siapa?" 
ia menjawab, 
"Demikianlah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam memutuskan 
perkara seperti in." 
'Abdurrazaq berkata; 
Abdullah bin Mubarak 
berkata, "Sungguh Abui 
Hasan telah mampu 
memikul batu besar ini 
di atas pundaknya." 

2074 

^J(jj _ 

jjac. (jc. i 

4J1i I5llll ^ 

^Loij ^1 A 

.lijll S.1C. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Sa'id bin Abu 
'Arubah] dari [Mathar Al 
Warraq] dari [Raja bin 
Haiwah] dari [Qabishah 
bin Dzu'aib] dari [Amru 
bin 'Ash] ia berkata, 
"Janganlah kalian 
merusak sunnah Nabi 
kami, Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Masa Iddah 
ummul walad adalah 
empat bulan sepuluh 
hari." 

2075 

Uiiik ;_5ji (jj jji Ijjik 

LW UJJ^ LW 

'^aui 4J| (jj (jc. AikLi 

4 loh» <“ m 

(^lla (^1 elui sl^l (jbl 
^1 jjj iiillil ^1 

euSlill l^jj 

Dj^J U? -IjJJ 

elljl£ ‘bb. ^1 4ll 

lV'O ^ jj L)^^4kl 

^)^jli 'Cjuji (jA i-bjj 
i^^icj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Humaid bin Nafi'] 
Bahwasanya ia 
mendengar [Zainab 
bintu Ummu Salamah] 
menceritakan bahwa ia 
mendengar [Ummu 
Salamah] dan [Ummu 
Habibah] menyebutkan, 
bahwa ada seorang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




wanita mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
mengatakan bahwa 
suami anak 
perempuannya telah 
meninggal, lalu anaknya 
merasakan sakit pada 
matanya, hingga ia (ibu) 
ingin memberikan celak. 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Sungguh, tradisi kalian 
dahulu menyudahi masa 
iddahnya dengan cara 
melempar kotoran unta 
(setelah masa iddah 
genap satu tahun), 
padahal masa iddahnya 
hanyalah empat bulan 
sepuluh hari." 

2076 

il)f is J* lP 

dI jiV (S=»j V (Jla “'jic. 2jI 

VI ^ ol 

pJcs^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Urwah] dari 
[’Aisyah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak halal 
bagi seorang wanita 
melakukan ihdad (tidak 
berhias dan memakai 
wewangian) atas mayat 
lebih dari tiga hari, 
kecuali untuk 
suaminya." 

lOill 

_jj| liiia. £5^)121 JUA Uiiia. 

jj^ UUj 4jajUa (jc. 

iill ^_yila (^^1 ^ j j (jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin As Sari] berkata, 
telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



V *^ ‘ ^ Jdll ^ ^ 

(jf jJ 

pj LS^ 

kepada kami [Abu Al 
Ahwash] dari [Yahya 
bin Sa'id] dari [Nafi'] 
dari [Shafiah binti Abu 
Ubaid] dari [Hafshah] - 
isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam- ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak halal bagi 
seorang wanita yang 
beriman kepada Allah 
dan hari akhir 
melakukan ihdad (tidak 
berhias dan memakai 
wewangian) atas mayat 
lebih dari tiga hari, 
kecuali untuk 
suaminya." 

2078 

ijjSi t_5ji (jj jji liiSa. 

(jj ^UiA jjc. (jj «iill .1^ 

Ajlnr- jjC. A jjC. jjl-ul^ 

4.^ 2ll j_sl»-a <iill (3J 

l 3 il4- M 
\^jj Ji. ki sl>l VI 

Vj 1 jJic.j 4*Jji 

‘ V) j; ■ ^ 

iit VI S-kj Vj clakj Vj 

jl Inin^ 

jUIal 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari [Hisyam 
bin Hassan] dari 
[Hafshah] dari [Ummu 
Athiah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "(Seorang 
wanita) tidak boleh 
melakukan ihdad (tidak 
berhias dan memakai 
wewangian) atas mayit 
lebih dari tiga hari, 
kecuali seorang wanita 
untuk suaminya, empat 
bulan sepuluh hari. 

Tidak boleh memakai 
kain yang dicelup selain 
kain kecuali kain Ashb 
(kain yang telah dicelup 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




sebelum ditenun). Tidak 
boleh bercelak dan 
memakai wewangian 
kecuali setelah sucinya 
sedikit qusth (kayu 
wangi), atau azhfar 
(wewangian dari 
Yaman)." 

2079 

Cji '' i''’' 

jic. (ji (jUjC-J jUa^l (jj 

4JLL (jc ^jjl li3lk Vli 

(jc. ^ ^jUil 

il)^ ^ ^ 

CjjlSlla ^)ic. jjj <iiil 
oijii 

(ji ^ cs^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id 

Al Qaththan] dan 
[Utsman bin Umar] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari pamannya [Al 

Harits bin 

Abdurrahman] dari 
[Hamzah bin Abdullah 
bin Umar] dari 
[Abdullah bin Umar] ia 
berkata, "Aku memiliki 
seorang isteri yang aku 
sukai, namun ayahku 
tidak menyukainya." 

Lalu Umar 

menyampaikan hal itu 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam hingga 
beliau memerintahkanku 
untuk menceraikannya, 
maka aku pun 
menceraikannya." 

2080 

C-UaC. Uj^k ^ 

^ ^ ^lUl ^ 

ji 

J 4J* >» tiliu 
ui 4^Lo a-^ 

1 (g 'j 1-1J J >>i'l ^ 

jLsixl\j J^all l-o 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



i^ji jji 

jji jiij 

laLiji 

J 41^1 <-jl jji 

j! 

kami [ 8501 'bah] dari 
['Atha bin As Sa'ib] dari 
[Abu 'Abdurrahman] 
berkata, "Seorang laki- 
laki disuruh ayah atau 
ibunya -Syu'bah merasa 
ragu- untuk menceraikan 
isterinya dan ia akan 
diganti dengan seratus 
budak. Maka ia 
mendatangi Abu Darda 
yang waktu itu sedang 
melaksanakan shalat 
dluha, dan ia 
memperpanjang 
ahalatnya. Ketika Abu 
Darda shalat antara 
zhuhur dan asar, barulah 
ia menanyakan hal 
tersebut. [Abu Darda] 
menjawab: "Tepati 
nadzarmu dan berbuat 
baiklah kepada kedua 
orang tuamu. Karena 
aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang tua 
akan berada di tengah- 
tengah pintu surga, maka 
jagalah kedua orang 
tuamu atau justru kamu 
meninggalkannya." 

2081 

4j^ j^i (jj Jji Ijiiii 

jjVI jc '» ‘--1« (jj 
j:<u (jt ^ (jt 

^ tUat (jc. ^jiui ^ 

(jiilu yXj^\ J jc jUjj 

lil ^iaij 4.jJc. iill ^_slj-a (j^i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Mush'ab] dari [Al 

Auza'i] dari [Yahya bin 
Abu Katsir] dari [Hilal 
bin Abu Maimunah] dari 
[Atha bin Yasar] dari 
[Rifa'ah Al Juhani] ia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




berkata, "Jika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersumpah 
beliau mengatakan: 

"Demi Dzat yang jiwa 
Muhammad ada dalam 
tangan-Nya." 

2082 

Zc. Jlc. (jj fUiA 

L« J> l> 

(> 

uliillJll <^j^l ^1JC 

J ^'j 

ii :iic ^ 2iil^ ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Malik bin Muhammad 
bin Ash Shan'ani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Hilal bin Abu 
Maimunah] dari [Atha 
bin Yasar] dari [Rifa'ah 
bin Arabah Al Juhani] ia 
berkata, "Sumpah yang 
biasa dipakai oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
berarti di sisi Allah 
adalah: "Demi Dzat yang 
jiwaku ada dalam 
tangan-Nya." 

2083 

Ujk. 

jc ^iiii pU.j ^1 

jJLui (> (> ^;^\ 

V ^3 ^ ^1 ^JLa ^1 (JjLij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu lshaq 
Asy Syafi'l Ibrahim bin 
Muhammad Ibnul 

Abbas] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Raja 
Al Makki] dari [Abbad 
bin lshaq] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Salim] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Kebanyakan sumpah 
yang dipakai oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam adalah: 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




"Tidak, dan demi Dzat 
yang membolak- 
balikkan hati." 

2084 

Ujik jji Ujik 

J ^ ^ 

^ ^ ^jC- 1 *J-o> ^ y njr^ 

ujjli JlIo^jA (jc. (jc. 

iill V 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Khalid]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 

Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'an bin Isa] 
semuanya dari 
[Muhammad bin Hilal] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Kebanyakan 
sumpah yang dipakai 
oleh Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah: 

"Tidak, dan aku 
meminta ampunan 

Allah." 

2085 

^ ^ ' ''’i ''^ 

j£. (jj (jl^ lijik 

jjj ^1 ^ (jj ^Lul (jC J* 

J 

Ajuaj^ * i' A Ae-. jjj) Jdil 

^ i Jdll ^J 

(j1 n 4ll (jj (iililj 4.jic. ^1 

dlilk La3 jmC. (Jlko^Ulj IjalLj 

VJA i j \‘^\2 14 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Umar Al Adani] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Salim bin Abdullah 
bin Umar] dari 
[Bapaknya] dari [Umar] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendengarnya 
bersumpah dengan nama 
bapaknya, maka 
Rasulullah shallallahu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




'alaihi wasallam pun 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
melarang kalian untuk 
bersumpah dengan 
bapak-bapak kalian." 
Umar berkata, "Maka 
aku tidak lagi bersumpah 
baik sumpah itu dariku 
atau dari orang lain 
(yang aku tirukan)." 

2086 

Uiiii. aj^ (jj jji liiia. 

(jLikJI (>. (jc. ^ 

(Jlllla .1^ (jc. 

aJc, ^1 (Jjjjij 

jiSjljlj V J 1 Jfliaj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] dari 
[Hisyam] dari [Al 

Hasan] dari 
[Abdurrahman bin 
Samurah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
kalian bersumpah 
dengan para thaghut atau 
dengan dan bapak-bapak 
kalian." 

2087 

jjJ .iic. Uj.la. 

Jdll iOjl 

^jJa (JI 2 ' ‘'j; ^ 

iii v| 

Telah menceritakan 
kepada kami 
['Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Abdul 
Wahid] dari [Al Auza'i] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Humaid] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
bersumpah, lalu dalam 
sumpahnya ia 
mengatakan dengan Lata 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




dan Uzza, maka 
hendaklah ia 
mengatakan dengan 

LAAILAAHA ILLA 
ALLAHU (Tidak ada 
Tuhan yang berhak 
untuk disembah selain 
Allah)." 

2088 

(jj (jliiaJij (jj liiilk 

(3^1 ip jc ^31 

(jt ^*lu (jj (. (jt 

(Jlia ^ jillj CjIIJLj 1 •• la'u '1 a 
^Lalj 'CjIc. iill <i3jl (JjjolJ 

aji V iil VI V 3a 

'&'3h ujaji ^ aJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan [Al 
Hasan bin Ali Al 

Khallal] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
dari [IsraTl] dari [Abu 
Ishaq] dari [Mush'ab bin 
Sa'd] dari [Sa'd] ia 
berkata, "Aku telah 
bersumpah dengan nama 
lata dan uzza! " Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ucapkanlah, 
'Tidak ada Tuhan yang 
berhak di sembah selain 
Allah, yang tidak ada 
sekutu bagi-Nya'. 
Kemudian tiupkan ke 
sebelah kirimu tiga kali, 
dan berlindunglah serta 
jangan kamu ulangi." 

i»j Vj 

2089 

0^ friliii jll 

tilLLiall ^ dijlj ^ 

iiiil iiiil (JlllU 

(JI 2 Ijok ^3uj^\ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
dari [Khalid Al 

Khaddza'] dari [Abu 
Qilabah] dari [Tsabit 

Adi Dlahhak] dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam bersabda: 
"Barangsiapa bersumpah 
dengan selain agama 
Islam dengan sengaja 
berdusta, maka ia seperti 
yang telah 
dikatakannya." 

2090 

4.^ UJ.1^ ^ 

illl ^jc- 

lil uf 

jill ^jiii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Baqiyyah] 
dari [Abdullah bin 
Muharrar] dari 
[Qatadah] dari [Anas] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendengar 
seorang laki-laki 
berkata, "Kalau begitu 
aku menjadi orang 
Yahudi saja." Maka 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"la telah menjadi 
Yahudi." 

2091 

^ (Jjxdjujj ^ ^ 

2^1 J tjj Uj^ 

^jC- ^ JjJaall 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il 
bin Samurah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Rafi' Al B ajali] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Fadll 
bin Musa] dari [Al 

Husain bin Waqid] dari 
[Abdullah bin Buraidah] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
mengatakan 'aku 
berlepas diri dari Islam', 

iul ^jc. ^ ^jjjjoaJl 

jill ^jc. 0^3^ 

^1 ju ^luij 

ljil£ ^l£ ^iLoiVl ^lSJ^ 

^ lljLLa (jli (jij Jll liS 34^ 
UJLu, J\ iij 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




jika ia mengucapkan hal 
dengan berbohong, maka 
hukumnya sebagaimana 
yang ia ucapkan, namun 
jika benar maka ia tidak 
akan kembali ke dalam 
Islam dengan selamat." 

2092 

^ (JjT « 1 ilj ^ ^ 

^ (jc. ^ ^ ial.^1 i''' 

tjjl (jc ijilj Jc. (j!>Ux. jjj 
<2c. iill t.S^^ ^-aUla j-oC. 

V (Jlaa “UjIj ‘ J 

1 jilLj 

4j t a'-k (jij (j.ljLa^ 

^ o^j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il 
bin Samurah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Asbath bin 
Muhammad] dari 
[Muhammad bin 'Ajian] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendengar 
seorang laki-laki 
bersumpah dengan 
bapaknya, maka beliau 
bersabda: "Janganlah 
kalian bersumpah 
dengan bapak-bapak 
kalian. Barangsiapa 
bersumpah dengan Allah 
maka percayailah, dan 
barangsiapa disumpai 
dengan nama Allah 
hendaklah ia ridla, maka 
barangsiapa tidak ridla 
dengan Allah dia bukan 
dari golongan kami." 

2093 

jjc. (JjaJojail ^jj lijia. 

jlkajll jj (jj 

CS^ 

(^1 J (Jll 

diajjjil (Jlls 

JUa 3 A VI ^ 'v t^^l3 V 

^ jjbaJ ‘ J <blj iClmil ^ ^ njr- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin Isma'il] 
dari [Abu Bakr bin 

Yahya bin An Nadir] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam bersabda: "Isa 
bin Maryam melihat 
seorang laki-laki 
mencuri, ia pun berkata, 
"Apakah engkau 
mencuri?" laki-laki itu 
berkata, "Tidak, Dzat 
yang tidak ada Tuhan 
selain Dia! " Isa lalu 
berkata, "Aku beriman 
dengan Allah dan 
mendustai 
penglihatanku." 

2094 

Ijjlk A ^ 

4j1c- Jdll Jdll 

j! C Lc^j ^iLij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari 
[Basysyar bin Kidam] 
dari [Muhammad bin 
Zaid] dari [Ibnu Umar] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hanyasanaya sumpah 
itu adalah dosa atau 
penyesalan." 

2095 

^-ijhiril .1^ ^ ^uiLll tJjSk 

Ulii (ji j^i -4^ UjSk jjiail 
4^\ jc- O^jUa (^1 (jt 

4il (J_jjai J (Jl^La jjc. 

t 'a'-^ 4.j1c. 4ll ^U.1 

ol^ aJs iiil i!Qii ^jj Jlia 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Abdul Azhim Al 
Anbari] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrazaq] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Thawus] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
bersumpah lantas 
mengucapkan 'Jika Allah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




menghendaki', maka 
baginya adalah sesuatu 
yang dikecualikan." 

2096 

^ 4jjj1 tjj ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ziyad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits bin 
Sa'id] dari [Ayyub] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Siapa yang bersumpah 
dan mengucapkan 
'Insya-Allah', jika 
berkehendak ia boleh 
melakukan sumpahnya 
dan jika berkehendak ia 
boleh meninggalkannya 
tanpa berdosa." 

1 _AjIc. <iill <illl 

f-Ui ;jl 3 e-Ui nu.ilj 

2097 

^ ^ <>iil . 1 ^ '''’i 

Cfi" L>^ iJjia. 

Jll 4jl3jjic. (jjl jc jc 

(_alk ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammad Az 

Zuhri] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ayyub] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] secara riwayat, 
beliau bersabda: 
"Barangsiapa bersumpah 
dengan memberi 
pengecualian 
(insyaallah), maka ia 
tidak berdosa." 

2098 

jUik ijijji 0 . 4 ^ ^ .luLi lijSk 
J:iJ^ j 

CP t> 

Ajic. ^1 ^_sij-3 <iiii iij^j tiujVii 
(j4j*2iVI ij-o J is? 

iiiil 4_La^ijij 

Jdll^ Jdll 

1 Ijj Laj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghailan bin Jarir] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 


ya\l p iill iUi Lo 1 'l\lU 

Ulia l5 1 j1 

tj'-—jii 1 Varu'ii 

4_Jc, iiji 2 jI^ j 

Ij i ''\qa \ n ! A 1 

.^\'.'-v‘i,,.‘i UJ 

Ul Ui <0 jI J Jlia 
V ^Iji^ ^1 Jdll^ 

1-^ia IlS t.S^ l—il^l 

(Jjjjij tljjls VI 

3A I^'A\ iluji pla j! jA 


dari [Abu Burdah] dari 
bapaknya [Abu Musa] ia 
berkata, "Aku 
mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam sebuah 
rombongan orang-orang 
Asy'ari, mengharap agar 
beliau membawa kami. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda: "Demi Allah, 
aku tidak akan 
membawa kalian, dan 
aku tidak mempunyai 
sesuatu yang bisa aku 
gunakan untuk 
membawa kalian." Abu 
Musa berkata, "Namun 
kami tetap tinggal 
beberapa saat, hingga 
kemudian didatangkan 
seekor unta di hadapan 
beliau. Lalu beliau 
memerintahkan kepada 
kami untuk 

menunggangi tiga ekor 
unta yang gemuk. Ketika 
kami telah berangkat, 
sebagian kami berkata 
kepada sebagian yang 
lain, "Kami mendatangi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengharap agar beliau 
bersedia membawa 
kami, namun justru 
beliau bersumpah dan 
tidak mau membawa 
kami. Setelah itu beliau 
membawa kami dan 
bersabda: "Kembalilah 
bersama kami," maka 
kami mendatangi beliau. 
Lantas kami berkata. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




"Wahai Rasulullah, kami 
mendatangimu 
mengharap agar engkau 
mau membawa kami, 
namun engkau malah 
bersumpah untuk tidak 
membawa kami, dan 
setelah itu engkau 
membawa kami! " beliau 
menjawab: "Demi Allah, 
aku tidak membawa 
kalian, tetapi Allah lah 
yang telah membawa 
kalian. Sesungguhnya 
aku, demi Allah, 
insyaallah jika aku 
bersumpah atas sesuatu, 
kemudian melihat yang 
lebih baik darinya, aku 
akan menebus sumpahku 
dan kembali kepada 
yang lebih baik darinya, 
atau beliau bersabda: 

"aku mengambil yang 
lebih baik darinya dan 
menebus sumpahku." 

2099 

jjj <iill .ijC-j jjj uj.la. 

jjI iJjSk Vll 6ji jj cjj ^Lc. 
jjjiJI ^ ^ 

Si jJa (jj jc. ^ J (jj 

<)iii (Jiilii (jji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Abdullah bin Amir bin 
Zurarah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin 
Ayyasy] dari [Abdul 

Aziz bin Rufai'] dari 
[Tamim bin Tharafah] 
dari [Adi bin Hatim] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa bersumpah 
atas sesuatu kemudian 
melihat yang lebih baik 
darinya, maka hendaklah 

c_- i ^ilc. Jdll ^ i 

1^1« 1l5^J2 Ui^ 
jc jA 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




ia mengambil yang lebih 
baik dan menebus 
sumpahnya." 

2100 

^^1 3^ L)j 

jjI iJjSk ^ lijSk 

13 <-iVa'la 4.^1 ^ 3 tillbi 

^ U 4^1 Vj ^ J )-ir- S V (j? c 

^jc. Jla 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Umar Al Adani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Za'ra 

Amru bin Amru] dari 
pamannya [Abui 

Ahwash Auf bin Malik 

Al Jusyami] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
keponakanku datang 
kepadaku. Lalu aku 
bersumpah untuk tidak 
memberinya dan tidak 
menyambung tali 
silaturrahim." Beliau 
bersabda: "Hendaknya 
kamu membayar kafarat 
atas sumpahmu itu." 

2101 

Uj.lk A ^ u!i.lk 

(jj ^j'-^ ll)^ ijj 

<jijlc. (jC o^jic. (jC JLkjll 

4.;^ iill ‘'ill J (JlilHi 

4juJa3 c i\^ 

^ V (j 1 ^ K° 4nj V l-aJS ji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Numair] dari 
[Haritsah bin Abu Rajai] 
dari [Amrah] dari 
[Aisyah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
bersumpah untuk 
memutus tali 
silaturrahim atau pada 
sesuatu yang tidak ada 
maslahatnya, maka 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




tindakan yang baik 
adalah tidak 
melaksanakannya." 

2102 

ojUc. liiik 

(jc £ jj 

^ ^ nir > n ^ (jJ 

6^, 

t- ^jJa (JI 3 

1-^io 1^ lS^ '^ 

jUS 4^ jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abdul Mu'min Al 
Wasithi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [’Aun bin Umarah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin Al 

Qasim] dari [Ubaidullah 
bin Umar] dari [Amru 
bin S 5 m'aib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa bersumpah 
atas suatu sumpah, 
kemudian ia melihat 
sesuatu yang lebih baik 
darinya, maka hendaklah 
ia meninggalkannya 
(sumpah), sebab 
meninggalkannya adalah 
sebagai bentuk kafarah." 

2103 

^Uj uiiAk ^ ^jjjliLll lijAk 

^jj lijSk ^1^1 jill ^jj 

tjj ^ lw (34^11 

(jjl tjc- 

*^ 4j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

i^jlJ 

^ L>* C—.1^ pi 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Yazid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ziyad bin 

Abdullah Al BakkaT] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin 

Abdullah bin Ya'la Ats 
Tsaqafi] dari [Minhal 
bin 'Amru] dari [Sa'id 
bin Jubair] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membayar kafarat 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




dengan satu gantang 
kurma, beliau juga 
memerintahkan orang- 
orang untuk melakukan 
seperti itu. Barangsiapa 
tidak mendapatinya 
maka setengah gantang 
dari gandum." 

2104 

ujjsj 34(jji 

343^^ U^J 

olji IjjS 41*1 (.lijaj 

^ li' Ijj Jajuj^ 1 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrahman bin 
Mahdi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Sulaiman 
bin Abui Mughirah] dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Abbas] ia berkata, 
"Seorang lelaki memberi 
makanan pokok pada 
keluarganya dengan 
berlebihan, dan ada juga 
yang memberi makanan 
pokok pada keluarganya 
dengan kekurangan, lalu 
turunlah ayat:' Yaitu 
dari makanan yang biasa 
kamu berikan kepada 
keluargamu'." (QS. Al 
Maidah; 89). 

2105 

Uj^k uii^ 

Ui ^ “ 1* .0 > >1 (JU ^UiA ^jc- 

^jkl ^ ' ‘ ‘'l 1^1 ^ Jdll 

^j-0 jill .ijc. Ai AjU 

Ijjlk jl^ j-ai ojU^l 

LW lW 

^ ^jULa l^.lk 3 ^ 

^ gj 3^ 

3^1 jc. ejjjA 3 ^ ^jic. 

0^^^ ^3^ Jdll ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Humaid Al Ma'mari] 
dari [Ma'mar] dari 
[Hammam] ia berkata, 
"Aku mendengar [Abu 
Hurairah] berkata, "Abu 
Qasim shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




"Jika salah seorang dari 
kalian meneruskan 
sumpahnya maka ia akan 
berdosa. Dan di sisi 

Allah ia mempunyai 
kafarah sebagaimana 
yang telah 

diperintahkan." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yahya] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Shalih 
Al Wahazhi] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Salam] dari [Yahya bin 
Abu Katsir] dari 
[Ikrimah] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan Hadits 
yang serupa. 

2106 

^ ^jULo ^jc. ^ 

lH L)^ UJ^ Oi 

<dill 

^jIc- Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Ali bin Shalih] dari 
[Asy'ats bin Abu Asy 
Sya'tsa] dari [Mu'awiah 
bin Suwaid bin 

Muqarrin] dari [Al Bara 
bin Azib] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan kami 
untuk menunaikan 
sumpah." 

2107 

Ujik jjJ Jji Ijjik 

J_yji jj JJ jj jc jikai lW .liki 

^ (jc- jIj j 

(JjLj Ij <^Ij ^Lk ^jS 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


(J? 

(iJlia 

(Jla (_5^3^ ja (Jlia ^lj*il 

^ j_)jjljiLll (3^^ 

<iiil Ij (Jl^ o^ 

1^3 liiU Cij& ja 

j AjuUill 

^aiulj (Jl^ 

j^ai ^jjjGiJl (Jl^ V 

AjIc. 

(Jl^ ojj ^Jji-aa ojj ^aiuij 

A 1 Vj 

L)^ C^ CP^' 

(jj LPJJ^I ^ 

Jjjj Jla o3^ o^liliU ^Ijj ^1 

i>? ®3^ j lw 

I^JaI ^1 ja jla 


Fudlail] dari [Yazid bin 
Abu Ziyad] dari 
[Mujahid] dari 
['Abdurrahman bin 
Shafwan] atau Shafwan 
bin 'Abdurrahman Al 
Qurasyi ia berkata, 
"Ketika penaklukan kota 
Makkah ia datang 
bersama bapaknya, lalu 
ia berkata, "Wahai 
Rasulullah, berilah 
bapakku pahala hijrah," 
beliau bersabda: 
"Sesungguhnya sudah 
tidak ada hijrah lagi." la 
pun pergi dan menemui 
Al Abbas, ia berkata, 
"Engkau kenal dengan 
aku?" Al Abbas 
menjawab, "Tentu," Al 
Abbas kemudian keluar 
dengan mengenakan 
kemeja tanpa selendang, 
ia lantas berkata, "Wahai 
Rasulullah, engkau telah 
mengenal si fulan dan 
apa yang terjadi antara 
kami dengan dia. la 
datang dengan bapaknya 
agar engkau 
membai'atnya untuk 
hijrah." Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya sudah 
tidak ada hijrah lagi." Al 
Abbas berkata, "Aku 
bersumpah atas engkau." 
Lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengulurkan tangan dan 
memegang tangan Al 
Abbas seraya bersabda: 
"Aku telah menetapi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




pamanku, namun tidak 
ada hijrah lagi." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yahya] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin Ar 
Rabi'] dari [Abdullah bin 
Idris] dari [Yazidbin 

Abu Ziyad] dengan 
sanadnya sebagaimana 
dalam hadits." Yazid bin 
Abu Ziyad berkata, 
"Tidak ada hijrah dari 
suatu negri yang 
penghuninya telah 
masuk Islam." 

2108 

(jj ''ijr- 
ijjj (jc 4^' 
jiiil J jjjjj Jlilll tjj' 

c_fllk 1^1 A^C. 

Ciljjjj La 

^ Jdll ^L^ Lo 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Yunus] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Ajlah Al 

Kindi] dari [Yazidbin 

Al Asham] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
bersumpah, maka j angan 
mengucapkan 'Jika Allah 
dan kamu menghendaki'. 
Akan tetapi ucapkanlah 
'Jika Allah menghendaki 
kemudian kamu'." 

2109 

^jc. A 'n^ tj^Lajjj 

U^'LW lW 

i>? (jt 

4j| ^^1 (_ji (_5lj (jj^iliall 

ji*j JUa <_jI^I (JaI (j-0 

jjj£jj.ij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Abdul 
Malik bin Umair] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



A c-Uio La 

AjIc. iill 

^LoI 

^ La 

[Rib'i bin Hirasy] dari 
[Hudzaifah Ibnul 

Yaman] berkata; 

"Seorang laki-laki 
muslim bermimpi dalam 
tidurnya bertemu dengan 
seorang yahudi, yahudi 
tersebut berkata, 
"Sebaik-baik kaum 
adalah kalian, jika kalian 
tidak berbuat syirik. 
Kalian mengatakan 'Apa 
yang dikehendaki Allah 
dan yang dikehendaki 
Muhammad'." Lalu hal 
itu disebutkan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau pun 
bersabda: "Demi Allah, 
aku lebih tahu dari 
kalian, maka ucapkanlah 
'Apa yang dikehendaki 
Allah kemudian 
Muhammad'." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdul Malik bin Abu 

Asy Syawarib] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dari [Abdul 
Malik] dari [Rib'i bin 
Hirasy] dari [Ath Thufail 
bin Sakhbarah] -saudara 
'Aisyah dari ibu-, dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagaimana 
dalam hadits." 

^ A \ ) A 

^jc. (ilL^I .13^ ^jc. 

<*S^i L)f 

Oj^^-lJ *^ ‘ ‘'j; ^Lllc- ^1 ^ 

2110 

ijjik jjj _jji lijik 

(l)t tjj -4^ 

il)^ e^ -5 c 

(jt 

.1^ ^ ^aJAl^j ^jC- 

14^1 (jt (jt 

(J JJJJ^ 4_liai^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa] dari [Israil]. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



Luuij jIiI 

a1 oikU tjJ (Jj'j 

U^U AJjfui li! 

Jiill 

(ji pl^^>LU 

(Jlia ^_g^i Iji tliMikj ijilij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hakim] dari 
['Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [IsraTl] dari 
[Ibrahim bin Abdul A'la] 
dari [Neneknya] dari 
bapaknya [Suwaid bin 
Hanzhalah] ia berkata; 
"Kami berangkat ingin 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, sementara 
kami bersama Wail bin 
Hujr. Kemudian ia 
diculik musuhnya. Kami 
(para sahabat) terpaksa 
harus bersumpah, dan 
saya bersumpah bahwa 
Wail bin Hujr 
saudaraku. Karena 
sumpahku, musuh pun 
membebaskan Wail 
untuk meneruskan 
perjalanan. Setiba kami 
di Rasulullah, kami 
utarakan kasus kami, 
yaitu para sahabat 
terpaksa harus 
bersumpah, dan aku 
bersumpah bahwa Wail 
saudaraku. Nabi 
membenarkan tindakan 
kami dan berujar 
'Engkau benar, sebab 
seorang muslim saudara 
muslim lainnya.' 

2111 

Uiiik ;_5ji (jj j$^ _jji Ijjik 

(jc. j 1 tift ut^i (jjji* ^jj -ij jj 
j£. ^ILa ^^\ (Ji 
«dll JjjjJ (JlUll ejjjA 
^jxa2l Lul 4.j]c. ^1 ^_^lLa 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




kami [Husyaim] dari 
[Abbad bin Abu Shalih] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya sumpah 
itu bergantung dengan 
niat orang yang 
bersumpah." 

2112 

(^0 L)^ ^ 

^jc. ^ILa lilil 

(JUII 3 tjc- 

n .a J ^iLij <Ii£. 

L^\ i-vt ^ r^ \ ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Rafi'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Abu Shalih] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sumpahmu 
itu adalah apa yang 
dibenarkan oleh 
temanmu." 

2113 

Ijiilk a ^ ^^ic. l2iSk 

^ (jc jj.ViM (jc jUilii (jc 
3ic- ^ il)t ^1 

4.^ iiil 4il (3 

Lajj (Jl^j jiill jjC. 

jaj^l jj.0 4j ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Sufyan] dari 
[Manshur] dari 
[Abdullah bin Murrah] 
dari [Abdullah bin 

Umar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang nadzar. Dan 
beliau juga bersabda: 
"Hanyasanya ia 
dikeluarkan dari orang 
yang bahil." 

2114 


Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



X\^ j\r-. ^ i 

f J^ij V J^l (jl 

Lq 4 l'jr J ^ 1-* V] 

JjikJI ^j-o Aj Ai 

iiil (JI 3 ^j-o 

kepada kami [Ahmad 
bin Yusuf] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah] dari 
[Sufyan] dari [Abu Az 
Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya nadzar 
itu tidaklah datang 
kepada anak Adam 
kecuali sesuatu yang 
telah ditakdirkan 
atasnya. Akan tetapi 
sesuatu yang telah 
ditakdirkan itu 
terkalahkan oleh 
ketetapan takdir (yang 
lain), hingga ia (yang 
dinadzarkan) 
dikeluarkan dari seorang 
yang bakhil. Lalu 
dimudahkan baginya 
sesuatu yang 
sebelumnya sulit. Dan 
Allah berfirman: 
"Berinfaklah, maka Aku 
akan berifak kepadamu." 

2115 

liiiik lJ^-^ tiw liiik 

jjc. 2jjjI Uiiik *> (jj ^jUiui 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Sahi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ay 5 mb] dari [Abu 
Qilabah] dari 
[Pamannya] dari [Imran 
bin Al Hushain] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada nadzar dalam 

gl^lt ^ 

iiill (Jlallj ^ 

V ^ijjjj ^1 ^-iLa 

^jjl V Vj 

^31 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




bermaksiat, dan tidak 
ada nadzar dalam 
perkara yang anak Adam 
tidak mampu 
melaksanakannya. " 

2116 

jjjl 1 ^)AUa 

ujI^ (jjl (jC 
gi^Lc- L)t (jc. 

'CjIc. iill <)Ill (JjjolJ 

^ jUSj 4jj.-ai-0 ^ jij V (3i 

0 jliS 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Amru bin As Sarh Al 
Mishri Abu Thahir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Wahb] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Abu 
Salamah] dari [’Aisyah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada nadzar dalam 
bermaksiat, dan 
kafarahnya adalah 
kafarah sumpah." 

2117 

Ujik lW IjjS^ 

^jC- jill '\jV- ^jc. ^UujI 
(‘]J ('}£■ (']J 

^jC. ^ 

^Ljjj iiill 

^ji jjj AjtJa^ iiii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Ubaidullah] dari 
[Thalhah bin Abdul 
Malik] dari [Al Qasim 
bin Muhammad] dari 
[’Aisyah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
bemadzar untuk taat 
kepada Allah hendaklah 
ia mentaati-Nya. Dan 
barangsiapa bemadzar 
untuk bermaksiat 
kepada-Nya, maka 
janganlah ia lakukan." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 


2118 

u!i.ik .'1^^ A ^ u!i.ik 

.llLL ^JC. (jJ (JjT 'a 1 nj 

(jt ij jj 
^1 Jjjoij Jlilll 

1 AjIc. «iill 

0 jUS Aj jUSa AJiluj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Rafi'] 
dari [Khalid bin Yazid] 
dari [Uqbah bin Amir Al 
Juhani] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
bemadzar dengan suatu 
nadzar dan belum 
menentukan bentuk 
kafarahnya, maka 
kafarahnya adalah 
kafarat sumpah." 

2119 

gUiC ^ i''’' 

lijlk ^UtlLall .'lA^A ^ dlLJI 
jjj (jC L-a.lax A^jLL 

AjJc. iil i.sl^ tjT .i;f. (jjl 

aJluu L>“ 

gAj gAj cly^ ogliS AJjgli^ 

(j^ ojUS AjjU^ 4iJaJ ^ 1 ji 

4j 1 aj'i AiUai 1 jAj jAj (jij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Malik bin Muhammad 
Ash Shan'ani] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Kharijah 
bin Mush'ab] dari 
[Bukair bin Abdullah bin 
Al Asyaj] dari [Kuraib] 
dari [Ibnu Abbas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
bemadzar dengan suatu 
nadzar dan belum 
menyebutkan bentuknya 
(kafarahnya), maka 
kafaratnya adalah kafarat 
sumpah. Barangsiapa 
bemadzar dengan 
sesuatu yang tidak 
mampu ia lakukan, maka 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




kafaratnya adalah sama 
dengan kafarat sumpah. 
Dan barangsiapa 
bemadzar dengan suatu 
nadzar yang dia mampu, 
maka hendaklah ia 
tunaikan." 

2120 

(jj jji liiia. 

(jj ^iill (jc. t ''' jr. (jj 

1 jAj CjjjiHl LjUakll 

c£ cse>^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 

Ghiyats] dari 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dari [Umar Ibnul 
Khtahthab] ia berkata, 

"Di masa Jahiliyah aku 
pernah bemadzar, 
setelah aku masuk Islam, 
aku bertanya kepada 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Beliau 
memerintahkan aku 
untuk menunaikan 
nadzarku tersebut." 

2121 

<illl A^ J ^ lljAk 

IJjAk Vla jAj^l Mil (jj 

Ul3l tlij (jj <iill A^ 

j_yj] (jj n 1^ (^ 

(jjl (jc (jj Ai^ (jc ;^Ij 

3^1 (_sj] j'l.i -^J (j^J^l^ 

Ij Jlaa j jjji 

3^' (ji Aj3^ (^] 5^1 

(j.0 f'lg^ iji 3^ ^^3^ 

i_a ji Jla V Jla 4^1.^! jil 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
dan [Abdullah bin lshaq 
Al Jauhari] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Raja] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Mas'udi] dari 
[Habib bin Abu Tsabit] 
dari [Sa'id bin Jubair] 
dari [Ibnu Abbas], 
"Bahwa seorang laki- 
laki datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya; 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




"Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya aku 
pernah bernadzar untuk 
berkurban di Buwanah!? 
Beliau bertanya: 

"Apakah dalam dirimu 
masih melekat sesuatu 
dari perkara jahiliyah?" 
ia menjawab, "Tidak." 
Beliau bersabda: 
"Tunaikanlah." 

2122 

IjjSi (jj jji Ujik 

^ ^ u'j>“ 

^ (jj 

(jiSjjUJI 

4.^ ^4^ 

^1 JU^ XL2 j 

(Jlia u' 

Aj^ <>iil <)iil 

1^3' O^j ^ 

^jj jjl lJj.lk£jijj 

jjj <iill .1^ jjc. jjjl UJ.la. 

^ ll)^ ^ 

L)f ^ (jt 

0 j~> 'l J 4j1c. ^I ^.lUa 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah] dari 
[Abdullah bin 
'Abdurrahman Ath 
Tha'ifi] dari [Maimunah 
binti Kardam Al 

Yasariah] bahwa 
bapaknya pernah 
bertemu dengan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, sementara ia 
ada dibelakang 
bapaknya. Bapaknya 
berkata, "Aku bernadzar 
untuk berkurban di 
Buwanah?" lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apakah di 
sana ada patung?" ia 
menjawab, "Tidak." 
Beliau lalu bersabda: 
"Laksanakanlah 
nadzarmu." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin Abu 
Syaibah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Dukain] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




[Abdullah bin 
'Abdurrahman] dari 
[Yazid bin Miqsam] dari 
[Maimunah binti 

Kardam] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagaimana 
dalam hadits." 

2123 

^ ^ 

tjc. lw' l)^ 

^ M ^ 

Aill ^ .Istlii 

(jli 

Jlia Cj^jJ <m\ ^_jJc. 

iiiil Jiill 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Ubaidullah bin 

Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, "Sa'd 
bin Ubadah meminta 
fatwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang nadzar 
ibunya yang telah 
meninggal dan belum 
dilaksanakan, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Lakukanlah 
untuknya." 

2124 

J '''’i ^J-*-J ^ ^ i''’' ''^ 

tjj 

^ lW j'Aj:? (jj JJ^ 

<)ill l-llji sijjll 

^1 djllia jdjoij A^C. 

Jlia q\ 

jilulj 'CjIc. 4ll sill 

^Jjil ^Lla^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Bukair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Lahi'ah] dari 
['Amru bin Dinar] dari 
[Jabir bin Abdullah] 
berkata, "Seorang 
perempuan datang 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




"Ibuku meninggal, 
sementara ia pernah 
bemadzar untuk 
melaksanakan puasa 
namun ia meninggal 
sebelum melaksanakan 
nadzarnya?" Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Hendaklah 
walinya yang 
melakukannya." 

2125 

(jj tjc- JJAJ M 

^ j ^1 jc. 

(jj <iill (jl AMjoi 

(jj Ajflc. (jl ej^l lillbo 
(j M' «’i (jl Cjjij (jLk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
binNumair] dari [Yahya 
bin Sa'id] dari 
[Ubaidullah bin Zahr] 
dari [Abu Sa'id Ar 
Ru'aini] bahwa 
[Abdullah bin Malik] 
mengabarkan 
kepadanya, [Uqbah bin 
Amir] mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
saudara perempuannya 
pernah bemadzar untuk 
berjalan dengan 
telanjang kaki dan tidak 
mengenakan kerudung, 
lalu ia ceritakan hal itu 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam hingga beliau 
bersabda: 

"Perintahkanlah ia untuk 
berkendaraan, 
berkerudung dan 
berpuasa selama tiga 
hari." 

4jij s j-ola-0 

4j1c- Jdll Jdll i^Ujl 

^Ijj ^Lx-ajlj j-aiLjlj 

2126 

L_ljall£ (jj (jj Uiij^ 

(jc Oia-o (^ jjj^i -4^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



^ ^ ‘ ‘'j; ^ ^ 

1 cJ:^ 

(Jll iiiil JjIjj Ij oUjI 

(^ic. iiil jU 

tjc-j i^lic. 

berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad] dari [Amru 
bin Abu Amru] dari [Al 
A'raj] dari [Abu 

Hurairah] ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat orang 
tua berjalan di antara 
kedua anaknya, beliau 
lantas bertanya: "Ada 
apa dengan orang ini?" 
kedua anaknya 
menjawab, "Wahai 
Rasulullah, ia 
bemadzar." Beliau lalu 
bersabda: "Naiklah 
kendaraan wahai orang 
tua, sesungguhnya Allah 
tidak butuh pengorbanan 
dan nadzarmu." 

2127 

Uj.ik ^j-kj ^ ^ Uj.ik 

''^ ^ ^ (3^^) 

(jj kiill (jc. 'jiic. (jj <iiil 

jjljjiti ^jjl ^jC. »1 Inr- (jc. ^)ic 
jiiLij 'CjIc <iiil <)iil (Jjjoij 

^ jA j ^ 

(jl I^l 2 1 La (Jl^ (J >1 g uli 

Vj iS^\ (_ 5 l] Jh^uij V j 

^ (Jll UlU bl Jj i j ^ 

■:>xaJa (jjl (jjui-kil ajx^ 

iiUil ^^1311 (j^ 

(j£. ^^3 ^ lW 

(_^l^ (^1 ^J% ijt 

^aijjJj iiil ([ 5 ^^ 0 ^ 

^L\ iiilj oj^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [lshaq bin 
Muhammad Al Farwi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Umar] dari [Ubaidullah 
bin Umar] dari [’Atha] 
dari [Ibnu Abbas] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melewati 
seorang lelaki di 

Mekkah yang sedang 
berdiri di bawah terik 
matahari. Beliau lalu 
bertanya: "Apa yang 
sedang dilakukan lelaki 
ini?" Para sahabat 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




menjawab, "Dia 
bemadzar untuk 
berpuasa, tidak berteduh 
hingga datang malam, 
tidak berbicara dan akan 
terus berdiri." Beliau 
bersabda: "Suruhlah ia 
agar berbicara, berteduh, 
duduk dan 
menyempurnakan 
puasanya." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Husain bin 
Muhammad bin Syanbah 
Al Wasithi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Ala bin 
Abdul Jabbar] dari 
[Wuhaib] dari [Ayyub] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagaimana 
dalam hadits. Waallahu 
A'lam. 

2128 

(jj ^ 1 jjl 1^ i3^jj lw 

<jijl& ^jc. 

< ^ nVii ^ 

ojij J 4_iLi£ ^j-o ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
dan [lshaq bin Ibrahim 
bin Habib] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Ibrahim] dari [Al 

Aswad] dari [Aisyah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesuatu yang paling 
baik untuk dimakan oleh 
seseorang adalah dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




jeri payahnya. Dan anak 
adalah termasuk dari jeri 
payahnya." 

2129 

(jj 

jjc jl.li -0 (jj ^LL (jc 

i'Jdll ^ i 
‘' 'jt-i ULi£ La Ljll 

(J^^l (_3^i Loj oJj (JaC. (j .0 

4_ojLLj ojijj 4Ja1j <jaiai 

341 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
'Ayyasy] dari [Bahir bin 
Sa'd] dari [Khalid bin 
Ma'dan] dari [Al 

Miqdam bin Ma'dikarib 
Az Zubaidi] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak ada 
yang lebih baik dari 
usaha seorang laki-laki 
kecuali dari hasil 
tangannya sendiri. Dan 
apa-apa yang diinfakkan 
oleh seorang laki-laki 
kepada diri, isteri, anak 
dan pembantunya adalah 
sedekah." 

2130 

Ujik Ca -^kki iLjik 

L>^Lw l 2 ilk ^aUiA (jj 

(jc ijilj jc LjjjI jc. jjjiall 

(_jiLa <iill (JlUls ^yiC. jjl 

j^Vi (>lLiJ a.Ac. jill 

f 1 -^'^1 ^Ludilll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sinan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Katsir bin 

Hisyam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Kultsum bin 
Jausyan Al Qusyairi] 
dari [Ayyub] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang pedagang yang 
dapat dipercaya, jujur 
dan muslim, maka kelak 
pada hari kiamat ia akan 
bersama para syuhada." 

2131 

L-bollS jj jj (_JjjxJ liiijk. 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



Lri jjj ll)f 
(jc 1*^ (Ji\^ dml' 

iill U^® Jd J* 

(Jla jiiulJ 

Jdll (Jj^' ‘ ^ ^ ..' ..\l^ 

jl^l (J^l 

kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz Ad 
Darawardi] dari [Tsaur 
bin Zaid Ad Daili] dari 
[Abu Al Ghaits] mantan 
budak Ibnu Muthi', dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang yang membantu 
orang janda dan orang 
miskin seperti mujahid 
dijalan Allah, atau 
seperti orang yang shalat 
malam dan puasa di 
siang hari." 

2132 

Ujik tjj jji iiii^ 

^ . 1 ^ lij. 1 ^ ^ 

^ iiiil . 1 ^ ^ iUtjl ^jc. ^LojLjJ 
U^lll 4JiC. ^jc. ^ t ^ 

p-ljo ^1 j ^ 

44 ^ 1 ^ 13 ^ 1 Ai 31 ^ 

^ Jiil 34 ^ 31 ^ ^jjjaill 

pUa ^1 J.) ^ (>Ul 

4.LLallj ^jA V 

L-ji^ Lr“' L>-? L5^' L>^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Sulaiman] dari [Mu'adz 
bin Abdullah bin 
Khubaib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Pamannya] ia berkata, 
"Kami sedang duduk- 
duduk dalam sebuah 
majelis, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang, 
sementara di kepalanya 
masih ada sisa air mandi. 
Sebagian kami berkata 
kepada beliau, "Hari ini 
kami melihatmu tampak 
bahagia," beliau lantas 
menjawab: "Benar, 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




segala puji bagi Allah." 
Setelah itu orang-orang 
hanyut dalam 
perbincangan masalah 
kekayaan hingga beliau 
pun bersabda: "Tidak 
apa-apa dengan kaya 
bagi orang yang 
bertakwa. Dan sehat 
bagi orang yang 
bertakwa itu lebih baik 
dari kaya. Dan bahagia 
itu bagian dari 
kenikmatan." 

2133 

Uj.lk jUiC ^ Uj.lk 

(jj 0jLaC. (jc. (Jjjuc- (JjT «1 nj 

^ ^J i> ^ 

LJ^ jlliuSil 

Jdll 

(_j1L ^ 1 

ii ^ u!^ ^-41 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ayyasy] dari [Umarah 
bin Ghaziyyah] dari 
[Rabi'ah bin Abu 
Abdurrahman] dari 
[Abdul Malik bin Sa'id 

Al Anshari] dari [Abu 
Humaid As Sa'idi] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Carilah yang baik 
dalam mencari dunia, 
karena setiap orang telah 
dipermudah dalam 
melaksanakan 
bagiannya." 

2134 

Uiiik tiw Jj*«‘ ‘'i i-iiik 

j ji-tic. (jJ (jj (jliiaJI 

(jc. (j' J° ■ ■’ ' ''^ (j_lT iVi'I uluj 

0^ Jjjj 

<iill (JlSls lillLa ^ 

^ 

\3j^ 

Ija .1^ 

Jj*J<ujjj Aj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Bihram] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Muhammad bin Utsman] 
-suami putri Asy Sya'bi- 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Al 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




A'masy] dari [Yazid Ar 
Raqqasyi] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Manusia 
yang paling besar 
semangatnya adalah 
orang mukmin yang 
punya perhatian 
terhadap urusan dunia 
dan akhiratnya." Abu 
Abdullah berkata, "Ini 
adalah hadits gharib dan 
hanya diriwayatkan oleh 
Isma'il." 

2135 

(jjl 

(JUili ^ jjLk 

AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

1 j'-n-sij iiil Ijiil 1^1 

^ \1j^ (.-jIJall 

tkjl ij\j jj 

ujlLll ^_gk 1 jLikij ^1 1 jiill 

Lb Lb lj.1^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mushaffa Al Himshi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dari [Ibnu 

Juraij] dari [Abu Zubair] 
dari [Jabir bin Abdullah] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wahai manusia, 
bertakwalah kepada 

Allah dan carilah yang 
baik dalam mencari 
dunia. Sesungguhnya 
sebuah jiwa tidak akan 
mati hingga terpenuhi 
rizkinya meski 
tersendat-sendat. 
Bertakwalah kepada 
Allah, carilah yang baik 
dalam mencari dunia, 
ambilah yang halal dan 
tinggalkan yang haram." 

2136 

^ ^ Ujik 

tJJi*bC.Vl tjC- ^jUti 1'u'^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



^ LS? \ J 

* ^AjIc- Jdll Jdll 

iiill O^^La^l 

^jjjIj uLaLoB ^lul^ 4 jltv ^ K<n 

^ t 'a Ij 4_Lo 3^ 

uj 

[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Syaqiq] dari [Qais bin 
Abu Gharazah] ia 
berkata, "Pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kami 
diberi julukan dengan 
nama Samasirah (calo), 
lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melewati kami 
dan memberi nama kami 
dengan nama yang lebih 
baik. Beliau bersabda: 
"Wahai para pedagang, 
sesungguhnya 
perdagangan itu selalu 
disusupi oleh sumpah 
palsu, maka susupilah 
dengan sedekah (seakan- 
akan itu sebagai 
kafarahnya)." 

2137 

L-bollS ^ (_JjixJ lijAk 

(^Uall (jj IJjik 

(jc jjj jLoiic. jj ^1 ^ 

(jc. ^jj ,^jV- jjj (Jja-ojall 

^ likj^ls Ak\kj eik (jt 4.^1 
- i' AjIc- Jdll ^ i Jdll 

oj£j (jjijUi ^^lill lili 

1 j*3j Uik jL^I J Ml» a U 

(jj Jll lj.loj ^ jlLajI 

1 jL^ ^j~i» n 

yij iiii jji V] 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sulaim 
Ath Tha'ifi] dari 
[Abdullah bin Utsman 
bin Khutsaim] dari 
[Isma'il bin Ubaid bin 
Rifa'ah] dari [Bapaknya] 
dari Kakeknya [Rifa'ah] 
ia berkata, "Saat kami 
keluar bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
ternyata ada orang-orang 
sedang berjual beli di 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




pagi yang masih buta. 
Beliau lantas menyeru 
mereka: "Wahai para 
pedagang." Tatkala 
mereka mengangkat 
pandangannya dan 
memanjangkan leher- 
leher mereka, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya para 
pedagang akan 
dibangkitkan pada hari 
kiamat dalam keadaan 
berdosa, kecuali orang 
yang bertakwa kepada 
Allah, berbuat baik dan 
jujur." 

2138 

UJ^k jIj^ (jJ A Uj^k 

jji liSik Jii\ ^ 

gj J!:U 

Jdll ^ ^ Jdll ^ 

g-o g-Q 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdullah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Farwah Abu 
Yunus] dari [Hilal bin 
Jubair] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
diberi sesuatu maka 
tekunilah ia." 

2139 

^ gj ^ ^ 

jSj)' L)^ 

j^i ijiU jc. jjj 

^Ij ^lill ^1 
dujli ^i^)xji 
u ijlilks 
^Uill j^i c^ 

c2ii U 3ii2 V iiila iii>ji 

jill (Jjjjjg 
lil ^ijjjj 

4-Lj (>0 lijj iii 44^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu ’Ashim] 
berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Bapakku] dari [Az 
Zubair bin Ubaid] dari 
[Nafi'] ia berkata, "Aku 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



jSilj ji jjijj iii 

pernah mempersiapkan 
perbekalan untuk pergi 
ke Syam dan Mesir, 
namun aku 
mempersiapkan diri 
untuk pergi ke lraq. Lalu 
aku mendatangi [’Aisyah 
Ummul Mukminin] dan 
berkata kepadanya, 
"Wahai ummul 
mukminin, aku pernah 
mempersiapkan diri 
untuk pergi ke Syam, 
dan sekarang aku akan 
berangkat ke lraq.'' 

Maka dia berkata, 

"Jangan kamu lakukan, 
apa manfaatnya bagimu 
dan bagi perniagaanmu, 
sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika Allah membuat 
sebab bagi seseorang 
tentang rizkinya dari 
satu arah, maka 
janganlah ia 

meninggalkannya hingga 
dia berubah atau hilang 
darinya." 

2140 

A)* >n ^ 

4.^1 ^ olk 

jiiii iiiil (JiilU 0^3^ 

VJ \-A ^iLlJ 

dijij ajI^j^I a1 (JI 3 

li!J (Jll iiiil i}j^j ^ 

^ JaV lAli^jl 

dllju (,3^ ^ '*J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Amru bin Yahya 
bin Sa'id Al Qurasyi] 
dari kakeknya [Sa'id bin 
Abu Uhaihah] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 

Allah mengutus seorang 
Nabi kecuali sebagai 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




pengembala kambing." 
Para sahabatnya 
bertanya, "Engkau 
sendiri bagaimana?" 
Beliau menjawab: "Aku 
adalah seorang 
penggembala kambing 
bagi penduduk Mekkah 
dengan upah beberapa 
qirath." Suwaid berkata, 
"Yang dimaksudnya 
adalah setiap satu 
kambing dengan satu 
qirath." 

2141 

lH '1«^« Uj.lk 

jc ijil J j_yjl jc ^Ij jc jLlk 
^1 (3 jLij jiejj jA 

Ij jS j Jla jiiuij iiil 

O'-P 

Telah meneeritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdullah Al Khuza'i] 
dan [Al Hajjaj] dan [Al 
Haitsam bin Jamil] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad] dari 
[Tsabit] dari [Abu Rabi'] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Zakaria adalah seorang 
tukang." 

2142 

gj ^Ull tjC. jjilj tjC. ^ 

(JI 3 ^LJc- ^ 

LJJJ^ J^iaSI 4jLkLaI ^ 

1*10^4 Ijj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Nafi'] dari [Al 
Qasim bin Muhammad] 
dari ['Aisyah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




"Sesungguhnya para 
pelukis pada hari kiamat 
akan disiksa. Dikatakan 
kepada mereka, 
"Hidupkanlah apa yang 
telah engkau ciptakan." 

2143 

Uj.lk J (jJ UJ.la. 

(> (JjjU 

^ ijjj (jc. 45-'''''^ 

JUlla 0^^ j_yjl jjc. 

jjf- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Rafi'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Harun] 
dari [Hammam] dari 
[Farqad As Sabakhi] dari 
[Yazid bin Abdullah bin 
Asy Syikhir] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sedusta-dusta 
manusia adalah para 
pencelup (pewarna kain) 
dan orang-orang yang 
padai berselit lidah." 

2144 

yt (jj ^>jLiiJ Uiiik 
(Jjul Jjoil Ijjik .laki Jji Ijjlk. 

i> 04 jj iri (jj <y^ i> 

i> (jj jjj^ijj yo 

tjj L_nl*wiSl ^ >» 

iiill 

^ ‘ ‘'j; ^Lllc- 

^^j3lLo 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad] 

Telah menceritakan 
kepada kami [IsraTl] 
dari [Ali bin S alim bin 
Tsauban] dari [Ali bin 
Zaid bin Jud'an] dari 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dari [Umar bin 

Khaththab] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang yang 
mencari nafkah itu diberi 
rizki dan orang yang 
menimbun itu dilaknat." 

2145 

Ujik (^i (jJ _jji Ijjik 

(^ a;ia^ (jc. (jjjU (jj Ij jj 

i4- 4^'Iri| (jri ^kki (jk (3kjjl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 











Ibnu Majah 2001-3000 



^ ^ A)* 

^ Jdll 

j£iLj 'i 4il 

berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Muhammad bin 
lshaq] dari [Muhammad 
bin Ibrahim] dari [Sa'id 
Ibnul Musayyab] dari 
[Ma'mar bin Abdullah 
bin Nadilah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
yang menimbun kecuah 
orang yang salah." 

2146 

u'-^ c 

dUL^jollli t _ '1 ll^'l ^ ^)xc. 

X\ ^ j\r-. jJll ^ i Jdll 

(jj^lLudl j_jJc. jSia.1 (ji JjSj 
^ 1.1^4 ^1 LdULL 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hakim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr Al 
Hanafi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Haitsam bin 
Rafi'] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Yahya Al Makki] 
dari [Farukh] -mantan 
budak Utsman bin 

Affan- dari [Umar Ibnul 
Khaththab] ia berkata, 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menimbun makanan atas 
kaum muslimin, maka 
Allah akan 

menghukumnya dengan 
penyakit dan kerugian." 

2147 

^ 4dlll ^ ^ ^ 

(jjd-aC-Vl ^jULo jjI Ujik 

J_yji jc (JjjUI jjj jai:^ jc 

^ , 
a1^ ^I 4il (3 

4jjjj ^ 14^1 J (j^i^ 

jjl ^lilLoiS Ui_)js 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


ujjii ijjkJi iki 

^ I^J 

'i IjU i jlll Uuc. iJjIuj 
^Liic- oljjj 

is h'3^ 2^ 

^\Ss (^jlk ljl?-*J V '-iisa 
Uik AjIc. 2jI 
(JUa r'4•u,-! ^jJI aJ ilijSi liija 
lAjaun^l 1^1 La jl 

1 uwl III -SjLa ^ I^^)jj3lj 

ll IJjSk ^!ii!^ lijSk jji 
(jc ^1 jc jJ:ij 

ijajj <jlc- iill ^U.-i 


(jijjiill ^^\ jc 
iJ^ i> 

Jdll (JI 3 oj^JJ ^ A Ae-. 

(J£jiall _jjl JjA LjIj^Lallj 


berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Ja'far bin lyas] dari 
[Abu Nadlrah] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
kami dalam sebuah 
ekspedisi dengan tiga 
puluh penunggang kuda. 
Lalu kami singgah pada 
suatu kaum, kami 
meminta agar mereka 
mau menerima kami 
sebagai tamu, namun 
mereka menolak. 
Kemudian pemimpin 
mereka disengat oleh 
binatang hingga mereka 
mendatangi kami. 
Mereka berkata, 

"Apakah di antara kalian 
ada seseorang yang bisa 
meruqyah dari sengatan 
kalajengking?" aku 
menjawab, "Ya, aku 
bisa. Namun aku tidak 
akan meruqyahnya 
hingga kalian memberi 
kami kambing." Mereka 
berkata, "Kami akan 
memberikan tiga puluh 
kambing kepada kalian." 
Kami pun sepakat 
dengan mereka. 
Kemudian aku bacakan 
AL HAMDULILLAH 
sebanyak tujuh kali, dan 
ia pun sembuh. Lantas 
kami mengambil 
kambing tersebut, 
namun ada sesuatu yang 
mengganjal dalam hati 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 


kami, hingga kami 
berkata, "Janganlah 
kalian terburu-buru 
sehingga kita 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." Ketika kami 
tiba (di Madinah), aku 
eeritakan apa yang telah 
aku lakukan itu kepada 
beliau, beliau pun 
bersabda: "Tidak 
tahukan kalian bahwa itu 
adalah ruqyah? 
Bagikanlah kambing itu 
dan berikan bagianku." 
Telah meneeritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
meneeritakan kepada 
kami [Husyaim] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Bisyr] dari Ibnu Abu Al 
Mutawakkil dari [Abu 
Al Mutawakkil] dari 
[Abu Sa'id] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagaimana 
dalam hadits." (dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Abu Bisyr] dari [Abu 
Al Mutawakkil] dari 
[Abu Sa'id] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagaimana 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




dalam hadits." Abdullah 
berkata, "Yang benar, 
dia adalah Abu Al 
Mutawakkil." 

2148 

(jj liilk 

IJjlk lijlk Vli Jjaiuil 

(jc. .iljj jjJ 

^ (jc. »31^ 

.-'.'l ^ ^ Uu 

(JaI (j^ ILilJ cluJaJU 
y] (jl jail 

‘"'ll 4il (Jjfui ^ ' g V- (_s-ojiJ 
jiiliij “CJc. iill ^JjLa <)Ill (jjjoij 

(JjiaJ (ji 43 jLi (jl (Jlaa l^ic 

(j^ Ujia 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Muhammad bin Isma'il] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Mughirah 
bin Ziyad Al Maushili] 
dari [Ubadah bin Nusai] 
dari [Al Aswad bin 
Tsa'labah] dari [Ubadah 
bin Ash Shamit] ia 
berkata, "Aku mengajari 
Al Quran dan menulis 
kepada beberapa orang 
dari penghuni Ash 
Shuffah, lalu seorang 
dari mereka memberiku 
hadiah sebuah tombak. 
Maka aku pun berkata, 
"Ini bukanlah termasuk 
harta, dan aku gunakan 
dijalan Allah. Lalu aku 
tanyakan hal itu kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
menjawab: "Jika engkau 
suka untuk dihimpit api 
neraka, maka terimalah." 

2149 

Ijjik (J^-ui (_jji (jJ lijik 

4ijj (jj jjj i> jj 

^ J (>_ ji^i 

jJI (_ 5 ^U (jl jail CjsiiJla 

Jdll LLj^ 

X \ '.' JJ AjIc- Jdll 
^Ij ^j-o iLi^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sahi bin 
Abu Sahi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Tsaur bin Yazid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 

Ma'dan] berkata, telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




menceritakan kepadaku 
['Abdurrahman bin 

Salm] dari [’Athiyyah Al 
Kala'i] dari [Ubay bin 
Ka'b] ia berkata, "Aku 
menganjarkan Al Qur'an 
kepada seseorang, 
kemudian dia memberi 
hadiah kepadaku satu 
busur panah. Lalu aku 
menyampaikan hal itu 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika kamu 
mengambilnya berarti 
kamu telah mengambil 
busur panah dari 
neraka." Maka aku pun 
mengembalikannya." 

2150 

Uijik ^ULall 

^ 

(> (j^^i ^ 

4.j1c. ^ ([ 5 ^^ 111 « 

(jij ^ ^Xjij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Abu Bakr bin 
'Abdurrahman] dari 
[Abu Mas'ud] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang kami 
makan hasil penjualan 
anjing, upah pelacur dan 
upah dukun." 

2151 

^ lijlk VI 3 C_^jla 

^jC. ^jjd*aC.Vl 1 'u*^^ (JjjJaS 

»jj^ ^jLi. 

AjIc- Jdll Jdll 

tJLall L-lllC. J L_ll^l ^jJoJ ^jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Muhammad bin Tharif] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] berkata, telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abu Hazim] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang makan dari 
hasil penjualan anjing 
danhasi zina." 

2152 

lj!i.lk jIaC IJjSk 

jjc. ^jjl lilil 

ijju (jp 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang harta 
penjualan kucing." 

2153 

tjj jUiuj uiij^ 
O^jUa 

^ ‘ ‘'j; ^Lllc- ^ ^ 

Aj oLLc-Ij 

<^l-o ^1 4JI3 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Umar Al Adani] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ibnu 
Thawus] dari 
[Bapaknya] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
melakukan bekam dan 
memberikan upahnya." 
Ibnu Majah berkata, 
"Hadits ini hanya 
diriwayatkan oleh Ibnu 
Abu Umar." 

2154 

o-^ isA 

J ^ JjIj jjI IJjlk ^jlLall 

^ U,„lj'l e^Uc. ^ ^ ''^ 

Ijjlk VI2 (JJjIA ^jj Jj jj iJjlk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Ali Abu Hafsh Ash 
Shairafi] berkata, telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 



^ Jdll ^ ^ Jdll 

CjjiaC.U 

menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud]. 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ubadah Al Wasithi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Warqa] dari 
[Abdul A'la] dari [Abu 
Jamilah] dari [Ali] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melakukan 
bekam, dan beliau 
memerintahkan aku 
untuk memberi upah 
kepada tukang 
bekamnya." 

2155 

auI ^ ^l-i..'lj\l 

d-v^\l 

o^Li 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Hamid bin Bayan Al 
Wasithi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Abdullah] dari [Yunus] 
dari [Ibnu Sirin] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melakukan 
bekam dan memberikan 
upah kepada tukang 
bekamnya." 

2156 

^^ pu^ ^2^^ 

^ (jj ^ 

(jj UJjLaJI ^jj 

JJ^ C^ 5^ (jt 

iill <i3jl l]j^J 

^1 11 ^ ^ U 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hamzah] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




[Al Auza'l] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu Bakr 
bin Abdurrahman bin Al 
Harits bin Hisyam] dari 
[Abu Mas'ud Uqbah bin 
Amru] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang mengambil 
upah bekam." 

2157 

Si 

^^^1 (Jljoi (jc. 

4^uil a1 ^ el^ ^'1 

aIIc-I 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah bin 
Sawwar] dari [Ibnu Abu 
Dzi'b] dari [Az Zuhri] 
dari [Haram bin 
Muhayyishah] dari 
[Bapaknya] bahwa ia 
pernah bertanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang upah 
bekam, namun beliau 
melarangnya. Lalu 
disebutkan kepada 
beliau suatu kebutuhan, 
beliau pun bersabda: 
"Berilah untuk makan 
untamu." 

2158 

^ ^ \ »jr^ 1 

^ ^ jj tjj ‘—4^1 ulii 

^ ilJat Jli (Jli 

0^ 3^^ 

iiiil iiiil 

jA J ^luij aJc. 

iii! ^jl 

^liLaVlj JJji^lj 
dijl jl ^\ dJjljj u Jk:. AJ 

JA vjiiti>.iiii 

^alljJj iiiil jill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Hammad Al Mishri] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Yazid bin Abu 
Habib] Bahwasanya ia 
berkata; ['Atha bin Abu 
Rabah] berkata, "Aku 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah] berkata, 
"Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



1 OjC-Ij ^ 

wasallam berada di 
Makkah saat pembukaan 
kota Makkah, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
dan Rasul-Nya telah 
mengharamkan 
penjualan khamer, 
bangkai, babi dan 
patung." Lalu dikatakan 
kepada beliau, "Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
dengan lemak bangkai? 
la bisa digunakan 
sebagai pelumas kapal, 
pelumas kulit dan 
minyak untuk lampu 
mereka." beliau 
menjawab: "Itu tidak 
haram." Kemudian 
beliau melanjutkan: 
"Semoga Allah 
memerangi orang-orang 
yahudi, sesungguhnya 
Allah telah 
mengharamkan lemak 
atas mereka. Maka 
cairkanlah (lemak 
tersebut hingga keluar 
minyaknya), kemudian 
jual dan makanlah dari 
hasilnya." 

2159 

^ 1^.1^ >» ^ 
jji Ujik ^liii 
ll)t (^1 (jt L)^ 

4JiUii (jc <iiil . 4 ^ 

4 .^ iill lJj^J 

(jc.j CjLmJJI (jc. jilijij 

(^1 (jc-j (jt J 

j^UjI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Muhammad bin 
Yahya bin Sa'id Al 
Qaththan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hasyim bin Al 
Qasim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ja'far Ar 

Razi] dari [Ashim] dari 
[Abui Muhallab] dari 
[Ubaidullah Al lfriqi] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




dari [Abu Umamah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
menjual para wanita 
penyanyi, membelinya, 
mengambil 
keuntungannya dan 
memakan harganya." 

2160 

Ujik Ijjik 

(jc. SjoUjii 

y 

y ijt (j-a=>.jli ^ 

0 jjji jc 

Jiill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dan [Abu 
Usamah] dari 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Khubaib bin 
Abdurrahman] dari 
[Hafsh bin Ashim] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang dari 
dua model jual beli; 
Mulamasah dan 
Munabadzah." 

2161 

l2iik 

Ujlk Vli iji l)^J 

j^y[ lp 
^ ^ jj lW 

iiiil -lUtJJJ 

^ULjJ (JU 

oiliAllj o\^ Vj 
i^UJ J t^W A Lo yj 

u 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Sahi bin Abu Sahi] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari ['Atha bin Yazid Al 
laitsi] dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang jual beli 
dengan sistem 
mulamasah dan 
menabadzah." Sahi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




menambahkan, "Sufyan 
berkata, "Mulamasah 
adalah seseorang 
memegang barang 
(dagangan)tanpa 
memperhatikannya. 
Sedangkan munabadzah, 
seseorang mengatakan, 
'lemparkanlah barang 
milikmu kepadaku, 
maka aku akan 
melempar barang 
milikku’." 

2162 

*^■ -'jj 4 j1c- Jdll ^ 

^ V (iJli 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah salah seorang 
dari kalian bertrasasaksi 
atas transaksi 
saudaranya." 

2163 

^ ^ L)^ 

jcojjjA j_yji jc (.{u.411 
V Jll iill 

^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Sa'id Ibnul Musayyab] 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Janganlah 
seorang laki-laki 
melakukan transaksi atas 
transaksi saudaranya, 
atau menawar atas 
tawaran saudaranya." 

2164 

^1 ^ ^ cjija 

^1 ^2^^ J ^ tillLo ^jC. 

^jC- ^ lillLa ^ 2^^ ^1.1^ 

Aku membaca di 
hadapan [Mush'ab bin 
Abdullah Az Zubairi] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



ji JaC. Ijp ^Ij 

dari [Malik], (dan 
diriwayatkan dari jalur 
lain) Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Hudzafah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang jual 
beli dengan cara Najasy 
(menambah harga untuk 
menipu pembeli)." 

2165 

^ ^ ^UiuA 1 uW 

^ jll 

Ajic. iill 

1 'l1 V 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan [Sahi 
bin Abu Sahi] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Sa'id] dari 
[Abu Hurairah] dari 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Janganlah 
kalian jual beli dengan 
cara Najasy (menambah 
harga untuk menipu 
pembeli)." 

2166 

Ujii (jj uiiia. 

(jc J* '■'-^ lw 

^jC. (_ nuin'l ^ 111 

iiil <)ii cJ>^j 

^)jJaLk V (JU Ajic. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Sa'id Ibnul 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
orang kota menjual 
kepada orang kampung." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 


2167 

Uj.lk ^ Uj.lk 

^ L)j L)'^ 

V dJli ^iuij <jlc- iill 

^_>uUll \jC.2 ^)jJaLa. 

L>^ Of {'i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir bin 
Abdullah] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah orang kota 
menjual kepada orang 
kampung. Biarkanlah 
mereka, Allah akan 
memberi rizki mereka 
dengan perantara sesama 
mereka." 

2168 

^uiaaii .1^ ^ ^uiLll UjSk 

Ijlii (ji j^i jjiaJI 

t_pjjUa ,^1 (jC. 

L>t 

Lq lw'^ 

V (ijii ^ui 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Abdul Azhim Al 
Anbari] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Ibnu Thawus] dari 
[Bapaknya] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang orang kota 
menjual kepada orang 
kampung." Aku bertanya 
Ibnu Abbas, "Apa 
maksud sabda beliau 
'orang kota menjual 
kepada orang 
kampung'?" ia 
menjawab, "Jangan 
sampai ia menjadi calo." 

2169 

^IjujI jjI ^ ^ 

tjJ L)^ 

j^ojjjA jc lHJJ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 



V (3^ 

j_jji lij jUiJLj 44a.LLa2 (_gyLui\l 

keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam bin Hassan] 
dari [Muhammad bin 
Sirin] dari [Abu 

Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Janganlah 
kalian menghadang 
kafilah dagang, 
barangsiapa 
menghadang dan 
membeli sesuatu 
darinya, maka jika tiba 
di pasar pemiliknya 
boleh memilih." 

2170 

l2iik jjJ ^jUiic. liiia. 

(jj ^iill (jc. (jLojlol (jj 0.1^ 

iill Jj-a <jill iij^J 
l_-ll^l jjc- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [’Abdah bin 
Sulaiman] dari 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang untuk 
menghadang kafilah 
dagang (sebelum sampai 
pasar)." 

2171 

^ lijAk 

^jc. ^ 31 UI ^ 

“') Uj.lk J ^ ^ 3~ill (jLolloi 

(3 y 

3jU ^UuLoi ^ ^yHiua 1''^ 

(jUuC. jjI IJjlk Jla CjOLAla 

^jSLx^ ^jC. 

A^C. iill Jiill (3 J^J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hakim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dan [Hammad bin 
Mas'adah] dari 
[Sulaiman At Taimi]. 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




kami [lshaq bin Ibrahim 
bin Habib bin Asy 

Syahid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir bin 
Sulaiman] ia berkata, 
"Aku mendengar 
[Bapakku] berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Utsman An 
Nahdi] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang menghadang 
kafilah dagang." 

2172 

jjc (jc .liLi CLiil litil 

<)iil «iiil .1^ 

1 j) jti 

jUiJLj La^la ia.lj (JSa 

j! lirja-^ lilSj ll Jjij ^aJ li 
UaAAki 1-aA.lki 

L-Lkj 1^2 i »3 

L)^ ^ 0]j 

C-i^j .lia 1 'u .i^lj dljlj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh 
Al Mishri] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Nafi'] dari 
[Abdullah bin Umar] 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika dua 
orang saling 

bertransaksi, maka setiap 
dari keduanya 
mempunyai hak pilih 
selama belum berpisah. 
Keduanya, atau masing- 
masing di antara 
keduanya sama-sama 
mempunyai hak pilih 
(untuk meneruskan atau 
membatalkan jual beli). 
Jika salah satunya 
memberi tawaran lantas 
keduanya terjadi 
kesepakatan, maka jual 
beli telah berlaku. Jika 
keduanya berpisah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




setelah terjadi 
kesepakatan, dan salah 
satunya tidak 
menggagalkan transaksi, 
jual beli telah berlaku." 

2173 

j jjj jUik iJjlk Vla ^laLall 
oji (Ji 

<;Jc. iill 4ll (Jlllla 

la^jsjj ^ La jU^L 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah] dan [Ahmad 
Ibnul Miqdam] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 

Zaid] dari [Jamil bin 
Murrah] dari [Abu Al 
Wadli'i] dari [Abu 

Barzah Al Aslami] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Dua orang yang 
melakukan jual beli 
mempunyai pilihan 
selama keduanya belum 
berpisah." 

2174 

l3 ^| J aiki Ujik 

a.ajwall Vla 

oal^ (jc 44 .li uja^ 
(_jiLa <)ill J (Jlalla o^yu^ fjc. 

La jU^L 
la jijj ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
dan [lshaq bin Manshur] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdu Ash 

Shamad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Qatadah] dari [Al 

Hasan] dari [Samurah] ia 
berkata, "Rasululullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Dua orang yang 
melakukan jual beli 
mempunyai pilihan 
selama keduanya belum 
berpisah." 

2175 


Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 


l^n.W VI3 '1 inr- 

^ 1 > 

^j-o c)-® 

iiii ^_si»-a <iiil (3j^j (3^ 

(31^ 

jt^ ^1 


kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] dan [Ahmad 
bin Isa] keduanya dari 
Mesir, mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahb] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Juraij] dari [Abu 
Zubair] dari [Jabir bin 
Abdullah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membeli tempat wadah 
air susu dari seorang 
arab dusun. Ketika jual 
beli telah berlaku, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pilihlah." 
Arab dusun itu berkata, 
"Semoga Allah 
memberimu umur 
panjang dalam berjual 
beli." 


^ liVw 

Uj.lk .' 1 :«^:« Uj.1 : 

33 IJ ( 3 ^ (jj 

(3U 4.^1 ^jc. ^IjLa 

(JUljSj ^ j.laJI AutLi Ul t"'» 

jiiuij “Cile, «iill ^JjLa <)ill 

u^'^ 'y lP 2 ^' '-^1 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Al Walid Ad 
Dimasyqi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Aziz bin Muhammad] 
dari [Dawud bin Shalih 
Al Madini] dari 
[Bapaknya] berkata; aku 
mendengar [Abu Sa'id] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Hanyasanya jual beli 
berlaku dengan saling 
ridla." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 


2177 


.Sa^aj jjj liiiik 

lijlk Vll ^ULall (Ji 
^ pj (jt (jjl 

pj ^1 ^ 

(jj t’*'» MlVl J J» 111« 

ojLoVI JJSj (j^ 

^Jir i i) A ^1 (jUa 

cAa'^ il (JUa " 

Aja^clui j 

(Jl^ ^ILjj 

jiiil J>o>n Jli ajIa 

Ijl1 ^ ‘ ‘'j; ^Lllc- ^1 

1 'n J (jlst^l c fl'ti-sl 

(Jla Lo (3^^ 
j_jjli Jll 

3 l£'3 


Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Laila] dari [Al Qasim 
bin 'Abdurrahman] dari 
[Bapaknya] bahwa 
Abdullah bin Mas'ud 
menjual seorang budak 
kepada Al Asy'ats bin 
Qais, namun keduanya 
berselisih dalam 
menentukan harga. Ibnu 
Mas'ud berkata, "Aku 
menjual ini kepadamu 
dengan harga dua puluh 
ribu, " sementara Al 
Asy'ats bin Qais berkata, 
"Aku membelinya 
darimu dengan harga 
sepuluh ribu." [Abdullah 
bin Mas'ud] kemudian 
berkata, "Jika engkau 
mau maka akan aku 
bacakan sebuah hadits 
yang aku dengar dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam," Al 
Asy'ats berkata, 
"Silahkan." Abdullah bin 
Mas'ud berkata, 
"Sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika dalam jual beli 
terjadi perselisihan 
antara kedua belah dan 
tidak ada bukti di antara 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




keduanya padahal 
transaksi telah terjadi, 
ucapan yang dijadikan 
pedoman adalah ucapan 
penjual, atau pembeli 
dan penjual sama-sama 
menarik pembayaran 
dan barangnya." Asy'ats 
menjawab, "Aku 
sependapat untuk 
mengembalikan barang, 

" lalu ia pun 
melakukannya." 

2178 

tjjlk jUjij .'1«^ A 

(jj 

‘"''a'la ^ 13 ^ Cm CM" 

^ «iill U 

La ^ V t_5.ljc. (34^J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Bisyr] ia berkata; 
aku mendengar [Yusuf 
bin Mahak] 
menceritakan dari 
[Hakim bin Hizam] ia 
berkata, "Aku berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
seorang laki-laki 
memintaku untuk 
menjual, sementara aku 
tidak mempunyai 
sesuatu, maka apakah 
boleh aku menjualnya?" 
beliau menjawab: 
"Janganlah engkau 
menjual sesuatu yang 
bukan milikmu." 

2179 

Uiiik (3l cj^jj^ Cm j* i-ijia. 

jji ijjik J ^ jj j 3^ 

(jj jjCaC. (jt UJjji 

JliJli olk 3c 4^1 jc t _ m ,ti 

4.j1c, 3jI «'ill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Azhar bin 
Marwan] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid]. (dalam j alur 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



^jJojJaJ ^ La 

lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Kuraib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ulayyah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub] dari 
[Amru bin S 5 m'aib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak halal 
menjual sesuatu yang 
tidak engkau miliki, dan 
tidak ada keuntungan 
pada sesuatu yang belum 
ada jaminan." 

2180 

^jc- cLJ ^jc. JjjJaall ^ A 

LaIIII ^ ^ C'UaC' 

aJc. iiil 4 j*j 

Lq L-i^ ol^ ^ijjjj 

^ A> >|J ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 

Al Fudlail] dari [Al 

Laits] dari [’Atha] dari 
['Attab bin Asid] ia 
berkata, "Tatkala 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengutusnya ke Makah, 
beliau melarangnya 
(membeli) kain apabila 
belum ada jaminan." 

2181 

>HA ^ ^ 

oJI^ (jc. IJT Ml tijlk ClljLkil ^ 
jl j^lc- (jj (jLiaJI (jc. 

iill j_slj-a tj» J.'lW jjJ 

i * J1 ^Ij 4_ilc. 

u4^ Jj*^ j 4^ (j^ j of 

Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid 
Ibnul Harits] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




[Qatadah] dari [Al 

Hasan] dari [Uqbah bin 
Amir] atau [Samurah bin 
Jundab] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Laki-laki 
mana saja yang menjual 
barang kepada dua 
orang, maka yang 
berhak adalah yang 
pertama." 

2182 

^ -lutl*! Ujlk lijik 

(jc ojIS (jc 

Jdll Jdll 

' 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Husain 
bin Abu Sarri Al 

Asqlani] dan 
[Muhammad bin Isma'il] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Basyir] dari [Qatadah] 
dari [Al Hasan] dari 
[Samurah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila ada 
dua orang penawar 
dalam jual beli, maka 
yang berhak adalah yang 
pertama." 

2183 

^La ujj^ ^ ru'\^ 

CP i!)j 

(^^^1 ^jlAik ^jc. ^jc. ‘ _ 'J» ■" 

^ Cp is^ 

jUjaJI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 
Anas] berkata, telah 
sampai kepadaku dari 
['Amru bin Syu'aib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang jual 
beli dengan sistem 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




'Urban (membeli dengan 
cara panjer, jika gagal 
uang tidak kembali)." 

2184 

Ijjlk dllLa 

(jC (jj 

jjjt m ,ti ^ 

“UIc. iill ^_ 5 ij-a <^ 5 ^i (ji e4k 
jjI (JUjU jiJI jc. 

£ 5 jijjj jji 4ll .IJC 

4.jia*i jl4jj SjLaJ 4jl3 

j] (jj 

(JjSj iSli ^jl jlJjllla 4jllll jiii 
(J^^l jiiij ^jl iiilj 

ji UiA jj ^411 ^jj3 

VI 3 Oj (3 3^1 j\ asl 

^ jliu 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Fadll 
bin Ya'qub Ar Rukhami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Habib bin Abu 
Habib Abu Muhammad] 
-juru tulis Malik bin 
Anas- berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Amir Al Aslami] dari 
[Amru bin S 5 m'aib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam telah melarang 
jual beli dengan sistem 
'Urban." Abu Abdullah 
berkata, "'Urban adalah 
seperti jika seorang laki- 
laki membeli seekor 
binatang dengan seratus 
dinar, lalu ia 
memberikan dua dinar 
sebagai panjer. Lalu ia 
berkata, "Jika aku tidak 
jadi beli, maka uang dua 
dinar tersebut menjadi 
milikmu." Dan 
dikatakan, "(Yakni) 

Allah lebih tahu dengan 
seorang laki-laki yang 
membeli sesuatu, lalu 
kepada sang penjual ia 
menyerahkan uang satu 
dirham, atau kurang dari 
itu, atau lebih banyak 
dari itu, lalu ia 
mengatakan, "Jika aku 
mengambil barang 
tersebut maka transaksi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




jadi, jika tidak maka 
uang satu dirham itu 
menjadi milikmu." 

2185 

qC, ^ ^ 

^^\l (> 

AjIc- Jdll Jdll 

oUtfrkJl ^ jjill ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Muhriz 
bin Salamah Al 'Adani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad] dari 
[Ubaidullah] dari [Abu 
Az Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang jual 
beli gharar 

(menimbulkan kerugian 
bagi orang lain) dan jual 
beli hashah." 

2186 

■iic. jjJ ^UaJlj <-JJ^ _jji iJjia. 

4jjC. jjj tljjji IJjik ^Ic. ^jj 

L)^ J:i?^ L)^ 

(_>ul^ (jjl jc fUaC. 

4j1c- Jdll ^ Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] dan [Al Abbas 
bin Abdul Azhim Al 
Anbari] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Aswad bin Amir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub bin Utbah] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [Atha] dari 
[Ibnu Abbas] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang jual beli gharar 
(menimbulkan kerugian 
bagi orang lain)." 

2187 

UJAk jlkk ^ lijAk 

^ ‘ ^ ^ 7 ^ ^ 

^ ^ ^jC. iiiil 

tjJ (jc. <yAUll 

^1 (Ji (jf. 

jill >n 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hatim bin 
Isma'il] berkata, telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 



VI l^yjLa IJlCj 

U^j l3^I jAj ^^i u^j 

^jc,j 

menceritakan kepada 
kami [Jahdlam bin 
Abdullah Al Yamani] 
dari [Muhammad bin 
Ibrahim Al Bahili] dari 
[Muhammad bin Zaid Al 
Abdi] dari [Syahr bin 
Hausyab] dari [Abu 

Sa'id Al Khudri] ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
membeli sesuatu yang 
masih di dalam perut 
binatang hingga ia 
melahirkan, dan apa 
yang ada dalam kantung 
susunya kecuali dengan 
takaran. Dan dari 
membeli budak yang 
melarikan diri, membeli 
harta rampasan perang 
hingga dibagikan, 
membeli harta sedekah 
hingga dibagikan dan 
dari membeli hasil 
seorang penyelam 
(karena belum jelas 
hasilnya)." 

2188 

Ijiilk yjic. ^ lijSk 

tly lly lW 

(ji>c (jLl (> :;y^ 

^ ^ iiii t^iia ^1 

aI'i^'I (Jik jjc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata. 
Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ayyub] 
dari [Sa'id bin Jubair] 
dari [Ibnu Umar] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
menjual anak (binatang) 
yang masih dalam 
kandungan." 

2189 

Ujlk jU^ ^ Ujlk 

1 U^JrJ lW 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


jji Ujik j!^LaX. ^ 
^ J U^'-“ (Ji lP 

j^i\ 

4jLalJ 

<jJaAJ Jajud^j <jJaxJ 

Ui^ (Jll ^Uill <A 

i)ill 1-aA.lkll l-<4-J oIjU (JI 3 

(Jll ^ dJk ^dkj 4.^ 
lii ci^-J LSJ^^ U^ 

tj-o (JI 3 1-aA.lkll 

(l]l3 Ij^ ji 

Lj^L^C-Is Ljt^^kl IjI 

Lo^UaC-ll Jkij oUJ 

^1 ol^U LaULL 
(3*la Aj Uijja ^>kV4 
4.^ ^1 oJkll 

(JUj 0^ ^ilLij 

k i^lji Vj cLllaikU 4^^) 

t ^ l1*-^ ^jj!iiC’ 

4 ^ 11 ^! ^ 14 ^ 

LaULL ig l!^ 

I jk (J^ ^ ^ ^ ‘ .'.'3 

^ A^ ylLiill^ ij (>o 
AjLoiill (jj AJil^l ^jj 
(_5^ jl 0°:iM ^ (j'^ V] ^IjIoj 


bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Yunus] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Akhdlar bin 
Ajian] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr Al 
Hanafi] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Seorang 
lelaki Anshar datang 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
meminta kepada Beliau. 
Maka beliau pun 
bertanya kepadanya: 
"Apakah di rumahmu 
ada sesuatu?" la 
menjawab, "Ya. Sebuah 
alas pelana yang 
sebagian kami pakai dan 
sebagian lagi kami 
bentangkan, serta sebuah 
gelas yang kami 
gunakan untuk minum 
air." Beliau bersabda: 
"Berikanlah keduanya 
itu untukku." Anas 
berkata, "Orang itu 
lantas membawa 
keduanya hingga 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengambilnya dengan 
tangannya, kemudian 
bersabda: "Siapa yang 
mau membeli dua 
barang ini?" Seorang 
laki-laki berkata, "Saya 
mau membelinya dengan 
satu dirham! " Beliau 
bertanya lagi: "Siapa 
yang mau 

menambahnya?" Beliau 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


ulangi pertanyaan itu 
dua atau tiga kali. Lalu 
seorang laki-laki 
berkata, "Saya akan 
membelinya dengan dua 
dirham." Lalu Beliau 
memberikan barang 
tersebut kepadanya, 
kemudian meminta uang 
pembayarannya seraya 
memberikannya kepada 
sahabat Anshar tadi. 
Beliau kemudian 
bersabda: "Belilah 
makanan dengan satu 
dirham untuk 
keluargamu, dan sisanya 
belikanlah sebuah kapak. 
Setelah itu bawalah 
kapak itu kepadaku." 
Laki-laki itu pun 
melakukannya, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian mengambil 
kapak dan memasang 
kayu sebagai gagangnya. 
Beliau lalu bersabda: 
"Pergi dan carilah kayu 
bakar, dan selama lima 
belas hari ini aku tidak 
ingin melihatmu." 
Setelah itu, laki-laki 
tersebut pergi mencari 
kayu bakar dan 
menjualnya. Kemudian 
ia datang menemui Nabi 
setelah menghasilkan 
sepuluh dirham, beliau 
lalu bersabda: "Belilah 
makanan dengan 
separuh uangmu dan 
belilah pakaian dengan 
separuh yang lain." 
Kemudian beliau 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




bersabda: "Ini lebih baik 
bagimu daripada kamu 
datang dan meminta- 
minta. Pada hari kiamat 
kelak meminta-minta 
akan menjadi titik hitam 
di wajahmu, maka tidak 
boleh meminta-minta 
kecuali bagi orang yang 
sangat fakir, atau orang 
yang terlilit hutang, atau 
darah yang menyakitkan 
(untuk membayar denda 
karena membunuh 
orang)." 

2190 

c ^ \\ ^ ^ 

^ LJ^ (j^dAC-Vl 

iiill ^ (JlilU 0^3^ 

aII^I UaluiA ‘ ‘'j; ^Lllc- 

AjjJt iiil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ziyad bin 
Yahya Abu Al 

Khaththab] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 
Su'air] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menerima pembatalan 
seorang muslim dalam 
jual beli, maka pada hari 
kiamat Allah akan 
mengampuni dosa- 
dosanya." 

2191 

(jc. 4 ah 11 (jj jLLk Uj.lk 

j_pijl (jc. »31^ 

^ir tn'l tillLa 

^aiuij Jiill 

tn'l ^ jill Ij 

tn^'l ^ jill ^jl (Jl^ Ui 
t^! JajujUl 

O^J Jij iM} U^ 

JLa Vj 4 iftlhio 1 ^'ij'l-ij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Salamah] dari 
[Qatadah] dan [Humaid] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




dan [Tsabit] dari [Anas 
bin Malik] ia berkata, 
"Pernah terjadi kenaikan 
harga pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
orang-orang pun berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
harga-harga telah 
melambung tinggi, maka 
tetapkanlah setandar 
harga untuk kami." 

Beliau lalu bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
lah yang menentukan 
harga, yang 
menyempitkan dan 
melapangkan, dan Dia 
yang memberi rizki. 
Sungguh, aku berharap 
ketika berjumpa dengan 
Allah tidak ada 
seseorang yang meminta 
pertanggung] awaban 
dariku dalam hal darah 
dan harta." 

2192 

.1^ Uj.lk jU j ^ UJ.lk 

(jc ojIS Ijjik 

jiiil ^)3tUl 

U ^ I^Ub 

u' 

^a^lo Vj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ziyad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Abu 
Nadlrah] dari [Abu 

Sa'id] ia berkata, 

"Pernah terjadi kenaikan 
harga pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, orang- 
orang pun berkata, 

"Wahai Rasulullah, 
andai saja engkau 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




standarkan saja 
(harganya)." Beliau 
bersabda: "Aku sangat 
berharap ketika berpisah 
dengan kalian tidak ada 
seorang pun dari kalian 
yang menuntutku karena 
kezhaliman yang aku 
lakukan." 

2193 

^jUi jjj liiia. 

(jc. 'Ulc. jjj (Jja-ojoil Uj.lk j$iJ 
^ tUat 

(JlliUt jbic. Jll (Jll 
■hjaj 'CjIc. iill 4ll (Jjjoij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Aban 

Al Balkhi Abu Bakr] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ulayyah] dari [Yunus 
bin Ubaid] dari ['Atha 
bin Farukh] ia berkata; 
[Utsman bin Affan] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Allah akan 
memasukkan ke dalam 
surga seorang laki-laki 
yang mempermudah saat 
menjual atau membeli 
barang." 

2194 

^ L)^ 

^ jj! Ijjik 

^ A ^jC. 

jill ^jj 

*^4j1c- Jdll ^ 

1 '^ .n t» ^Ij I^I 1 'S 
^ 1^1 1^1 1 'S .fl >» 1^1 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Amru bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himshi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ghassan Muhammad bin 
Mutharrifj dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir 
bin Abdullah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




bersabda: "Allah 
menyayangi seorang 
hamba yang murah hati 
jika berjualan, bermurah 
hati jika membeli dan 
bermurah hati jika 
memutuskan." 

2195 

L-bollS ^ (jj lijAk 

.iic. ijc. ‘ _ 'j; 't' ^ 
jc jUSc. 

<)iil J (jjjjtjita jLijI 

(Jjjoij u Cjlks Aic. B^yiC- 

liU jjjjolj oljil j_jjl .ill 

<j iji Cjjjl 

tli j j ^ j ^ 

djjji lijj Jjji 

ijM 'j£\ ^ tliAui ji 

C^j p 
j_jiLa <>ill (Jlls 

lil U V ^ijaij iill 

^_j-ollLila Ij^ ^ji Cjj^i 

("'T 'l« ji ulujac.1 (jjjjjj 4j 

djjjl lijj 

("nlnr-l jjjJjjj <1 ^_j-oliLila 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'la bin Syabib] 
dari [Abdullah bin 
Utsman bin Khutsaim] 
dari [Qailah Ummu Bani 
Anmar] ia berkata, "Aku 
pernah mendatangi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di 

Marwa di salah satu 
umrahnya. Lalu aku 
berkata kepadanya, "Ya 
Rasulullah, aku seorang 
wanita yang biasa 
melakukan transaksi jual 
beli, apabila aku ingin 
membeli sesuatu aku 
menawarnya lebih kecil 
dari yang aku inginkan. 
Kemudian aku 
menaikkan tawaran, lalu 
menaikkannya lagi 
hingga mencapai harga 
yang aku inginkan. 
Apabila aku ingin 
menjual sesuatu, maka 
aku tawarkan lebih 
banyak dari yang aku 
inginkan, kemudian aku 
menurunkannya hingga 
mencapai harga yang 
aku inginkan?! Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




bersabda: "Jangan kamu 
lakukan wahai Qailah, 
apabila kamu ingin 
membeli sesuatu maka 
tawarlah dengan harga 
yang kamu inginkan, 
baik kamu diberi atau 
tidak, dan jika kamu 
menjual sesuatu maka 
tawarkanlah dengan 
harga yang kamu 
inginkan, sehingga kamu 
memberikan atau 
menahannya." 

2196 

jj Uj. 1 ^ ^ Uj.lk 

Cm 

^ CM,jj^ 

A^C. ^1 ^ 

o3jc 

i2U ^Ij 

, 'Mw ^ <dil (J^ 

4jL^ Jli 4jj.lall (dil 1 jl 

Lia (3la jiij iiilj ^jjjlJj.aj 

i3j^j O'Ai:!' O^:!' ‘^'3 

jisu iiilj jlijj ^ ci^ 

Cluji Udj2ic. ^ 

iCllA^I 

A^C. ^1 i_^C-a Aa dj^U 

(j-o A lir-f (j!iLj U (JUa 
(Jllj 1 jl2j.2 jjJjjjoC. A «j'it'I 

Aj iljA^la i^la.jJalij (3^iajl 

cd^\' 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Al Jurairi] dari 
[Abu Nadir ah] dari 
[Jabir bin Abdullah] ia 
berkata, "Ketika aku 
bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam satu 
peperangan, beliau 
bertanya kepadaku: 
"Apakah kamu bersedia 
menjual alat penyiram 
ini dengan satu dinar, 
dan Allah akan 
mengampunimu?" Aku 
menjawab, "Wahai 
Rasulullah, alat itu akan 
menjadi milikmu jika 
aku telah sampai 
Madinah." Beliau 
bersabda: "Apakah kamu 
bersedia menjualnya 
dengan dua dinar, dan 
Allah akan 

mengampunimu?" Jabir 
berkata, "Beliau terus 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




saja menambah harga 
satu dinar demi satu 
dinar, dan di setiap 
penambahan satu dinar 
beliau mengatakan: 'Dan 
Allah akan 

mengampunimu', hingga 
mencapai dua puluh 
dinar. Ketika aku sampai 
Madinah, aku 
mengambil kepala alat 
penyiram dan 
membawanya menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lalu 
bersabda: "Wahai Bilal, 
beri dia dua puluh dinar 
dari harta rampasan 
perang." Kemudian 
beliau bersabda lagi: 
"Ambillah alat penyiram 
itu, dan bawalah kepada 
keluargamu." 

2197 

(jj ^1 iJjia. Vla 

jjc. (^ nj-> 

jjc. 4.^1 jjc. (jj 

iiil ^1 t^la <yt 

(jc. jilliiJ 4.jic. 
djlji u^j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan [Sahi 
bin Abu Sahi] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Rabi' bin Habib] 
dari [Naufal bin Abdul 
Malik] dari [Bapaknya] 
dari [Ali] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
melarang menaikan 
harga yang telah berlaku 
sebelum terbitnya 
matahari, dan 
menyembelih hewan 
yang sedang banyak 
susunya." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


2198 

Ijlll (jj .iikij oiaJi (jj 

(jc. SjjlJLo jji 

<2c. «iiil ^U.-i <i5il (JjjjiJ (Jlllla 

jiajj Vj 3-“'^^ 

34-j '^j 

d^AllL ^La (JjJa3 

AjLLuj 

^4 ^ jjLa^l ^ 

ll£j VA^ 

AjuIjj v Uil-oJ ^4 

Ai 4i-o oUaC-i tjli 4 ^j1 V] 

^ c_4 ^ 4^ ^ !-n*J ^ (jjJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
dan [Ahmad bin Sinan] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ada tiga 
manusia yang tidak akan 
diajak bicara oleh Allah 
pada hari kiamat, tidak 
akan disucikan dosanya 
dan bagi mereka siksa 
yang pedih; orang yang 
mempunyai kelebihan 
air pada suatu belahan 
bumi lalu ia menahannya 
dari Ibnu sabil. Seorang 
laki-laki yang menjual 
dagangannya setelah 
ashar lalu ia bersumpah 
bahwa ia membelinya 
dengan harga sekian dan 
sekian, hingga sang 
pembeli percaya padahal 
ia bohong. Dan seorang 
laki-laki yang membaiat 
seorang pemimpin, ia 
tidak membaiatnya 
kecuali untuk 
mendapatkan dunia. Jika 
sang pemimpin memberi 
ia penuhi dan jika tidak 
memberi ia tidak 
menepati bai'atnya." 

2199 

jjj ,'l«^«j .'l<^^ ^ jjj ^_jJc. Ijjik 

(jc. l-ijik Vla (JjT A 1 iil 

jai (jj (^c (jc (^ajiLuJI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Muhammad bin Isma'il] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 



^ 4.2c. iill 

(jc 4jijj Uj.lk jitk (jj aL=Ji 

^ jj L)^ 

JJ^ LW 

t>J^ C4 

V Jll iill 

jj Vj ^1 

Jdll Ij ^ 

O^l^j (JjjoWlll (JI3 

oc-UaC. 

keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
Mas'udi] dari [Ali bin 
Mudrik] dari [Kharasyah 
Ibnul Hur] dari [Abu 
Dzar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari [Ali 
bin Mudrik] dari [Abu 
Zur'ah bin Amru bin 

Jarir] dari [Khasyarah 
Ibnul Hur] dari [Abu 
Dzar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Ada tiga 
manusia yang tidak akan 
diajak bicara oleh Allah 
pada hari kiamat, tidak 
akan disucikan dosanya 
dan bagi mereka siksa 
yang pedih," aku 
bertanya, "Wahai 
Rasulullah, siapakah 
mereka? sungguh sia-sia 
dan merugilah mereka?" 
beliau bersabda: "Orang 
yang kain sarungnya 
melebihi mata kaki, 
orang yang mengungkit- 
ungkit dalam pemberian, 
dan orang yang 
melariskan dagangan 
dengan sumpah palsu." 

2200 

cs^ 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




kepada kami [Yahya bin 
Khalaf] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la]. 

(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Ammar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 

Ayyasy] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
lshaq] dari [Ma'bad bin 
Ka'b bin Malik] dari 
[Abu Qatadah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jauhilah oleh kalian 
bersumpah dalam jual 
beli, sesungguhnya ia 
mendatangkan 
keuntungan namun 
menghilangkan 
keberkahan." 

^jc- L)^ 'Vli 

jc. (jj (jj 

jiiil iiiil 0^1^ 

L q\-n.\I^ ^ ' ‘'j; ^ 

^ l3^ 

2201 

(jjl jc Jd (_)iijl jjj 

Ajic. iill 0^3^ 

ja !;LLj ^ jiil (ji Jll -ALij 

(ji vj 14^3^ ‘^3^i 

(jc. aiLi ^jj CjjUI Ijldi 

3^13^ 3ic 

ej~> 'i_i jdjoij 4.3 c. ^I ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 
Anas] ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
membeli pohon kurma 
sementara buahnya telah 
matang maka buahnya 
untuk sang penjual, 
kecuali jika sang 
pembeli memberi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




syarat." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Rumh] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan Hadits 
yang serupa." 

2202 

^ ^ 

^ njr^ ^ UJ^k jUik 

jAjll lw' 

jill jii! ^1 

^ aJc. 

J Vj l^U 

1.1^ o^j 

Vj Ail-aS aIj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd]. 
(dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Ammar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ibnu 
Syihab Az Zuhri] dari 
[Salim bin Abdullah bin 
Umar] dari [Ibnu Umar] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menjual 
pohon kurma sementara 
buahnya sudah matang 
maka buahnya bagi yang 
menjual, kecuali jika 
sang pembeli membuat 
persyaratan. Dan 
barangsiapa menjual 
seorang budak yang 
mempunyai harta, maka 
hartanya untuk yang 
menjualnya, kecuali jika 
sang pembeli membuat 
persyaratan." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


2203 

rift 

li! 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [8501'bah] dari 
[Abdu Rabbih bin Sa'id] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
menjual pohon kurma 
dan menjual budak, 
maka Allah akan 
mengumpulkan 
keduanya." 

2204 

(jjl L)j 

t "i 4 ‘.^'1 ^ oiUt (jt 
^ iiil Jla ^1 

JU (jij Jajiij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu 
Rabbih bin Khalid An 
Numairi Abui 

Mughallis] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fudlail bin 
Sulaiman] dari [Musa 
bin Uqbah] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [lshaq bin 
Yahya bin Al Walid] 
dari [Ubadah bin 

Shamit] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
menetapkan buah kurma 
bagi orang yang 
mengelolanya kecuali 
jika pembeli membuat 
persyaratan. Dan 
sesungguhnya harta 
seorang budak itu bagi 
orang yang menjualnya 
kecuali pembeli 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




membuat persyaratan." 

2205 

("ni'I Ulii (jJ lijik 

^ 

iiil 

iS 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 'Janganlah 
kalian menjual buah- 
buahan hingga matang', 
beliau melarang penjual 
dan pembeli." 

2206 

^ t i)jC. ^ .1^) PuW 

^jC. J jill IjjSk 

jj (>jjj 

Jjij LJjliiill jjj ,'ljir 111 ^ n.W 
(jt ^ (jj 4Jiioi 

iill (_sij-a <iill JjJJJ Jlilla 0jjjA 

1 V ** j'**- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Isa Al Mishri] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] dari [Yunus bin 
Yazid] dari [Ibnu 

Syihab] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dan [Abu Salamah bin 
'Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah menjual 
buah-buahan sehingga 
nampak matangnya." 

2207 

fUaC (jc. uji LJt U^^ 

jil (_sl»-a <^^i U^J^^ 

>^i ^ t> es^j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Ibnu Juraij] dari 
['Atha] dari [Jabir] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam melarang 
menjual buah hingga 
tampak matangnya." 

2208 

(jc. ijc. ^ 

<iill (JjjjiJ 

^ ^1 
^ (>3 > j2 
*' 'I u^j '^3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad] 
dari [Humaid] dari 
[Anas bin Malik] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang dari 
menjual buah-buahan 
hingga tampak 
matangnya, menjual 
anggur hingga berwarna 
hitam dan dari menjual 
biji hingga menjadi 
keras." 

2209 

^jC. Ijjik ^ULall 

(jj jUuLi (jc jlai 

g^lll ^ jjLk 

jiiuij 'Uic. iill ^U.-i <)Ill (Jjjoig 
jjj^l ^ (jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Humaid Al A'raj] dari 
[Sulaiman bin 'Atiq] dari 
[Jabir bin Abdullah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang jual 
beli sinin." 

2210 

Uj.lk jUlC ^jj ^UiA Uj.lk 
(jc. ijjj (jj jjii Ui.la. 0 (^ 

l> 

(2j^ j jUill ^ 

(Jla ^iuij 

AujLLall 
^ (jUa 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hamzah] berkata, telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




kami [Tsaur bin Yazid] 
dari [Ibnu Juraij] dari 
[Abu Az Zubair] dari 
[Jabir bin Abdillah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menjual 
buah-buahan lalu 
terkena wabah (rusak), 
maka j anganlah 
mengambil dari harta 
saudaranya sedikitpun. 
Atas dasar apa salah 
seorang dari kalian 
mengambil harta 
saudaranya sesama 
muslim! " 

2211 

(Jjaajuj] ^ ^ 

jULL lijlk 1 jlll 

^jc. tjj ^jc- 

4i^pjQj Ul dui^ll ijjj^ tjj 
Up-l^ ^j-0 

*^^ Jdll ^ ^ Jdll 

u-^jc. J liojLuja 

(_jjLa 4j jiia j^VLj j jj 

u j u' jj 

^jb 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
serta [Muhammad bin 
Isma'il] mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'j 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Simak bin Harb] dari 
[Suwaid bin Qais] ia 
berkata, "Aku dan 
Makhrafah 'Abdi 
membawa pakaian dari 
Hajar, lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang 
menemui kami dan 
menawar celana 
panjang, sementara di 
sisi kami ada seorang 
tukang timbang yang 
biasa menimbang untuk 
mendapat upah. Lalu 

Nabi shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam bersabda 
kepadanya: "Wahai 
tukang timbang, timbang 
dan tentukanlah berapa 
beratnya." 

2212 

^ a j (jJ Aa^a 1 

^ liiilk Vll 

^ AJXj^ 2^^ 

IjI L^La 

J ujj^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] dan 
[Muhammad bin Al 
Walid] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Simak bin Harb] ia 
berkata, "Aku 
mendengar [Malik Abu 
Shafwan bin Umairah] 
berkata, "Aku membeli 
celana dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sebelum 
hijrah, maka beliau 
menimbang dan 
menentukan beratnya 
untukku." 

2213 

^jC- 4 jXj^ UJ.1^ '\^. ^\l 
^ ^ jA^ jIj^ ^ 

iiiil iiiil JlalU 

|jl1 * ^ ■ ■'jj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdush Shamad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Muharib bin Ditsar] 
dari [Jabir bin Abdullah] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila kalian 
menimbang maka 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




tentukanlah beratnya 
(yang sesuai)." 

2214 

jjj jjij .iic u!i.ik 

(jjlAJI (jj ^ 

jjjl jc <jla. 4JijSc jf 

M (jj^U o-iiii 

(jiil 

Telah menceritakan 
kepada kami 
['Abdurrahman bin Bisyr 
bin Al Hakam] dan 
[Muhammad bin Aqil 
bin Khuwailid] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Al Husain 
bin Waqid] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Bapakku] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Yazid An Nahwi] 
bahwa [Daimah] 
menceritakan kepadanya 
dari [Ibnu Abbas] ia 
berkata, "Tatkala Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tiba di 

Madinah, mereka adalah 
orang-orang yang paling 
buruk dalam 
menimbang. Maka Allah 
menurunkan ayat: 
'(Celakalah bagi orang- 
orang yang curang 
dalam timbangan)', 
Setelah itu mereka 
berlaku jujur dalam 
timbangannya." 

2215 

.li^ ^ ^jc. (jUijjJ 

^ 

A-^ iill -iill 

UtUtJa l)^3^ 

(jUa ^J ulir A ^ A^ oJj 

^iljjjj AjIc. ^1 iiill 

L>^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Al 'Ala bin 
'Abdurrahman] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




melewati seorang laki- 
laki yang sedang 
menjual makanan, lalu 
beliau memasukkan 
tangan ke dalamnya, dan 
ternyata beliau tertipu 
(dalam keranjang bagian 
bawah kosong), maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Bukan dari 
golongan kami orang 
yang menipu." 

2216 

Ijjik 

tjj Ujia. jji 

(jc. JjIj ^J\ (jc. (3^^] 

«dil djjjoij (Ciuljiu f 'I 

c"'! j'i3.' ^ 

«.Lt J ^ pjtXi (J^j 

^ (•'uti.tir. iMid Jlia 4.^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Nu'aim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Abu 
lshaq] dari [Abu Dawud] 
dari [Abui Hamra] ia 
berkata, "Aku melihat 
Rasululllah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melewati warung 
seseorang yang 
mempunyai makanan 
dalam bejana. Beliau 
memasukkan tangannya 
ke dalam bejana itu, lalu 
beliau bersabda: 

"Kenapa kamu menipu? 
barangsiapa menipu 
kami, maka dia bukan 
dari golongan kami." 

2217 

jl jiC. jjjl jc jc. jjj 

jta -hjij iiil i^JiLa jjill 

kLn itl iJiUJa ^lil (ji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] bahwa Rasulullah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa membeli 
makanan, maka 
janganlah ia menjualnya 
kembali hingga ia 
memegangnya." 

2218 

i''’'J ^ ^ i''’' 

jji lijik JJ jULo jjij 

usik Vla ajj jjj aLSik. j 4Jl^ 

(jjijUa jjc. jlija (jj 

«lili J jjjj Jl^la (jjl 

^lil 

(Jla Vla UiLiJa 

(^1 Jla <_sa SjI^c. jji 

(Jia f-^g^ (J^ t u 1J 

^uljr 

Telah menceritakan 
kepada kami [Imran bin 
Musa Al Laitsi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid]. (dalam j alur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin Mu'adz 
Adi Dlarir] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Awanah] dan [Hammad 
bin Zaid] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Dinar] 
dari [Thawus] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
membeli makanan, maka 
janganlah ia menjualnya 
kembali hingga ia 
memegangnya." Abu 
Awanah menyebutkan 
dalam haditsnya, "Ibnu 
Abbas berkata, "Aku 
menganggap bahwa hal 
itu mencakup segala 
sesuatu yang seperti 
makanan." 

2219 

uiak .'l«'k A ^ yc. ujak 

ij cw' i> 

^1 j 

jjC. ^ikj <jic- iill ^Jka 
jjltlLall «U2 ^_jjk ^LkLll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




dari [Ibnu Abu Laila] 
dari [Abu Zubair] dari 
[Jabir] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang menjual 
makanan hingga 
dilakukan dua 
penimbangan, 
penimbangan pertama 
oleh penjual, 
penimbangan kedua oleh 
pembeli." 

2220 

Ujik ^ Ujik 

^jc. Jiill ^jc. ^ iiiil .1^ 

^jc. 

iiil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sahi bin 
Abu Sahi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari 
[Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] ia 
berkata, "Kami membeli 
makanan dari para 
pedagang dengan cara 
Jizaf (tanpa ukuran dan 
takaran), lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang kami 
untuk menjualnya 
kembali hingga kami 
memindahkannya dari 
tempat semula (dengan 
ukuran)." 

2221 

Uiiii 

Ip 4i jd Ljj -4^ 

CP jj (^ LS-^ lP 

jjj jjLoiic. (jc. nui^'l (jj .1 j«.j.j 

^ (jllc 

j^l jUjijl ^jU 1^ 

Ajic. ^1 Ji-a -iill i}J^J 

^ j^i IjI 3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Maimun Ar Raqqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Yazid] dari [Ibnu 

Lahi'ah] dari [Musa bin 
Wardan] dari [Sa'id 

Ibnul Musayyab] dari 
[Utsman bin Affan] ia 
berkata, "Aku menjual 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




kurma di pasar, lalu aku 
katakan, 'Aku menakar 
dalam wasaqku ini 
seperti ini', kemudian 
aku serahkan wasaq 
yang berisi kurma itu 
sesuai dengan 
takarannya, dan aku 
ambil keuntunganku. 
Namun ada sesuatu yang 
mengganjal dalam 
hatiku, maka aku pun 
bertanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau lantas 
menjawab: "Jika engkau 
katakan dengan takaran, 
maka takarlah." 

2222 

Uj.lk jUiC ^ Uj.lk 

jUall jjoiJ jjj <iill .iic. 
iill ijlLa <iill (3jjai J ("'T 

4 ^ If-- 

4.^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
'Ayyasy] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
'Abdurrahman Al 
Yahshubi] dari 
[Abdullah bin Busr Al 
Mazini] ia berkata; "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Timbanglah makanan 
kalian, maka kalian akan 
diberkahi." 

Tm 

JjUljuu ^ ^LoJC. ^ 1 uW 

tjJ L)^ 

^»lV'i«'l (jc. (jl.laJo ^jj .llLL (jc. 

L)^ y^ pj 

(Jta jiijJJ 4 j'f- iill t_si-3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himshi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyah Ibnul 
Walid] dari [Bahir bin 
Sa'd] dari [Khalid bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Ma'dan] dari [Al 

Miqdam bin 
Ma'diyakarib] dari [Abu 
Ayyub] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Timbanglah 
makanan kalian, maka 
kalian akan diberkahi." 

2224 

Jjajoi (jj (jj Mil Uj.lk 

jjj 

ijc. Aj.lk elji 

iiil 

jJija Injl'l'l 

C-JA j ^ 

^jjjJ (Jlla aJI ^^iaja 

1^ Jll ^ 4.^ °' 1-^ 

(jj^jjaJ Vj 5U 

Telah meneeritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir Al 
Hizami] berkata, telah 
meneeritakan kepada 
kami [lshaq bin Ibrahim 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Shafwan bin Sulaim] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad] dan [Ali] 
berkata, -keduanya putra 
Al Hasan bin Abu Al 
Hasan Al Barrad- bahwa 
[Zubair bin Al Mundzir 
bin Abu Usaid As Sa'idi] 
menceritakan kepada 
keduanya, bahwa 
bapaknya [Abui 

Mundzir] menceritakan 
kepadanya dari [Abu 
Usaid] bahwa Abu Usaid 
menceritakan 
kepadanya, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah pergi 
ke pasar Nabith, 
kemudian beliau 
melihatnya dan 
bersabda: "Bukan seperti 
ini pasar kalian." 
Kemudian beliau pergi 
ke pasar lagi dan 
melihatnya, beliau 
bersabda: "Bukan seperti 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




ini pasar kalian." 
Kemudian kembali lagi 
ke pasar itu, beliau 
berputar mengelilinginya 
dan bersabda: "Ini 
adalah pasar kalian, 
janganlah kalian saling 
mengurangi (takaran) 
dan jangan mengambil 
pajak." 

2225 

j-iuLuill jjj u!i.ik 

UiiSa. UjSk ^ 

lijik ^ 

(jUjc. i_gJt jc 
iiiil dl3t-0jjjl3 iioU» 

^^ Jdll 

^LojVI ^ 13 ^ ^^Jj-aSl o^Ll-a 

4j1jJ QMJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mustamir Al 
'Uruqi] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubais bin 

Maimun] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Aun Al Uqaili] 
dari [Abu Utsman An 
Nahdi] dari [Salman] ia 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa keluar di 
pagi hari untuk shalat 
subuh, maka ia 
berangkat dengan 
membawa bendera iman, 
dan barangsiapa keluar 
di pagi hari menuju 
pasar, maka ia berangkat 
dengan membawa 
bendera iblis." 

2226 

^ ''^ 

JJ^ il)^ ^j lW 
^Lui jc jli iJi j'AJ:? 

jc jic. (jj ^1 ^ jj 
^1 <>ill (jUlU 

(J^jj (j^ Jll (ji jiiliij Ajic. 

V 0^3 iil VI ^ V jjill 

.Ia^I c^llAl) a1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Mu'adz Adi Dlarir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 

Zaid] dari [Amru bin 
Dinar] -mantan budak 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



jA J jj^i 0.2^ 

i—all 4^ 

Lk^j 4iuik. 

keluarga Az Zubair- dari 
[Salim bin Abdullah bin 
Umar] dari [Bapaknya] 
dari [Kakeknya] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa ketika 
masuk pasar 
mengucapkan; "LAA 
ILAAHA ILLA 
AALLAHU 
WAHDAHUU LAA 
SYARllKALAH 

LAHUL MULKU WA 
LAHUL HAMDU 
YUHYll WA YUMBTU 
WA HUWA HAYYUN 
LAA YAMUUTU 
BIYADIHIL KHAIRU 
WA HUWA ALAA 
KULLl SYAllN 

QAD11R (Tidak ada 
Tuhan yang berhak 
untuk disembah selain 
Allah semata, tidak ada 
serikat bagi-Nya. Bagi- 
Nya kerajaan dan segala 
pujian, yang 
menghidupkan dan 
mematikan, dan Dia 
Maha hidup dan tidak 
akan mati. Di tangan- 
Nya segala kebaikan, 
Dia-lah yang berkuasa 
atas segala sesuatu). 

Maka Allah akan 
menuliskan baginya satu 
juta kebaikan, 
dihapuskan darinya satu 
juta keburukan, dan 

Allah akan 

membangunkan baginya 
rumah di surga." 

2227 

Ujjk AjIjj (jj uiiik. 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 



jjc jUaC jjj ^^i*J JC. 

0 jUc. 

jU ^41^1 “'jic. iiil 

iLij IjI Jll Ia jjij 

f i"*.’ 

u^j 

j^i ^ 

4JU jiiSj (_5 jjU jl 4 ^l 

kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Ya'la bin Atha] dari 
[Umarah bin Hadid] dari 
[Shakhr Al Ghamidi] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ya 
Allah, berkahilah 
umatku di waktu 
paginya." Shakhr Al 
Ghamidi berkata, 

"Beliau jika mengutus 
ekspedisi, atau pasukan 
beliau 

memberangkatkannya di 
pagi hari." la (perawi) 
berkata, "Shakhr Al 
Ghamidi adalah seorang 
pedagang, ia biasa 
mengirim barang 
dagangannya di pagi hari 
hingga beruntung dan 
melimpahlah hartanya." 

2228 

^ ^ ^ ^LaiirJi ^Loic. 

jc jc. jljjll jjj 

(JUSU oJjjA 

X\ : .'^ ^ j\r-. jJll ^ i ^1 

JJ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Muhammad bin 
Utsman Al Utsmani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Maimun Al Madani] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Zinad] dari [Bapaknya] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ya Allah, 
berkahilah umatku di 
waktu paginya, dihari 
kamis." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


2229 

^ ^ ^ “'j ^ 

jSj jjj 

Cl^yf- 

ii' * i' ^ 1*-- Jdll ^ i 

'-* JJ^ CS^ CS^”'^ '^j4 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [lshaq bin Ja'far 
bin Muhammad bin Ali 
bin Al Husain] dari 
['Abdurrahman bin Abu 
Bakr Al Jad'ani] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ya Allah, 
berkahilah umatku di 
waktu paginya." 

2230 

4JiUiil jjI Ijjik Vla .'la-^a jjj 
jjt (jlLia. jjJ gl2iA jjc. 

l> L«^ (^ 

(Jla ^iijalj ^ j'f- iill 1^-0 

dI^i p t>“ 

I^jLo 3j Ia 3j ^jla ^Iji SjVIj 

S-lj^ V jij Itlla 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam bin Hassan] 
dari [Muhammad bin 
Sirin] dari [Abu 

Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
membeli Musharrah, 
maka ia punya hak pilih 
selama tiga hari. Jika 
ingin mengembalikan, 
hendaklah ia kembalikan 
dengan menyertakan 
satu sha' kurma dan 
bukan samra, yakni 
gandum." 

2231 

^ liliku ^ lijlk 

^ .1^ 1 

^ ^jLa lijlk J 

^ jiii uj^k ^ Aji'i 

iiiil iiiil (JJJJJ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu 

Syawarib] berkata, telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



A a Ij 

Ia 3J (jli ^alji jUiJLj 

(jia Jll ji Is^ ^ J 

kami [Abdul Wahid bin 
Ziyad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Shadaqah bin 

Sa'id Al Hanafi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Jumai' bin 
Umair At Taimi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Umar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Wahai 
manusia barangsiapa 
menjual Muhaffalah 
maka ia punya hak pilih 
selama tiga hari. Apabila 
ia mengembalikannya, 
hendaklah ia kembalikan 
dengan menyertakan dua 
yang sebanding dengan 
susunya, atau beliau 
mengatakan, "gandum 
yang sebanding dengan 
susunya." 

2232 

>>>'1 

<ji .^jpLAjjJa ^ Jiill ^jC. 

'\.^:v\l 

*^ ■ -'J AjIc- Jdll ^ ^ 

^ Jll Ijjlk 4 j 1 
^ Vj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 

Mas'udi] dari [Jabir] dari 
[Abu Adi Dluha] dari 
[Masruq] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] ia berkata: 
"Aku bersaksi atas yang 
jujur lagi di benarkan. 
Abui Qasim shallallahu 
'alaihi wasallam, bahwa 
beliau bersabda: 

"Menjual muhaffalah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




(hewan ternak yang 
susunya sengaja tidak 
diperah hingga kelihatan 
besar saat akan dijual) 
adalah penipuan, dan 
penipuan tidak 
dihalalkan bagi seorang 
muslim." 

2233 

^ y 

tjjl jc I2iia. VU ^ 

jjj i^Ua. (jj ^LLo jc ^j j_yji 
(jc ^ ibyl 

glSjuLt (jc j^jli ojjc. 

jiiulj 'CjIc. iill «iijl (3jjalJ 

<jl 'alln \ .1^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Ibnu 
Abu Dzi'b] dari 
[Makhlad bin Khufaf bin 
Ima bin Rahadlah Al 
Ghifari] dari [Urwah bin 
Az Zubair] dari 
[Aisyah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memutuskan cacat yang 
dimungkinkan terjadi 
pada budak yang dijual 
harus memperoleh 
garansi" 

2234 

^luA U!i.lk ^ p^2iA 1 

^ p^2iA lJj.ik jlLL ^ 

jjis^Lc. (ji i yy. 

^ A '» iiiili 1.1^ jjjjll 

(3jli J u Jlaa o3 ji Ij^ 4j ikj 

(Jlia ^_s-oitc. (3*^1 ^ 4il 

X \ A y. 

(jUoiallj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Khalid Az Zanji] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 

Urwah] dari [Bapaknya] 
dari [Aisyah] berkata, 
"Seorang laki-laki 
membeli budak dan 
memanfaatkannya. 
Setelah itu ia 
mendapatkan cacat pada 
budak tersebut hingga ia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




pun mengembalikannya, 
la berkata, "Wahai 
Rasulullah, ia telah 
memanfaatkan tenaga 
budakku! " maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
bersabda: "Kekurangan 
yang ada pada budakmu 
itu ada jaminannya." 

2235 

«iiil .1^ jjj Uj.ik 

111 (jc. ^ 0.1^ 

iill iui (jl (jliiaJI (jc. (jt 

(JUIU c J.'l W jjj ijAui (jc. 
jiiLij AjIc. «iill (_jljLa «lili (Jjjoij 

^Iji 4 j51j (JJ3^I » 24 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [’Abdah bin 
Sulaiman] dari [Sa'id] 
dari [Qatadah] dari [Al 
Hasan] insyaallah dari 
[Samurah bin Jundub] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Jaminan seorang budak 
adalah tiga hari." 

2236 

^ 7^^ (^0 0 ^ ^ 7^^ 

^ ^ O^J:^ L)^ 

^1 lJjjjJ (ji (jj 5jac. (jc. 

0.^4^ V JI 2 (iji j 4.^ iill (_sij-a 

^ j' ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Rafi'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Yunus bin Ubaid] dari 
[Al Hasan] dari [Uqbah 
bin Amir] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
jaminan setelah empat 
hari." 

2237 

J Uj.lk (jJ .'lii^a Uj.lk 

(^jIj (^i Ijjik (jj 

(_yj1 (jj (jc djlkj U-lJji jj 

(jj (jA^jll ^ (jc t . n;^ 

jj ^ jt _ 

dut.xjuJl2 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahb bin Jarir] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata; 
aku mendengar [Yahya 
bin Ayyub] 
menceritakan dari 
[Yazid bin Abu Habib] 
dari [Abdurrahman bin 
Syumasah] dari [Uqbah 
bin Amir] ia berkata, 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Muslim satu 
dengan muslin lainnya 
itu bersaudara, maka 
seorang muslim tidak 
boleh menjual barang 
yang ada cacat kepada 
saudaranya kecuali 
menjelaskan 
kepadanya." 

2238 

^ .1^ 1 
^jUcJi ^jc- -^3^1 (jj ^ 

(jt 

(jj SJjIJ jc jjj 

iili <iiil cii*-ttjailU 

^ Ij^ (ji (3j^ 

^jM ^ 

Ajilj 3jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Wahhab bin Adi 

Dlahhak] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah bin Al 
Walid] dari [Mu'awiyah 
bin Yahya] dari 
[Makhul] dan [Sulaiman 
bin Musa] dari [Watsilah 
bin Al Asyqa'] ia 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menjual 
barang jelek dan tidak 
menjelaskannya, maka ia 
senantiasa dalam murka 
Allah dan laknat para 
malaikat." 

2239 

^ Aa^ AJ A 1 uW 

Ujik liji^ (Jjut-ojjjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



M ^ ^ ^jc. ^ 

^ 

lil ^luij 

(JaS 

'6jh 

Muhammad] dan 
[Muhammad bin Isma'il] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Jabir] dari [Al 
Qasim bin 
'Abdurrahman] dari 
[Bapaknya] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] ia 
berkata, "Jika 
dihadapkan kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam para tawanan, 
beliau mengumpulkan 
(setiap) keluarga besar 
dalam satu tempat, 
khawatir jika mereka 
berpisah." 

2240 

Ijiilk Ca ^ lijlk 

(jc ^La^l lilii jLLk jjc. 

ll)^ 

^1 J 4jA3JU ^ 

iill 

J*3 Lo LaA^^i 

(Jli dixj Clils 

oij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan] dari 
[Hammad] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Hajjaj] dari [Al 
Hakam] dari [Maimun 
bin Abu Syabib] dari 
[Ali] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberiku hadiah dua 
budak bersaudara. 
Kemudian aku menjual 
seorang dari keduanya. 
Beliau lantas bertanya: 
"Apa yang sedang 
dilakukan oleh kedua 
budak itu?" Aku 
menjawab, "Aku telah 
menjual salah seorang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




dari keduanya." Beliau 

bersabda: 

"Kembalikanlah." 

2241 

(jj jac. (jj ,1«^« uiiia. 

4il 

jjj (jJla (jc. (JjaJojjil (jj 
jc oJ jj jc. jl 

(J(ji jillaj 4 .j1c iill 

jSj ji^J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Umar 
bin Hayyaj] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaiduhah bin Musa] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ibrahim bin 

Isma'il] dari [Thahq bin 
Imran] dari [Abu 

Burdah] dari [Abu 

Musa] ia berkata, 
"Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham 
melaknat orang yang 
memisahkan antara ibu 
dan anaknya, dan antara 
saudara dan 
saudaranya." 

2242 

jIjc Ujlk jUjU ^ ^ 

j iiij ll j^l ‘ iLlA ^ 

jla jll jj 

VlojjA ^jj .llLL jjj il.laJI 
jjjl J_si-a 4ll jjliJ IjljS 

tllk jll ** j'c 

^ jiail li 1 jA <JS lili IjljS ^ 

(j.0 oijA (jJ .llLL ^jj il.laJI 
<j1c. 4il 4il 

V * i' 

^ 'J j Ajli, ilj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad bin Laits] 
teman Al Karabisi 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Majid bin 
Wahb] ia berkata; [Al 
Adda bin Khalid bin 
Haudzah] berkata, 
"Maukah kamu aku 
bacakan sebuah kitab 
yang ditulis oleh 
Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham 
untukku?" Abdul Majid 
bin Wahb berkata, "Aku 
menjawab, "Tentu." Lalu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




ia mengeluarkan sebuah 
kitab kepadaku, dan 
ternyata di dalamnya 
terdapat tulisan: "Ini 
adalah apa yang telah 
dibeli Al 'Adda bin 

Khalid bin Haudzah, 
dari Muhammad 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Dia 
telah membeli darinya 
seorang budak lelaki 
atau budak perempuan 
yang bebas dari 
penyakit, tidak jelek dan 
tidak buruk. Jual beli 
muslim untuk muslim." 

2243 

UiiSk ,'ijT 111 ^ 4il .iic. UjSk 
jc (jjl jc j/tkVl 

A^\ ^ m ,ti (Ji 

^1 4ll 

^.1^1 1^1 \ > 4 jir. 

j_jjl ^41^1 4j jL^I 

IJq ^j-o 

lilj nj-> 

Oj^jj j\a ^.1^1 

J!Lq l!"J ^Ul*j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Ibnu 

Ajian] dari [Amru bin 
Syu'aib] dari [Bapaknya] 
dari [Kakeknya] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila salah seorang 
dari kalian membeli 
seorang budak 
perempuan, hendaklah ia 
mengucapkan; 
"ALLAHUMMA INNll 
AS'/U:.UKA 
KHAIRAHAA WA 
KHAIRA MAA 
JABALTAHAA 
'ALAIHI WA 
A'UUDZUBIKA MIN 
SYARRIHAA WA 
SYARRl MAA 
JABALTAHAA 
'ALAIHI (Ya Allah, 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




sesungguhnya aku 
meminta kepada-Mu 
kebaikannya dan 
kebaikan yang Engkau 
berikan kepadanya, dan 
aku berlindung kepada- 
Mu dari keburukannya 
dan keburukan yang 
Engkau berikan 
kepadanya). Dan 
hendaklah ia berdo'a 
meminta berkah. Dan 
jika salah seorang dari 
kalian membeli seekor 
unta hendaklah ia 
pegang punuk untanya 
dan berdo'a meminta 
berkah sebagaimana 
do'a tersebut." 

2244 

Ijlla (jj aj (JjJc. jjj 

A nV- ^ 1 

L>^j' L)^ LS 

(JI 2 

^ 

ujaHI A^c. 

c-Iaj c-Ia Vj L^ilU 

^-Iaj c-Ia V] 

c-Iaj ^Ia V] > »'Ij 

^Iaj ^.Ia Vj Ijj ^>^4 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
dan [Hisyam bin 

Ammar] dan [Nashr bin 
Ali] dan [Muhammad 
bin Ash Shabbah] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Malik bin Aus bin 
Al Hadatsani An Nashr] 
ia berkata, "Aku 
mendengar [Umar Ibnul 
Khaththab] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Emas dengan 
emas riba kecuali 
dengan tunai, biji 
gandum dengan biji 
gandum riba kecuali 
dengan tunai, tepung 
gandum dengan tepung 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




gandum riba kecuali 
dengan tunai dan kurma 
dengan kurma riba 
kecuali dengan tunai." 

2245 

.1«^« Uii.la. J ^ 1 *^ J j L)j 

^1 (JjaJ&uil l2i.lk ^1^^ ^ .llLL 

^ ^ i''' 

JlUI .1^ j L)^ i t »<0 

UiJ ‘"'-'i ■ ^'i ^ e^Uc 

^ Uil J ^ 

iJl^ ( 3 la (Jlia (-'4 t^W jjj ojUc. 

X\^ j\r-. ^ i Jdll 

jj» Mi'lj jJb jJlj t-jAilb 
(Jla ^)^lj jjT mi'Lj 

^IaIL ^iollj LoAAkl 
^1 i} 

li 3 ^^ JJT Ml'lj JJ» Ml'lj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Zurai']. (dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Khalid bin Khidasy] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ulayyah]keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Salamah bin 
Alqamah At Taimi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Sirin] bahwa [Muslim 
bin Yasar] dan 
[Abdullah bin Ubaid] 
menceritakan 
kepadanya, keduanya 
berkata; Ubadah bin Ash 
Shamit dan Mu'awiyah 
berkumpul dalan sebuah 
rumah, yaitu dalam 
sebuah gereja, atau 
sinagog. [Ubadah bin 

Ash Shamit] 
menceritakan kepada 
mereka, ia mengatakan, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang kami untuk 
menjual perak dengan 
perak, emas dengan 
emas, biji gandum 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




dengan biji gandum, 
tepung gandum dengan 
tepung gandum, dan 
kurma dengan kurma. 
Salah seorang dari 
keduanya berkata, 

"Garam dengan garam - 
ini tidak disebutkan oleh 
yang lain- dan beliau 
memerintahkan kepada 
kami untuk biji gandum 
dengan tepung gandum, 
atau tepung gandum 
dengan biji gandum 
secara tunai berapa pun 
yang kami mau." 

2246 

ijjSi (jj jji liiSa. 

jf e" 4^^ 

A^C. iill ^_jiLa (^-^1 

jll '9 ^jJa^Ll <jJa^l (JI2 ,aluj'9 
JJT Ml'lj ujaHIj 
( jLu 'ij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'la bin Ubaid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Fudlail bin 
Ghazwan] dari [Ibnu 

Abu Nu'm] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Perak dengan 
perak, emas dengan 
emas, gandum dengan 
gandum, tepung dengan 
tepung sebanding." 

2247 

jjj iJjik <-JJ _jji liiia. 

(jt 4 Jlijal 

lia j jj ‘'jic. ^1 

<j J.’inln'A ^« 3 '^ L>“ ^ 

^ -^ 3^3 “'-i* jA ^ 

jdii ^)xji4i 

jjjiA f* 

jiijlii^ jsA jliu ^ jlli3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 
Sulaiman] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Sa'id] ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam memberi kami 
kurma dari kurma zakat, 
lalu kami mengantinya 
dengan yang lebih baik 
dengan menambah 
harga. Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun bersabda: 
"Tidak boleh menukar 
kurma satu sha' dengan 
dua sha', dan satu dirham 
dengan dua dirham. 
Hendaklah satu dirham 
dengan satu dirham, dan 
satu dinar dengan satu 
dinar, tidak ada 
penambahan antara 
keduanya kecuali 
seimbang." 

2248 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Amru bin 
Dinar] dari [Abu Shalih] 
dari [Abu Hurairah], ia 
berkata, "Aku 
mendengar [Abu Sa'id 

Al Khudri] berkata, 

"Satu dirham dengan 
satu dirham dan satu 
dinar dengan satu dinar." 
Aku (Abu Hurairah) 
berkata, "(Namun) aku 
pernah mendengar Ibnu 
Abbas mengatakan 
dengan sesuatu yang 
berbeda! Abu Sa'id 
berkata, "Aku pernah 
bertemu dengan Ibnu 
Abbas, lalu aku berkata 
kepadanya, 

"Kabarkanlah kepadaku 

Oi 

jc LJt 

Jjalii ui "i"» «1.1 (Jla sJjjA 
^ jllb ^ jllVjSJ 
j_jjj ‘ " 'ia» jIJjIILj jlijlllj 

(jji dla-ajoi 

eiiiaa tjjl cjjfll j_jjl Loi (Jla 

LJt j^i 

Q*o 4jx-<UuU 

4 jW Jdll 

Ui jiiil ^ 

il ^ 4:1^3 

4_^ iiil i)iil l5j^^ 

jjj 4JilLii L)^J 

4.;^ iill ^ 4ll (jl .IJ j 

4'iJ...'i'l ^ U^l Ulij (Jll ^LalJ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




bagaimana pendapatmu 
tentang Sharf, apakah itu 
sesuatu yang engkau 
dengar dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, atau sesuatu 
yang engkau dapatkan 
dari kitabullah?" [Ibnu 
Abbas] lantas menjawab, 
"Aku tidak 
mendapatkannya dari 
kitabullah ataupun 
sunnah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, akan tetapi 
yang mengabariku 
seperti itu adalah 
[Usamah bin Zaid], 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
bersabda: "Hanyasanya 
riba itu ada pada 
penundaan." 

2249 

jUik ijijji 0 . 4 ^ ^ .luki liiiSk 

Ljj u' «j' ‘ -43 Si 

S- 

^ <jc. ^1 

A'ij'ih jjc ^4-J 

4j| clilas 4 Axj 
Iji J lj4j ^Liu (Jlj 

jjc. (‘'tWj .Ij» in 1^ J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Hammad 
bin Zaid] dari [Sulaiman 
bin Ali Ar Rib'i] dari 
[Abu Al Jauza] ia 
berkata, "Aku 
mendengarnya - 
maksudnya [Ibnu 

Abbas] - memerintahkan 
Sharf. Berita itu 
diriwayatkan darinya 
(Ibnu Abbas), dan telah 
sampai kabar kepadaku 
bahwa ia telah menarik 
kembali pendapatnya 
tersebut. Maka aku 
menemuinya di Makkah 
dan bertanya kepadanya. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




"Telah sampai kepadaku 
bahwa engkau telah 
menarik pendapatmu?" 
Ibnu Abbas menjawab, 
"Benar, hal itu hanya 
pendapatku saja. Dan ini 
ada [Abu Sa'id] yang 
telah meriwayatkan dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, bahwa 
beliau melarang Sharf." 

2250 

IjjSi (jj jji Ujik 

is (jj 

jjj 

J (JlaljSJ jiiC. ("'» <1 Ml (JjSJ 
ujaSII jdjolJ AjIc. 

_jji ^Ia Vj Ijj 

jUijj (jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
ia mendengar [Malik bin 
Aus bin Al Hadatsan] 
berkata; Aku mendengar 
[Umar] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Emas dengan 
perak riba kecuali 
dengan tunai." Abu Bakr 
bin Abu Syaibah 
berkata, "Aku 
mendengar Sufyan 
mengatakan, "Emas 
dengan perak, ingatlah 
oleh kalian semua." 

2251 

Ul^i (jj ^ 

L}J 

^ L)^ 

SiC. jA J jil ^ 4_kila 

1^1 llul ^ Ijjl L^UaLll ^ 

Ujji-i c-i^ 

ji iiiil J ^l£ 

Jdll j 

(Jl^ 

c-l^j ^Ia V] (.-jaHIj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Malik bin Aus bin Al 
Hadatsan] berkata, "Aku 
mulai bertanya, "Siapa 
yang mau menukar 
dirham?" Maka Thalhah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




bin Ubaidullah -waktu 
itu ia berada di sisi Umar 
Ibnul Khaththab- 
berkata, "Perlihatkan dan 
berikanlah kepada kami 
emas milikmu. Jika 
pengawalmu datang 
maka akan kami berikan 
perak milik kami 
kepadamu." [Umar] lalu 
berkata, "Tidak, demi 
Allah, engkau berikan 
perak milik kepadanya 
atau engkau kembalikan 
emas miliknya! 

Sungguh, Rasulullah 
shahahahu 'alaihi 
wasaham pernah 
bersabda: "Perak dengan 
emas riba kecuali 
dengan tunai." 

2252 

(3^^) Jji 1-iiia. 

^ (jUut ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu lshaq 
Asy Syafi'l Ibrahim bin 
Muhammad bin Al 
Abbas] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] dari 
bapaknya [Al Abbas bin 
Utsman bin Syafi'] dari 
[Umar bin Muhammad 
bin Ah bin Abu Thalib] 
dari [Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata, 
"Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham 
bersabda: "Dinar dengan 
dinar, dirham dengan 
dirham tidak boleh ada 
lebih di antara keduanya. 
Barangsiapa 
membutuhkan perak, 
hendaklah ia 
menukarnya dengan 
emas. Dan barangsiapa 

(jJ (jj jic. (jc. 

olk (jc (jc JUa (jj 

iiiil JlllU 

^' ‘'J) 

1 J-lia3 H ^aA jllb 

U-^J 

^Iaj c-Ia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




membutuhkan emas, 
hendaklah dia 
menukarnya dengan 
perak. Dan penukaran 
itu harus dengan tunai." 

2253 

1 jlll <Akl ^ 

^ VU\i ^ ^ 

ji UJjIjjJI ^ fil lir^ 1 

tjL ^ liu^ VI V3 

^)iC. (jjl (jc. Jji?. 

(l^^l 

i_jAHI <jJaallj <jJaall 

^IjSlIj ^IjSlI jj.0 
^'■Vl (^j^l ‘"'ll ■"'> J^lilll (j.0 
Cj. 1^1 I j| ^1 

5U >VI UA.i^l 

'J lJ 

^jc, 4_J ^ lilLojjj ^jc. <-aluJ 

L)^ 3^ (j^' L^ 

Oj^ ^ JJJI ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ishaq bin 
Ibrahim bin Habib] dan 
[Sufyan bin Waki'] dan 
[Muhammad bin Ubaid 
bin Tsa'labah Al 
Himmani] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Ubaid 
Ath Thanafisi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami ['Atha bin 
As Sa'ib] atau [Simak] - 
aku tidak mengetahuinya 
kecuali Simak- dari 
[Sa'id bin Jubair] dari 
[Ibnu Umar] ia berkata, 
"Aku menjual unta, lalu 
aku mengambil emas 
senilai perak, dan perak 
senilai emas, dan dinar 
senilai dirham, dan 
dirham senilai dinar. 
Kemudian hal itu aku 
tanyakan kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
menjawab: "Jika engkau 
ambil salah satunya dan 
engkau berikan yang 
lain, maka j anganlah 
engkau berpisah dengan 
saudaramu, sementara 
antaramu dengannya 
masih terdapat sisa 
(percampuran antara 
emas dengan perak)." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Hakim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin lshaq] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Simak 
bin Harb] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu Umar] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
sebagaimana dalam 
hadits." 

2254 

L)j 

L« LH 

^ IJjLk IjlU (3^-^] 

^j£. ^UjaS ^ ^ ‘ 

jjc 4ll 3)J 4 aV'r- ij^ AjjI 

iill 4ll ijjljij Ajji 

^jJa Vj ''j; 

L>“4 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Suwaid bin Sa'id] dan 
[Harun bin lshaq] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamir bin 
Sulaiman] dari 
[Muhammad bin Fadla] 
dari [Bapaknya] dari 
[Alqamah bin Abdullah] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
memecah mata uang 
kaum muslimin yang 
tersedia di antara mereka 
kecuali karena bahaya." 

2255 

^ ^LcuIjuJ ‘ ‘'j JJ 

^ .1^ ^jC. ^ tillLo 

j| jULoi jjj (_sl Ljjj 

®J* j CS^ Ls^j^ 

^jj it Ml ^jIa 

^LjajJl (jc. 

J^>i4 1 ‘ijl Ai diljjJlj 

jiij iic. iijja^i jii 

Jdll JJjI c" \9 

(JU 3 ^>^Ij UjJa^l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] dan 
[lshaq bin Sulaiman] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Abdullah bin 

Yazid] -mantan budak 

Al Aswad bin Sufyan- 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



1 jlta 1 jl 

bahwa [Zaid Abu 

Ayyasy] -mantan budak 
bani Zuhrah- 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa ia 
bertanya [Sa'd bin Abu 
Waqash] tentang hukum 
membeli Baidla (sejenis 
gandum) dengan alat 
tukar Suit (sejenis 
gandum). Sa'd pun ganti 
bertanya kepadanya, 
"Mana yang lebih bagus 
dari keduanya?" Zaid 
menjawab, "Lebih bagus 
Baidla." Maka Sa'd pun 
melarang kami dari hal 
itu. Setelah itu ia 
berkata, "Aku pernah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam saat ditanya 
tentang hukum membeli 
kurma muda dengan 
kurma matang, beliau 
bersabda: "Apakah 
kurma muda akan 
berkurang jika kering?" 
para sahabat menjawab, 
"Ya," maka beliau pun 
melarangnya." 

2256 

‘‘''j"! ^ 

gj M ^ ijili (>. ^ 

^1 J_sij-a <iill lIjjJ J 3^ 

(jj “UajLa. gij (Ja.jll (jl 

tlul^ ^jjj gijj tlul£ 

^jlj t _ 'J.'3j *J.U 

^Lila ^ J j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Nafi'] dari 
[Abdullah bin Umar] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang jual 
beli dengan sistem 
Muzabanah. Muzabanah 
adalah, seseorang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




menjual buah yang 
masih ada dikebun jika 
itu berupa kurma, 
dengan kurma dalam 
takaran. Jika itu berupa 
anggur, maka ia 
menjualnya dengan 
anggur kering dalam 
takaran. Dan jika itu 
berupa tanaman, maka ia 
menjualnya dengan 
makanan dalam takaran. 
Dan beliau melarang 
dari semua itu." 

2257 

^ Cijjl tjj 

lJJ 

^1 djjjoij (ji^l ^ (jj 
^Lk-oll ^ iiil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Azhar bin 
Marwan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 

Zaid] dari [Ayyub] dari 
[Abu Az Zubair] dari 
[Sa'id bin Mina] dari 
[Jabir bin Abdullah] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang jual 
beli dengan sistem 
Muhaqalah dan 
Muzabanah." 

2258 

iJjSk ^ JLiA LuSk 

^ (j^ JjU= i> 

LjJjliwJl ^ >» ^jC. 

dJ 0}j cJ^ 
iill ^pi-a jil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin As Sari] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahwash] dari [Thariq 
bin 'Abdurrahman] dari 
[Sa'id Ibnul Musayyab] 
dari [Rafi' bin Khadij] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang jual 
beli dengan sistem 
Muhaqalah dan 
Muzabanah." 

2259 


Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 











Ibnu Majah 2001-3000 



jjj liiiik Vla ^LjLall 

(jc ^ILi (jc. jA jSi (jc 
(jlilj (jj 

'uic. iill alll 

kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Salim] dari 
[Bapaknya] ia berkata, " 
[Zaid bin Tsabit] 
menceritakan kepadaku 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi 
keringanan dalam jual 
beli dengan kurma 
muda." 

2260 

("ni'I Ulii (jJ lijik 

Jla ^ac. (jj aiil a^ (jt 
alll (3_^ J u Cii j u'i^ 

lJlal^)jij ' 3 ' 

(3i^l jljj (jl ^J*il (,5^ 
Ijla^ 4 Ja i 

1 jij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Yahya bin Sa'id] 
dari [Nafi'] dari 
[Abdullah bin Umar] 
Bahwasanya ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Zaid bin 
Tsabit] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi keringanan 
jual-beli kurma muda 
yang masih dalam pohon 
dengan ditukar kurma 
matang (siap santap). 
Yahya berkomentar, 
"Maksud 'Ariyah ialah, 
seseorang membeli 
kurma matang (siap 
santap) dengan alat tukar 
kurma mentah yang 
masih dalam pohonnya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




dengan taksiran yang 
sepadan, karena kurma 
itulah makanan 
keseharian keluarganya. 

2261 

jjj .IjT 111 ^jc. jjljuLal 0 . 1 ^ 

(jiiiaJI jc. 

<jiil (Jjjoij ^jLai^ (jc. 

^ 

A'ljiii'i (jljJaJL 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 
Sulaiman] dari [Sa'id bin 
Abu Arubah] dari 
[Qatadah] dari [Al 

Hasan] dari [Samurah 
bin Jundab] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang menjual hewan 
dengan hewan dengan 
sistem tempo." 

2262 

.^Jir UI ^ Uj^k 

^jC, J ^ ^ jr^ tjj 

iill -iiil 

Alluij AA^j Jk 13j tj^lj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 

Ghiyats] dan [Abu 
Khalid] dari [Hajjaj] dari 
[Abu Zubair] dari [Jabir] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak apa-apa menukar 
satu binatang dengan 
dua binatang secara 
kontan, dan makruh jika 
dengan sistem tempo." 

2263 

^ 'I i^ic. jjj jj.^ u!i.ik 

J c 

^yiC. jjj ^yiC. _jji ' uW 

(15^4^ ijj (j-tta .^1 . 4 ^ U!i.lk 
dulj (jc. ^ «Kn (jj i''’' ''^ 

Ajic iill (_sij-3 ([ 5^1 (jLuiji (jc 
(_jjjjji AjulaJ (_ 5 jJjjI 

y^i i^/(jx'(>i^i 4;^ (jii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Husain bin 
Urwah]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Umar Hafsh 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




bin Umar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrahman bin 
Mahdi] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Tsabit] 
dari [Anas] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membeli Shafiah dengan 
menukar tujuh ekor 
hewan." 'Abdurrahman 
berkata, "Beliau 
membeli dari Dihyah Al 
Kalbi." 

2264 

Uiiik Uiiik 

jjj jLLk (jc Cy 

j (jj ^ 

(Jlllll SjjjA (jt tlllLall 

jailjlj 'Uic. iill 4ll 

e CS^ ^ 

jji ujiaa ^ jLi. (>o l5 jJ 

jii u 

u^r 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 

Musa] dari [Hammad 
bin Salamah] dari [Ali 
bin Zaid] dari [Abu 

Shalt] dari [Abu 

Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata: 
"Pada malam Isra mi'raj 
aku mendatangi suatu 
kaum, perut mereka 
seperti rumah-rumah 
yang dihuni oleh ular 
dan dapat dilihat dari 
luar perut-perut mereka. 
Aku pun bertanya: 

"Wahai Jibril, siapakah 
mereka itu?" ia 
menjawab, "Mereka 
adalah pemakan riba." 

2265 

liiilk 4ll uilk 

>4»-® LrtJ'^] lW 

(jc jc 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id] berkata, telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



jill 

menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Idris] dari [Abu Ma'syar] 
dari [Sa'id Al Maqburi] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Riba itu mempunyai 
tujuh puluh tingkatan, 
yang paling ringan 
adalah seperti seseorang 
yang berzina dengan 
ibunya." 

2266 

^ yy^ Uiiik 

(j*^i ^ l3JJ^ 

(jta iiji yLa 

LjLj ^j)ir J > 

Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Ali Ash Shairafi Abu 
Hafsh] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 'Adi] 
dari [Syu'bah] dari 
[Zubaid] dari [Ibrahim] 
dari [Masruq] dari 
[Abdullah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Riba itu 
memiliki tujuh puluh 
tiga pintu." 

2267 

Ujjk 

i_jUaLJl ^ ^)aC. ^jc. L_nl*wiSl 
u]j ClJ^ La (jVl^ 

*^ 4j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

U^l IjC.^ lii lA^_)l*iflJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid Ibnul 

Harits] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Sa'id 
Ibnul Musayyab] dari 
[Umar bin Khaththab] ia 
berkata, "Sesungguhnya 
yang terakhir turun 
adalah ayat riba, dan 
ketika Rasulullah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam meninggal 
beliau belum sempat 
menjelaskannya kepada 
kami. Maka 
tinggalkanlah riba dan 
keragu-raguan." 

2268 

^Uj. 1 ^ ^ 0 *-^ ^ 

(3-^ 

^jC, iiiil ^ 

idll i i) A ^ jiill .lic. 

( 3 £l iill 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Simak bin 
Harb] ia berkata; Aku 
mendengar 
['Abdurrahman bin 
Abdullah] menceritakan 
dari [Abdullah bin 
Mas'ud] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melaknat pemakan riba, 
yang mengambilkannya, 
yang menyaksikannya 
dan penulisnya." 

2269 

Ijjlk ,ijT Ml ^|Js <>iil Ujlk 

jjj JjIj UJ.lk 4 j1c. (jjl (Jja-ojoil 

»jc. ^ 

(JQU 0 JJ jA (jc (jliaJI (jt 

X\^ j\r-. jJll ^ i 1 

V i'-» j 

fj (>3 U^l (jsi VI f 4 i- 
0 jUc (j .0 (JSIj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ulayyah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Dawud bin Abu 
Hind] dari [Sa'id bin 

Abu Khairah] dari [Al 
Hasan] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Benar-benar 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




akan datang kepada 
manusia suatu zaman, 
tidak seorang pun dari 
mereka kecuali akan 
memakan riba. Dan 
barangsiapa tidak 
memakannya, maka ia 
akan terkena debunya." 

2270 

1^ 

jjc 0^1 j (j-ji 

(jt Jjildi (^1 (jt 

Aki La (JIa ^iLij AjIc. 

0^1 ji£ VI L^i :^i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Aun] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
Zaidah] dari [Isra'il] dari 
[Ar Rukain bin Ar Rabi' 
bin 'Umailah] dari 
[Bapaknya] dari [Ibnu 
Mas'ud] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidaklah 
seseorang yang 
memperbanyak riba, 
melainkan akhir 
perkaranya akan 
merugi." 

2271 

^1 L)'^ 

(jC (jj ^1 ^ 

(_>ui^ (jji jc jijlji j^i 
4_j1c. ^I ^ 

(jjiijalll ^ (jjfllLlJ 

C aiiJ (ji (JUa i2j!iljllj 

U jjj c?? ^ alL'jia 

^jlii (^1 Jl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Najih] 
dari [Abdullah bin 

Katsir] dari [Abu Al 
Minhal] dari [Ibnu 

Abbas] ia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang 
sementara para sahabat 
meminjamkan kurma 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




dalam jangka waktu dua 
atau tiga tahun. Beliau 
lalu bersabda: 
"Barangsiapa memberi 
pinjaman kurma 
hendaklah ia lakukan 
dalam takaran yang 
jelas, timbangan yang 
jelas, dan waktu yang 
jelas." 

2272 

^ ^ Uj.lk 

^ - i ^ ^ '^3^^ i 

^ (jj (jj 6 (jj 

^ oia. (jc. jc (jj 

(J^j 

Jtia ^djoij 

^ 3 ^ 1 jiLil (j^U 
(jl tlaLkU Ijc-l-i ja 
<jic. iiil 

(j-o l 1?-J ojjc. (ji jiluij 

j| ISS 3 iSS 

jljjj 4^La (Jla ol ji ’e^MAja 

Ijjj t-''i ^ _jir m l 

^dil ^ <>iil (Jlaa ^5ta 

_JT 111 J 4.j1c. 

li'il ^ (j.0 (_>j'2j iSSj iSS (J^i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dari 
[Muhammad bin 

Hamzah bin Yusuf bin 
Abdullah bin Salam] 
dari [Bapaknya] dari 
kakeknya [Abdullah bin 
Salam] ia berkata, 
"Seorang laki-laki 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya; 
"Bani Fulan telah 
menyerah kepada orang- 
orang Yahudi, mereka 
dalam keadaan 
kelaparan hingga aku 
merasa khawatir mereka 
akan murtad." Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lantas 
bersabda: "Siapa yang 
mempunyai sesuatu? 
Seorang yahudi lalu 
berkata, "Saya memiliki 
seperti ini dan seperti 
ini." menurutku ia 
mengatakan, "Tiga ratus 
dinar dengan harga 
seperti ini dan seperti ini 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




dari kebun kurma Bani 
fulan." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Dengan harga seperti 
ini dan seperti ini sampai 
waktu seperti ini dan 
seperti ini, dan bukan 
dari kebun kurma Bani 
fulan." 

2273 

uj.ik ^ uj.ik 

(jj tjj 

(jc. (iJls IJjlk Vll 

^LIC. (3lj .llLaJill «lili 

jjIj jIIjj (jj ^1 (_5 jlaVla 

^ (^1 (^jLi jU jJlill (^ oJ jj 
lls (Jlaa ^(jjs (_jij1 (jjI (jj <i3jl 
(_jjLa ^1 (JjJJJ (^Jc. 

(_jj! (iiuij AjIc. iiil 

4 liW'l (_ji ^)ic. J 

u ^3s jic ^1 j ^ jll3 
(jjLi (Jlia jj1 (jjl ^.ijc. 

call'l 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dan ['Abdurrahman bin 
Mahdi] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah], (dalam 
jalur lain disebutkan) 
[Yahya] berkata; dari 
[Abdullah bin Abu Al 
Mujalid]. (dalam jalur 
lain disebutkan) 
['Abdurrahman] berkata 
dari [Ibnu Abu Al 
Mujalid] ia berkata, 
"Abdullah bin Syaddad 
dan Abu Burdah 
berselisih dalam masalah 
salam, maka mereka 
mengutusku menemui 
[Abdullah bin Abu 

Aufa]. Lantas aku 
menanyakan hal itu 
kepadanya, ia 
menjawab, "Kami 
pernah melakukan salam 
pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Abu Bakar 
dan Umar dalam tepung, 
gandum, anggur dan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




kurma kepada suatu 
kaum yang tidak 
memilikinya. Lalu hal 
itu aku tanyakan juga 
kepada [Ibnu Abza], dan 
ia menjawab dengan hal 
yang sama." 

2274 

-^3^^ cj^ ^ 3 ‘ 

4_i]aC. .iLui ^jC- A ^ 

jiiil >» ^jc. 

Ijl1 ^ Jdll ^ 

a1^^ iU ^ 

jU j ^ L)^ UiiAk 

^1 (jJ 

(JI3 (JI3 >n 

4JL0 3^^ ^Hjjj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [S 5 Tjja' bin Al 
Walid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ziyad bin 
Khaitsamah] dari [Sa'd] 
dari [Atiyyah] dari [Abu 
Sa'id] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila 
kamu meminjamkan 
sesuatu, maka j angan 
merubahnya kepada 
sesuatu yang lain." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [S 5 Tjja' bin Al 
Walid] dari [Ziyad bin 
Khaitsamah] dari 
['Atiyyah] dari [Abu 

Sa'id] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda, lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana dalam 
hadits tersebut, hanya 
saja ia tidak menyebut 
nama Sa'd." 

2275 

_jji iSik ^jj jUa lijik 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


l3^J Lsj^ CP 

^ic. (jj 2 jI tlilalll jf 'i'l 

'i (Jll (jl (3^ 

^ CjIb 

<)iil J ^_5i (J^ 

^liaJ (jl (3^ t.S^^ 

(3^1 ^liaJ ^ 3^^ 
(_ 5 ia. jA Jlia ^UJI 

(3illi’c2Jiij i^i ^lii 311 ^ ^ 
3jj^^ 43311 sAA 

^3iJ 3ll ^U.1 3ll 
'i 31^ 1j^ 3 iiLj ia.! ^uii 
3 ‘ulc. ^JLil 3^3aij 33 
3Lj I jal’ . i'i Vj “3« 

<3.!iLL3 


kepada kami [Hannad 
bin As Sari] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abui 
Ahwash] dari [Abu 
lshaq] dari [An Najrani] 
ia berkata; Aku berkata 
kepada [Abdullah Ibnu 
Umar], "Aku 
melelangkan pohon 
kurma dengan sistem 
salam sebelum muncul 
buahnya! " Ibnu Umar 
menjawab, "Tidak 
boleh." Aku bertanya 
kepadanya, "Kenapa?" ia 
menjawab, "Pernah 
seorang laki-laki 
melelang kebun 
kurmanya pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sebelum 
muncul buah kurmanya. 
Namun pada tahun itu 
buahnya tidak muncul 
sama sekali. Kemudian 
si pembeli berkata, "Dia 
tetap menjadi milikku 
hingga pohon itu 
berbuah. Tetapi si 
penjual berkata, "Aku 
hanya menjual pohon 
kurma ini setahun saja." 
Hingga keduanya 
cekcok dan 

mengadukannya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Beliau 
lantas bertanya kepada si 
penjual: "Apakah dia 
mengambil sesuatu dari 
pohon kurmamu? ia 
menjawab, "Tidak." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




bersabda: "Lalu dengan 
alasan apa kamu 
menghalalkan hartanya? 
Kembalikanlah barang 
yang telah kamu ambil 
darinya. Dan janganlah 
kalian melelang pohon 
kurma sehingga nampak 
kematangan buahnya." 

2276 

^ 

^ J Ujik ^Lk ^ 
isi^ j'-^ cJi 

lij (jUj L>® 

UJs 2il 'n i > 1 ^ (Jjj 

1JA i_>:a3l ^Ij Ui U Jli 

iill (^-4^1 IjC-lLaS 

<JaC.i (jUa ^Ijjjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Muslim 
bin Khalid] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Aslam] dari [Atha bin 
Yasar] dari [Abu Rafi'] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meminjam 
seekor unta muda dari 
seorang laki-laki. Beliau 
bersabda: "Jika unta 
zakat telah tiba maka 
akan kami ganti." Ketika 
unta zakat itu telah tiba, 
beliau bersabda: "Wahai 
Abu Rafi', bayarkanlah 
unta tersebut kepada 
laki-laki ini." Namun 
aku tidak mendapatkan 
kecuali unta yang 
umurnya di atas tujuh 
tahun lebih, lalu hal itu 
aku kabarkan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Beliau 
bersabda: "Berikanlah. 
Sesungguhnya sebaik- 
baik orang adalah yang 
paling baik dalam 
memberikan 
pembayaran." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


2277 

(Jll ^Ia 

SjjLui jjj (_palj^)*il t ”«1 n 

Ajc. 

(JUs 1 'u 11 « 1^);^ eUaC.ll 

(jjoil IIa «iill ^ 

M JjJJ J cJUl iS L>? 

^ ^Ijujji ^ Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 

Hubab] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Shalih] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Sa'id bin Hani] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Al 'Irbadl bin Sariah] ia 
berkata, "Aku berada di 
sisi Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
muncullah seorang arab 
badui dan berkata, 
"Bayarlah unta milikku! 

" beliau pun memberinya 
unta yang telah berumur 
(dewasa), hingga arab 
badui itu berkata, 

"Wahai Rasulullah, unta 
ini lebih tua dari unta 
milikku! " Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lantas 
menjawab: "Sebaik-baik 
orang adalah yang paling 
baik dalam memberi 
pembayarannya." 

2278 

j_yji Ujl j$iJ _Jjij jjl-oJC Ujik 
jjj Uc Ujia. Vll 

.ijll (jc .lAlaJi (jc ^ 

^ '■ Vi ^ Ji" (JIj'il iii'l ^jc <_jjlLill 
^ ^_j£j^)jai CU£ 'Ulc. lili 

V ^ '-v c**r'^A AjIaI^JI 

j^jUj 'i j j^jl-ij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman] 
dan [Abu Bakr] - 
keduanya putra Abu 
Syaibah-keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Sufyan] 
dari [Ibrahim bin 

Muhajir] dari [Mujahid] 
dari [Penuntun As SaTb] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




dari [Sa'ib] ia berkata 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 

"Engkau adalah temanku 
di masa jahiliyyah, dan 
engkau adalah sebaik- 
baik teman yang tidak 
memperdayaiku dan 
mendebatku." 

2279 

^ijoi t j'il Mi'I lijSk 

(jc jakJI JjIj jjI usik 
jjc. (3kll] jc (jl^ 

Ijf CjS jiiiVla <iill .iJt (jc. »3^ 

.lijjjj 

jLaC. Vj lii 

AtJuJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu SaTb 
Salam bin Junadah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud Al 
Hafari] dari [Sufyan] 
dari [Abu lshaq] dari 
[Abu Ubaidah] dari 
[Abdullah] ia berkata, 
"Aku, Sa'd dan 'Ammar 
bersekutu pada perang 
Badar mengenai apa 
yang kami peroleh. 

Maka aku dan Ammar 
tidak membawa sesuatu, 
sedang Sa'd membawa 
dua lelaki." 

2280 

(3!iLLll (^Jc. jjj ^jliikJI Uiiik. 
Uj.lk. jl CjjIj jjij Uj.lk. 

.1^ (jc. (jj 

t. 'Ji 

(_jiLa <iill (JjjjiJ (JlllU 4.;ul (jc 
(j^ ujitj 

j (^kl (^1 

V ‘"'j;" jJ*iilLj ^1 iaiLklj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin Tsabit 

Al Bazzar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Nashr bin Al 
Qasim] dari 
['Abdurrahman bin 
Dawud] dari [Shalih bin 
Shuhaib] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tiga hal yang 
di dalamnya terdapat 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




barakah; jual beli yang 
memberi tempo, 
peminjaman, dan 
campuran gandum 
dengan jelai untuk di 
konsumsi orang-orang 
rumah bukan untuk 
dijual." 

2281 

(jj jji lijia. 

jc jjiiC-VI jc- 0^1 j (jji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Za'idah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Umarah bin Umair] dari 
[Pamannya] dari 
[Aisyah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya yang 
paling baik untuk kalian 
makan adalah dari hasil 
usaha kalian, dan anak- 
anak kalian adalah hasil 
usaha kalian." 

(jc. 4J/1C. Jc. JJ^C. (jj 0 jLoC 
^ i' ^ Jdll ^ 

bl 'j’bf |j] AjIc. 

(jf (jjj 

2282 

Ujlb. jbib ^ lijSk 

jjJ c biijJ Uj.lk (2>bjJ ^ 1 njr- 

^ ^ ^jc- ‘ ‘'j 

U Jil'iij 5^11 

ujj u| J^J 

jiia JU ji 

i^bij dul 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isa bin 
Yunus] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yusuf bin lshaq] 
dari [Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir 
bin Abdullah] berkata, 
"Seseorang lelaki 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku 
mempunyai harta dan 
anak, sementara ayahku 
juga membutuhkan 
hartaku." Maka beliau 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




bersabda: "Engkau dan 
hartamu milik ayahmu." 

2283 

jjjU ^ JJJJ lijlk Vli 

34-J olk 

(JUa JU ^liLl jj JUa 

Jdll t^Ut dul 

^11*1 J ^^Jc. 

1 j]£a i. ^ nl-nS 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
dan [Yahya bin Hakim] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Hajjaj] dari [Amru 
bin S 5 m'aib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata, 
"Seorang laki-laki 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Bapakku meminta 
hartaku! " beliau 
bersabda: "Kamu dan 
hartamu adalah milik 
bapakmu." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melanjutkan 
kembali: "Sesungguhnya 
anak-anak kalian adalah 
dari hasil usaha kalian 
yang terbaik, maka 
makanlah dari hasil 
usaha mereka." 

2284 

LJJ j5' 

^ 

^ liiilk 1 jlli 

^jc. ^jc. 

jl M Jjjujj Ij ciiiUa ^dljj Ajic. 
^^gjJa*j V ‘ ‘' UI 

Uo V] iS-^jj 'u^^J ^ 
(JUa ^Ltj V 3^J aJUo ^j-o 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin 
Muhammad] dan [Abu 
Umar Adi Dlarir] 
mereka berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




bin Urwah] dari 
[Bapaknya] dari 
[’Aisyah] ia berkata, 
"Hindun datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, Abu 
Sufyan adalah seorang 
laki-laki yang pelit, ia 
tidak memberi nafkah 
yang bisa meneukupi 
aku dan anakku, kecuali 
dengan sesuatu yang aku 
ambil dari hartanya 
tanpa sepengetahuannya! 

" beliau lantas bersabda: 
"Ambillah uang 
miliknya yang bisa 
mencukupi nafkahmu 
dan juga anakmu dengan 
ma'ruf." 

2285 

<illl .1^ jjj Uj.lk 

(jt 4jjU.a jjIj Uiilk 

Cf- CP piitSil 

cs^cs^' IjI 

oi^^l CllaAJa) 1^1 

^j-o (JiLo C-iaaji LaJ 

Ij^ ^j-o J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] dan 
[Abu Mu'awiyah] dari 
[Al A'masy] dari [Abu 
Wail] dari [Masruq] dari 
[’Aisyah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika seorang 
wanita berinfak, - 
Bapakku menyebutkan 
dalam haditsnya-, "Jika 
seorang wanita 
memberikan makan 
(nafkah) di rumah 
suaminya dengan tidak 
menimbulkan madlarat, 
maka ia mendapatkan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




pahala sebagaimana 
suaminya juga 
mendapatkan pahala dari 
usahanya. Isterinya akan 
mendapatkan pahala dari 
apa yang ia infakkan, 
dan bagi penjaga (harta) 
juga akan mendapatkan 
pahala tanpa mengurangi 
dari pahala mereka." 

2286 

(Jj* ^ > ‘j 

(Jli ^ 

^aUI <iUl UI ' 

<illl iiiil dl*-OjjJjL 

V| 14$ of 
(3-3 ^1* Vj ^ 

(JjJaa! 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ayyasy] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Syurahbil bin Muslim 

Al Khaulani] ia berkata; 
aku mendengar [Abu 
Umamah Al Bahili] ia 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang wanita tidak 
boleh memberikan infak 
di dalam rumahnya 
kecuali dengan izin 
suaminya." Para sahabat 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, meskipun itu 
berupa makanan?" 
beliau menjawab: "Itu 
adalah seutama-utama 
harta kami." 

2287 

UJ^k pllLall (jj lijAk 

i?'J lW J ^ 

^5Uill ^jc. 

dllLo (jj (JJljl 
^iljjJj ^Lilc- ^1 <iill 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan]. (Dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Rafi'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Muslim Al Muliai] ia 
mendengar [Anas bin 
Malik] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
senantiasa memenuhi 
undangan hamba 
sahaya." 

2288 

Ijjii (jj jji Ujik 

olaJi (jc (jj 

is^J^ 

(Jla ji ^ 

V cJia ^llii j1 
ubi aI'A i ji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 

Ghiyats] dari 
[Muhammad bin Zaid] 
dari [Umair] -mantan 
budak Abu Lahm- ia 
berkata, "Majikanku 
memberiku sesuatu, lalu 
aku memberi makan 
orang lain dari 
pemberian itu, tetapi dia 
melarangku, atau ia 
berkata; tetapi dia 
memukulku. Lantas hal 
itu aku tanyakan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, atau ia 
menanyakannya. Aku 
berkata, "Aku tidak akan 
berhenti atau tidak akan 
meninggalkannya." 

Maka beliau bersabda: 
"Kalian berdua akan 
mendapat pahala." 

2289 

Uiiii 'iii ^i jjJ _jji UjSi 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah bin 

lij^k J ^ jl lW ^Lluu 
-'\a^ Aj^ C}^ 

j_>ijlj| j_jji jjj jaiU jJoj i^\ jc 

jUa. ji (jj iUc t"'» «1.1 (jjll 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 


(Jla i^gh 

' i-»''! ^ 

^Uii£ i_gi 4jK1j jaa 

JajLkil '-kl 

ij^ 

(Jlla Aj ''jlc. 

UclLi jl 1»‘l' ^ ^1 Aloitiai Ija 

!^l-k (jl^ il A ’i «'r- Vj 
3^ ^iuij A j'r- iill Jj-a 
(j-o aJ j 

l3^j ^ j 


Sawwar]. (Dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar] dan 
[Muhammad Ibnul 
Walid] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Abu Biysr Ja'far bin 
Abu lyas] ia berkata; 
Aku mendengar [Abbad 
bin S 5 mrahbil] -seorang 
laki-laki dari bani 
Ghubar- berkata, "Kami 
mengalami tahun 
paceklik, aku pun 
mendatagi salah satu 
kebun milik kami 
(penduduk madinah), 
aku mengambil satu 
tangkai dan aku 
keluarkan biji-bijinya. 
Kemudian aku makan 
dan aku masukkan ke 
dalam saku. Namun si 
pemilik kebun datang, ia 
memukul dan 
memegang kain bajuku. 
Maka, aku mendatangi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan aku 
kabarkan hal itu kepada 
beliau. Beliau lalu 
berkata kepada pemilik 
kebun tersebut: "Engkau 
tidak memberinya 
makan disaat lapar, dan 
engkau tidak 
memberitahu disaat ia 
bodoh! " Nabi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam pun 
memerintahkannya, 
hingga pemilik kebun 
tersebut mengembalikan 
kain milik laki-laki itu. 
Dan beliau juga 
memerintahkannya 
untuk memberi makanan 
satu wasaq atau 
setengahnya." 

2290 

(Jla ^LojJjjj ^ 

(l]ll [j jll^l 

(jj ^0 i> ijy 

^ilc. lilj jUiJI jj^ 

jlLajVI (iJij (3la j! UiLj 
iiii 

(jjl (Jlij U 

^ U (JUa L^lS 

iil (ia 3^1 ^ila (jilll 

‘ ‘'J Um 

(Jla^ (^i J p (Ji^ 

42iaJ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] dan [Ya'qub 
bin Humaid bin Kasib] 
keduanya berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir bin 
Sulaiman] ia berkata; 
aku mendengar [Ibnu 
Abui Hakam Al Ghifari] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Nenekku] dari paman 
ayahnya [Rafi' bin Amru 
Al Ghifari] ia berkata, 
"Saat masih kecil aku 
melempar pohon kurma 
milik kami, atau ia 
mengatakan, "Pohon 
kurma kaum Anshar. 

Lalu aku bawa kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Wahai anak 
kecil, Ibnu Kasib 
menyebutkan, "Wahai 
anakku, kenapa kamu 
melempar pohon 
kurma?" Rafi' bin Amru 
Al Ghifari berkata, "Aku 
menjawab, "Untuk aku 
makan." Beliau 
bersabda: "Janganlah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




kamu melempar yang 
ada di pohon, tetapi 
makanlah dari apa yang 
jatuh di bawahnya." 

Rafi' bin Amru Al 

Ghifari berkata, 
"Kemudian beliau 
mengusap kepalaku dan 
bersabda: "Ya Allah, 
kenyangkanlah 
perutnya." 

2291 

^ 2 ^^ 

iS ujj^ Lri 

J_yjl jc OJjjaj J_yj1 

1 jj Jll iill 

jl 3 - Cjilj ojUa ^\j 

Jjc. tlj^Jjaili Vjj (j^ 

In'll ^ <2j^I I jij .Lalij 

i 2 j!xi ^jl'i’iij'l (' '->1 \^-i JU 2 (jliliJ 

ji V 13 6 ii 'cji> 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Jurairi] dari 
[Abu Nadlrah] dari [Abu 
Sa'id] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika engkau 
mendatangi pengembala, 
serulah ia hingga tiga 
kali, jika ia menjawab 
maka mintalah izin. 
Namun jika tidak, 
hendaklah engkau 
minum (susu ternaknya) 
dengan tidak 
merusaknya. Dan jika 
engkau mendatangi 
sebuah kebun maka 
serulah pemiliknya 
hingga tiga kali, jika ia 
menjawab maka 
mintalah izin, namun 
jika tidak maka 
makanlah dengan tidak 
menimbulkan 
kerusakan." 

2292 

jil . 4 ^ ^ l 2 ilk 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



(jllik jjj 

uiiia. 1 jlli 4 «Kn (jj 
(jj <iill (jt jjjiui (jj 

,^1 (> (jC 

iiiil JlalU 

^j£l^ U"'! ^ ^ ^ 1 jij 

kepada kami [Hadiyyah 
bin Abdul Wahhab] dan 
[Ayyub bin Hassan Al 
Wasithi] dan [Ali bin 
Salamah] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sulaim 
At Thaifi] dari 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika salah 
seorang dari kalian 
melewati sebuah kebun 
maka makanlah, namun 
jangan mengambilnya 
untuk bekal." 

2293 

liijji (ju (jj ^ 

^ (jc ijili (jc ^iLoi (^ Cjj^l 
(_jiLa <iill (Jjjoij (jc.^)ic. (jj <iill 

V (Jlaa 4j 1 j iiil 

(ji'^ "(ji 

<lj| ja. <_jIj 4jjjjii 

(j^^^ IjJll 

5U ji^LasJal j.a 

^ jxl 4 ^Lo ^.iki (jjliaj 

' ' 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
ia berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Nafi'] dari 
[Abdullah bin Umar] 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwasanya 
beliau berdiri dan 
bersabda: "Jangan 
sekali-kali salah seorang 
dari kalian memerah 
ternak orang lain tanpa 
seizinnya. Apakah kalian 
suka jika gudang 
penyimpanan makanan 
kalian dijebol pintunya 
lalu semua isinya 
dikeluarkan? 
Sesungguhnya susu-susu 
ternak mereka itu adalah 
gudang penyimpanan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




makanan mereka, maka 
janganlah salah seorang 
dari kalian memerah 
ternak orang lain tanpa 
seizinnya." 

2294 

jjj Jjij (JjT A 1 ill Uiiik 

(jc. (jj ^)ic. u!i.lk 

4ll ^ t.-j' ■ " ^jc. ^ 

DJJ^ Jji Ijjik ^Uui 

(_jiLa 4ll J ^ 1 a'ljj'll 

Uj| J i| jjjj ^ 

dljJaxj ^Lj 

^_jiL3 4il (3j^j lililia 
(Jlia 4.21 2il 

ijA u! 

4ja j ja 1-0 

Jll V 1 jJll j 4u 

(jl ilyl ja1 ula ISa 

^i>ai3 ^ulii J\ U^l 

(J-oaJ Vj (J-iaj Vj (J^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Bisyr bin Manshur] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Ali] dari 
[Hajjaj] dari [Salith bin 
Abdullah Ath Thuhawi] 
dari [Dzuhail bin Auf 
bin Syammakh Ath 
Thuhawi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hurairah] ia 
berkata, "Tatkala kami 
sedang bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
suatu perjalanan, tiba- 
tiba kami melihat unta 
yang terikat di sebatang 
pohon duri yang besar. 
Lalu kami 

mendekatinya, tetapi 
Rasulullah memanggil 
kami hingga kami 
kembali kepadanya. 
Beliau bersabda: 
"Sesungguhnya unta ini 
adalah milik penduduk 
daerah kaum muslimin, 
ia adalah makanan 
pokok mereka dan 
keberkahan mereka 
setelah Allah. Apakah 
kalian senang jika kalian 
kembali ke tempat 
perbekalan kalian, 
kemudian kalian 
menemukan apa yang 
kalian letakkan di sana 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




telah hilang? Apakah ini 
adil menurut kalian?" 
Mereka menjawab, 
"Tidak." Beliau 
bersabda: "Maka 
demikian pula dengan 
hal ini." Kami lantas 
bertanya, "Bagaimana 
pendapatmu jika kami 
butuh makan dan 
minum?" beliau 
menjawab: "Makan dan 
minumlah, namun 
jangan membawanya 
sebagai bekal." 

2295 

Ijjii (jj jji liiia. 

^1 tjujlA (jc Ajj! 

Uiic. 141 Jla 

^ ' 4 :i? Ll^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j dari 
[Hisyam bin Urwah] dari 
[Bapaknya] dari [Ummu 
Hani] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadanya: "Ambilah 
kambing, sebab di 
dalamnya terdapat 
keberkahan." 

2296 

L)^ L>*^ L>^ uJ^k 

Ojjt ^ 

jc. cJll i-iijSjUll 

Jj^Lo 

4 ^l^l ^jj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Idris] dari [Hushain] dari 
[Amir] dari [Urwah Al 
Bariqi] dan ia 
memarfu'kannya, beliau 
bersabda: "Unta, bagi 
pemiliknya adalah 
kemuliaan, kambing 
adalah keberkahan, dan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




pada ubun-ubun kuda 
telah tertulis kebaikan 
hingga hari kiamat." 

2297 

‘ ‘'J 

Vll 

tjj 

^‘‘'^ 

L)^ 

<iill iill 

^j-a oLjill ^LJc- 

AiiJl 

Telah menceritakan 
kepada kami [’lshmah 
bin Fadll An Naisaburi] 
dan [Muhammad bin 
Firas Abu Hurairah Ash 
Shairafi] keduanya 
berkata: telah 
menceritakan kepada 
kami [Harami bin 
Umarah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zarbi] -Imam 
Masjid Hisyam bin 
Hassan- berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Sirin] dari [Ibnu Umar 
radliallahu 'anhu] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kambing termasuk 
binatang surga." 

2298 

^ ^LgJC. 

tjc. (j^ LW 

^ J s jj ja 

i'4 .j1c- Jdll ^ i Jdll 
^Ij ^ajill iLkjLj «.Uji VI 
.ijc. (iJlsj ^Li^l iLijlj «.Ij^l 
iiil (jilj ^Lilll e-Uji-VI iL^I 
l5 j^l 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin 
Abdurrahman] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Urwah] dari [Al 

Maqburi] dari [Abu 
Hurairah radliallahu 
'anhu] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan orang- 
orang kaya 

mengerluarkan kambing 
(sebagai zakat) dan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




memerintah orang-orang 
miskin mengeluarkan 
ayam. Ketika melihat 
orang-orang kaya 
mengeluarkan ayam 
beliau bersabda: "Allah 
telah mengizinkan 
kehancuran negeri itu." 

2299 

ijjSi (jj jji liiia. 

(jj ^1 ^ (jj 

(jc (jj jLoJC. jc jai^ 

(JI 3 auI ^ ^ 

.laa (_)jjU 1I j^ (J*-?- 

jjSjol JJ*J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'alla bin 
Manshur] dari [Abdullah 
bin Ja'far] dari [Utsman 
bin Muhammad] dari [Al 
Maqburi] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
dijadikan hakim di 
antara manusia, 
sesungguhnya ia telah 
disembelih tanpa 
menggunakan pisau." 

2300 

^ A ^ (. 5 ^ 1 uW 

Ujik Ujik (jj*-ojujj 

^ jc 

jj jj (^ 

^ iiiil J-alU lillLo 

( 3 £j C-Ljaall JjjJ 

(3 jj jjjc. jij Ji 

jUl A^l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Muhammad bin Isma'il] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isra'il] dari 
[Abdul A'la] dari [Bilal 
bin Abu Musa] dari 
[Anas bin Malik] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa meminta 
untuk diangkat sebagai 
hakim maka ia akan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




ditelantarkan, dan 
barangsiapa dipaksa 
menjadi hakim maka 
malaikat akan turun 
untuk membantunya." 

2301 

Uiilk ^ ^glc. lijSk 

(jc ijc Jjij 

JJ^ 

M i> 

iill ^ 

Ijij ^ nir n iiiil ijjlaj U Cjia 

U (J jjf Vj ,s4-i^ 

^ t'Jll fi r^a'l 

ill ^1 (iJll P lSJ^ 

.lu La3 <jUjil idl^J 

lltt 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ya'la] dan 
[Abu Mu'awiyah] dari 
[Al A'masy] dari [Amru 
bin Murrah] dari [Abu 

Al Bakhtari] dari [Ali] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutusku 
ke Yaman, maka aku 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, engkau 
mengutusku untuk 
menjadi hakim di tengah 
manusia sementara aku 
seorang pemuda dan 
tidak mengerti 
bagaimana memberi 
putusan! " Ali berkata, 
"Beliau lalu meletakkan 
tangannya ke dadaku 
seraya berdoa: "Ya 

Allah, tunjukilah hatinya 
dan teguhkanlah 
lisannya." Ali berkata, 
"Setelah itu aku tidak 
ragu-ragu dalam 
memutuskan antara dua 
perkara." 

2302 

^^Uil j!iLL jji Uiiik 

(jUa^i iJik 

^jc. j-oLc. ^ Uj^k 

jiiil ^jc. 

AjIc- Jdll Jdll 

Vj ^j-o Lo 

oUL u^llaj ^Lk 

g-Laliill ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Khallad Al Bahili] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id 

Al Qaththan] berkata, 
telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 



oiiii (JI3 

kepada kami [Mujalid] 
dari [Amir] dari 
[Masruq] dari 
[Abdullah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seorang hakim yang 
mengadili manusia 
kecuali pada hari kiamat 
ia akan datang dalam 
keadaan tengkuknya 
dipegang oleh malaikat. 
Kemudian kepalanya 
akan diangkat ke langit, 
jika Allah berfirman, 
'Lemparkanlah ia' maka 
malaikat akan 
melemparnya ke dalam 
neraka yang dalamnya 
seperti perjalanan 
selama tujuh puluh 
musim." 

2303 

jiL^i oj 

^^\ pc. (jljic (jjl (jAoia. 

(jj 4ll jjc. n Mi'I (3^^) 

^JiLa M 

^ 4il (jj -ALij ** j'f- ^1 
^3 JU iM 3 ij ^ U 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sinan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bilal] dari [Imran Al 
Qaththan] dari [Husain 
yaitu Ibnu Imran] dari 
[Abu lshaq Asy 

Syaibani] dari [Abdullah 
bin Abu Aufa] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Allah akan bersama 
seorang hakim selama ia 
tidak berbuat curang. 
Apabila berbuat curang 
maka akan dibebankan 
kepada dirinya sendiri." 

2304 

IjiiSk A ^ ^^ic. l2iSk 

<jll (jc jjji Ujik 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 



^ ^ jUJi 

tjc. 

Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari pamannya [Al 

Harits bin 
'Abdurrahman] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Abdullah bin Amru] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Allah melaknat 
penyuap dan penerima 
suap." 

2305 

.ilC. Ijiilk jL^ ^ UjSk 

J. 1 II (jj 

jl4li (jj -4^ (jj jj Ijjl^ 

(>4^ (^^ (1)^ <j^ 

LW JJ^ (_>-aUJI (jj JJ^ 

<>ill (J^^^ 4jL.^litJI 

^ 3 ^ 1 jj (3j^ 

(jl j^l ^ (j^lLall .'l^^-^ll ^Lkll 
Ajj ILLU 1 j)j 

Ui 4j t"'" •'^i* jj jj (Jll^j^i 
I. 1 SA (JUa j» jk (jj jJmC. (jj 

D jj jA (jc. 4 a' 111 4 J uW 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 

Aziz bin Muhammad Ad 
Darawardi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Abdullah Ibnul Had] 
dari [Muhammad bin 
Ibrahim At Taimi] dari 
[Busr bin Sa'id] dari 
[Abu Qais] -mantan 
budak Amru bin Al Ash- 
dari [Amru bin Al Ash] 
Bahwasanya ia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika seorang hakim 
berijtihad dan benar 
maka ia mendapatkan 
dua pahala, dan jika ia 
berijtihad kemudian 
salah maka ia mendapat 
satu pahala." [Yazid] 
berkata, "Aku ceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




hal itu kepada [Abu 

Bakr bin Amru bin 
Hazm], lalu ia berkata, 
"Seperti inilah [Abu 
Salamah] menceritakan 
kepadaku dari [Abu 
Hurairah]." 

2306 

(jc Vjl (Jll 

<jic. iiii «iiil 

^j^lj dLja^l * i' 

^ V'jj 

cfe- p^ull 34 jj 

j'-?- 3?-jj jl^i 34^ 

3 j jlill ^1 

^ 34^ .'ig'i->l 1^1 ^3^'-^' 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Taubah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalaf bin 
Khalifah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hasyim] ia 
berkata: "Kalau bukan 
karena hadits [Ibnu 
Buraidah] yang 
bersumber dari 
[Bapaknya], dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam beliau 
bersabda: 'Hakim itu ada 
tiga golongan, dua di 
neraka dan satu di surga; 
hakim yang mengetahui 
kebenaran lalu 
memutuskan perkara 
tersebut dengan ilmunya, 
maka ia berada di surga. 
Hakim yang memberi 
putusan kepada manusia 
atas dasar kebodohan, 
maka ia di neraka. Dan 
hakim yang berlaku 
curang saat memberi 
putusan maka ia di 
neraka,' niscaya kami 
akan mengatakan, 
'Sesungguhnya seorang 
hakim apabila berijtihad 
dia akan berada di dalam 
surga." 

2307 

^ aj ^ 1 

cIijIj ^ .la^i J -iJ jj tjJ ^*3 j1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



^ Ujik Ijlll 

(_5ila Jj^j (jC- 6 

^ > >t^J V (JI 3 
jjlljat ,^1 

jAj (jjjjl L)jj cr!:^ 
jjlijaC. 

bin Ammar] dan 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Yazid] dan 
[Ahmad bin Tsabit Al 
Jahdari] mereka berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Abdul 
Malik bin Umair] bahwa 
ia mendengar 
[Abdurrahman bin Abu 
Bakrah] dari [Bapaknya] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang hakim tidak 
boleh memberi putusan 
antara dua orang dalam 
keadaan marah." Hisyam 
menyebutkan dalam 
haditsnya, "Tidak 
selayaknya seorang 
hakim memberi putusan 
antara dua orang dalam 
keadaan marah." 

2308 

Ujlk lW IjjSk 

^jC. bjjC' ^liA lij^k 

^jc. <Jalui ^1 duj kjojj ^jc. 4^1 
^Jdll (JlLllls ^uJjuj ^1 

^a£jj ^Ijjjj 

^>iir 1 (JitSj Iji ^-^]j y] 

L>^ Of UJ^ u' 

LLa ^ ‘ 

^ ^^£la ^«Mii 

U^li el^ij 4.J^! 

l^J t_sjij jl^l (j-o 5jlia3 AJ ^Jasi 
AJil^l ^jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Urwah] dari 
[Bapaknya] dari [Zainab 
binti Ummu Salamah] 
dari [Ummu Salamah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kalian telah 
mendebatku, padahal 
aku hanyalah manusia 
biasa. Bisa jadi sebagian 
dari kalian lebih mampu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




bersilat lidah dalam 
menerangkan 
pendapatnya dari 
sebagian yang lain. Aku 
memberi putusan kalian 
sebatas yang kudengar 
dari kalian, maka 
barangsiapa yang 
kumenangkan urusannya 
dengan mencederai hak 
sudaranya, jangan ia 
ambil, sebab aku telah 
membuatkan bara api 
untuknya pada hari 
kiamat nanti." 

2309 

Ijjii (jj jji liiia. 

^ jjj 4Jiiui jjc 

JliJll 0jj jA (_yji jc 
i' 4.j1c- Jdll ^ i Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Biysr] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Amru] dari [Abu 

Salamah bin 
'Abdurrahman] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shahahahu 'alaihi 
wasaham bersabda: 

"Aku hanyalah manusia 
biasa, bisa jadi sebagian 
dari kalian lebih mampu 
bersilat lidah dalam 
menerangkan 
pendapatnya dari 
sebagian yang lain. 
Barangsiapa yang 
kuputuskan urusannya 
dengan mencederai hak 
saudaranya, maka aku 
hanya memutuskan bara 
api neraka." 

\ (J*Jj lii Lojj 

Ajtiaa ^ 

jlill ^j-o 4jiJa3 ii ^Jasl U^U 

2310 

.IaHaII .1^ ^ .li^ 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



Jj' ^ (jj 

^ 

^ (jc. (jj 

4jia. yjlll JjjjiVI Iji tji 

«iill djjjoij “Oi ji ^JC. 

^^A Ae-. ^i 

\jnAj lio “0 (_>uJ Lo 

^lill aAioLo 

kepada kami [Abdul 
Warits bin Abdush 
Shamad bin Abdul 

Warits bin Sa'id Abu 
Ubaidah] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] dari 
[Bapaknya] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Al Husain bin 
Dzakwan] dari 
[Abdullah bin Buraidah] 
ia berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Yahya bin Ya'mar] 
bahwa [Abu Al Aswad 
Ad Daili] ia 

menceritakan kepadanya 
dari [Abu Dzar] 
Bahwasanya ia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa mengaku- 
ngaku sesuatu yang 
bukan miliknya maka ia 
bukan dari golongan 
kami, dan hendaklah ia 
menyiapkan tempat 
duduknya dalam 
neraka." 

2311 

(> 

julii ^ ^ 

X\ t AjIc- Jiill ^ ^ Jdll 

jlil jji 

iLui (3^ ijM 

t .-W 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Tsa'labah bin Sawa] 
berkata, telah berkata 
kepadaku pamanku 
[Muhammad bin Sawa] 
dari [Husain Al 

Mu'allim] dari [Mathar 

Al Warraq] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




"Barangsiapa membantu 
sengketa dengan cara 
zhalim, atau membantu 
kezhaliman, maka ia 
akan senantiasa dalam 
murka Allah hingga ia 
mencabut (bantuannya)." 

2312 

lilii e_lAJ lijik 

^jjl jc Jc. 

iiill ^ iiiil 

(_5Ja*J Jjl Jll jiiuij 

JLkj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya Al Mishri] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
[Ibnu Abu Mulaikah] 
dari [Ibnu Abbas] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sekiranya 
manusia itu dibebaskan 
untuk mengklaim, maka 
mereka akan mengklaim 
darah dan harta manusia, 
akan tetapi orang yang 
diklaim cukuplah 
bersumpah." 

2313 

^jj <illl .1^ jjj Uj.lk 

UjSk Vla (jj ^Jc. J 

(_jjiic.Vl Vla SjjliLa _jjij 

^jj t’*'T MlVI (jc. (Jjjijj jjc- 
J LWJ 6^'^ 

^^\ ^aas l^'J 

Jtia ^djoij a jV- ^1 ^_jlLa 

4.;^ illl ^U.-| <iill J 

(Jla V «aiila 4Jjj (3 a 

4_13 t a'lt'i 1 j| uJa i—slkl iS^ 

4^1 ^V.i iiii 

^1 a^ jjjjjjj jj 

^Vl llaj ''i 4ji j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
dan [Ali bin 

Muhammad] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dan [Abu 
Mu'awiyah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Syaqiq] dari [Al Asy'ats 
bin Qais] ia berkata, 
"Antara aku dengan 
seorang laki-laki yahudi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




terjadi perselisihan atas 
sebidang tanah, dan ia 
ingin mengingkariku. 
Maka aku serahkan hal 
itu kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lantas 
bersabda: "Apakah kamu 
mempunyai bukti?" aku 
menjawab, "Tidak." 
Beliau lalu bersabda 
kepada laki-laki yahudi 
itu, "Silahkan kamu 
bersumpah! " aku 
berkata, "Jika demikian, 
ia akan bersumpah dan 
hilanglah apa yang 
menjadi hakku! " maka 
Allah Subhaanahu 
menurunkan ayat: 
(Sesungguhnya orang- 
orang yang menukar 
janji (nya dengan) Allah 
dan sumpah-sumpah 
mereka dengan harga 
yang sedikit) hingga 
akhir ayat." 

2314 

<ilil .iic. jjj Uiiik 

Sill 4jjliLo jjij Ujia. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abduhah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dan [Abu 
Mu'awiyah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Syaqiq] dari [Abduhah 
bin Mas'ud] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 

jA J iSll IS^'^ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




bersumpah palsu atas 
sesuatu, yang dengannya 
akan merusak harta 
seorang muslim, maka ia 
akan berjumpa dengan 
Allah sementara la 
murka kepadanya." 

2315 

iJjSi. (jj jji liiia. 

(jc. (jJ -^jli tjc. SjoLolI jjI 

.ilC. sLL! 4j| 

SjiLai Ul t-J*£ <)ill 

Vj A 'ijaj; ^ (3^ ci?-J 

LjAkji J iiil 

U J» jali jI^i 

i t »j Ljjil 

t^ii ji jj-0 i^ijjoi jjis jjij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Al Walid bin Katsir] 
dari [Muhammad bin 
Ka'b] bahwa ia pernah 
mendengar saudaranya 
[Abdullahbin Ka'b] 
bahwa [Abu Umamah Al 
Haritsi] menceritakan 
kepadanya, bahwa ia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah seorang laki- 
laki merusak hak orang 
lain dengan sumpahnya, 
kecuali Allah akan 
mengharamkan surga 
baginya dan 
memasukkannya ke 
dalam neraka." Seorang 
laki-laki lalu berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
meskipun itu sesuatu 
yang remeh?" beliau 
menjawab: "Meskipun 
itu sebatang kayu 
siwak." 

2316 

Uiiik ^1J lw Uiiik 

u!i.lk J ^ 4jjUJi (jj (jijji 

(_^ jJa^l dulj (jj .Ia^I 

Ujik Vll (jj (jl jij-a 

(jj ^1 (jc ^Ia (jj ^Ia 

2jI .1^ (jj (jc (_jjjUajjij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Rafi'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah]. (Dalam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



>t'%i 

jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Tsabit Al Jahdari] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Shafwah bin Isa] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hasyim bin 
Hasyim] dari [Abdullah 
bin Nisthas] dari [Jabir 
bin Abdullah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
bersumpah palsu di 
samping mimbarku ini, 
maka hendaklah ia 
menyiapkan tempat 
duduknya di neraka 
meskipun itu untuk 
sebatang kayu siwak 
hijau." 

2317 

jj ijj 

(Ji dlLkliall Ujlk Vla 

jjj ^jj tjj (jliiaJI Uiia^ ."iK e. 

Ui r* 1 * > n (JI 3 

ui .otti 

^ Jiill l5j^^ 

^Ic- t- V ‘‘'j; 

J^J 3^^ Uif:i ij^ Vj 

ii ("n^J V] saiaj 1 .^ 313 *^ ^_5lc 
jlill 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
dan [Zaid bin Akhzam] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Adi Dlahhak bin 
Makhlad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 

Yazid bin Farukh] - 
Muhammad bin Yahya 
berkata; dia adalah Abu 
Yunus Al Qawi-; Aku 
mendengar [Abu 
Salamah] berkata; aku 
mendengar [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




seorang budak laki-laki 
atau perempuan yang 
bersumpah palsu di sisi 
mimbar ini meskipun 
untuk sebuah siwak, 
kecuali telah wajib 
baginya masuk neraka." 

2318 

jji (jj ^ic. Ujlk 

«illl (jc. ijc. SjjLiil 

jLjlc. (jj »3^ (jj 

'CjIc. «iill ‘*3 jI (3jjalJ 

(JUs g.1 «Ir- 

^_5Jc ol j^l 

iS^J^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari [Al 
A'masy] dari [Abdullah 
bin Murrah] dari [Al 

Bara bin ’Azib] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memanggil seorang 
ulama yahudi, beliau 
mengucapkan: "Aku 
bersumpah atas kamu 
dengan Dzat yang 
menurunkan Taurat 
kepada Musa." 

2319 

^ ^Jc. lijSk 

(jc. tjl^i .ilL^ ^JC. ^Luil 

^1 lJjjjJ (jljlll ^ (jj ^L?- 
(JU 4.j1c. <lill ^-Lja 

(_^ jll (j^.2 

ij^ si j^i (3 jji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Usamah] dari [Mujalid] 
berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Amir] dari [Jabir 
bin Abdullah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada dua 
orang Yahudi: "Aku 
bersumpah atas kalian, 
demi Allah yang telah 
menurunkan Taurat 
kepada Musa' Alaihis 
Salaam." 

2320 

Ujii aa^ (jj uiiia. 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



jjj ,'ijT Ml u!i.ik ciijLkJI jjj SILL 

4j|j 1^31 (j1 jSj 

^^1 UaA^U 4J1j 1 «jg'nj 
i ‘ ‘'J * i' A Ae-. ^ i 

kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Harits] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
Arubah] dari [Qatadah] 
dari [Khilas] dari [Abu 
Rafi'] dari [Abu 

Hurairah] ia 

menyebutkan bahwa ada 
dua orang lelaki yang 
mengaku memiliki 
seekor hewan 
tunggangan, sementara 
di antara keduanya tidak 
ada bukti. Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 
memerintahkan 
keduanya untuk saling 
mengundi atas dasar 
sumpah." 

2321 

Aj «n M ^ >»] 1 U'\^ 

IjSli tjj jj ljj 

IjT Ml oJL^ ^jj ^ J J UJik 

0^ jj 

j (jt jjc. 

^lulj ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [lshaq bin 
Manshur] dan 
[Muhammad bin 

Ma'mar] dan [Zuhair bin 
Muhammad] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin Ubadah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Sa'id bin 
Abu Burdah] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Musa] berkata, "Ada dua 
orang laki-laki mengadu 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




kepemilikan hewan 
sementara keduanya 
tidak memiliki bukti. 
Maka beliau membagi 
hewan tersebut menjadi 
dua bagian." 

2322 

Jji IjjSk ^ ^ic. lijSk 

^ .IjT in fjc. 3 **• i''’' 

A^\ j 

(JUIU ( _ v'!w jjj S^)Ajal (jc. 
jiililj 'CjIc. «iill ^.iLa <i3jl 

4j ^ ^1_LQ ^[ISa lij 

^ jjliill ^jjj ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj] 
dari [Sa'id bin Ubaid bin 
Zaid bin Uqbah] dari 
[Bapaknya] dari 
[Samurah bin Jundab] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika barang seseorang 
hilang atau dicuri, 
kemudian ia menemukan 
barang tersebut di tangan 
seseorang dan 
menjualnya, maka ia 
(yang kehilangan) lebih 
berhak atas barang itu. 
Dan bagi pembeli ia 
boleh 

mengembalikannya 
kepada penjual dengan 
harga." 

2323 

(jji (jc. (jj cj^i lili! 

r A (jji (j! t ^ g >» 

SjIJ (jIa (_5jU^ajVi 

lajLk (_^ ^jljJa ulul£ 

^1 ( 3 ji*!J ^ ^ lllOLiU 
i_gl^=ta2 14 ^ 

'4^^ ij^ (jl 

La (Jii Jc-j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh 
Al Mishri] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] 
bahwa [Ibnu 
Muhayyishah Al 

Anshari] mengabarkan 
kepadanya bahwa unta 

UjSk (jllc. (jj (jLikJI 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



is ^ 

^ ^-4^ (jj e'3^ 

iiill ij, Cj^Losi 

Jdll 

milik Al Barra lepas dan 
masuk ke kebun orang 
lain hingga membuat 
kerusakan. Kejadian 
tersebut kemudian 
dilaporkan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Beliau 
lalu membuat keputusan 
bahwa bila waktu siang 
maka yang menjaga 
tanaman adalah pemilik 
kebun, sementara 
pemilik hewan ia 
berkewajiban mengganti 
kerusakan jika itu terjadi 
di waktu malam." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin Ali 
bin Affan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'awiyah bin 
Hisyam] dari [Sufyan] 
dari [Abdullah bin Isa] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Haram bin 

Mahayyishah] dari [Al 
Barra bin Azib] bahwa 
unta milik keluarga Al 
Barra merusak sesuatu, 
lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberikan 
putusan sebagaimana 
dalam hadits tersebut." 

2324 

Ujii (jj uiiia. 

(^ ^ iji '4i>^ 

1^ Cy? c^j u^ ^ J 

(jii. ijc j_jjj4 Mi'il»' Cjjilla 

X\:.'^ 4 j\r-. jJl) ^ i Jdll 

i^jj tjlij^i ^3^ ^ cJU 
(jl^ tLlll hr. (Jjii. 

3'AjIc- Jdll ^i 

3j111 LaULL <Laak ^ CluLlLa J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik bin 
Abdullah] dari [Qais bin 
Wahb] dari [seorang 
laki-laki] dari Bani 

Su'ah, ia berkata, "Aku 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


A W i" a r ^ 'i*i'ia^. .'H 

I 1 ^'q\1-»'' I 

jj J3j 

^iuij 'ulc. iiil ^U<-i <i3jl 

^ CjIU »U'i 
^AjIc- Jdll g^lLa Jdll 

i_g^ ^litiall Liij 

Ijjii^ ^_jj*jLaaj l’"'»; p l_jlSU 

II jia I jii. (Jlis <l,aik J) 
tLlll Lo I jlSj jsSa jJa 

4^j J 

AjIc- Jdll 


berkata kepada [’Aisyah] 
beritahukanlah kepadaku 
bagaimana akhlak 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. 'Aisyah 
berkata, 'Apakah kamu 
tidak membaca Al 
Qur'an? (Dan 
sesungguhnya kamu 
benar-benar di atas 
akhlak yang agung)." 
'Aisyah kembali 
menuturkan, "Ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sedang 
bersama-sama para 
sahabatnya, aku 
membuatkan makanan 
untuknya, dan ternyata 
Hafshahjuga 
membuatkan makanan 
untuk beliau." 'Aisyah 
melanjutkan, "Ternyata 
Hafshah lebih dahulu 
dalam membuat 
makanan, maka aku 
berkata kepada budak 
perempuanku, "Pergi 
dan tumpahkanlah 
mangkuk piringnya! " 
Budak itu pun menyusul 
Hafshah, sementara 
Hafshah telah siap untuk 
meletakkan makanan itu 
di hadapan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Lalu budak 
perempuan itu 
menumpahkannya 
hingga mangkuknya 
pecah dan makanannya 
berhamburan." 'Aisyah 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




mengumpulkan pecahan 
mangkuk dan makanan 
yang tertumpah di atas 
tikar dari kulit, hingga 
para sahabat dapat 
memakannya. Setelah itu 
Rasulullah mengambil 
mangkuk milikku dan 
memberikannya kepada 
Hafshah seraya 
bersabda: "Ambilah 
wadah ini sebagai ganti 
wadah kalian dan 
makanlah makanan yang 
ada di dalamnya." 

'Aisyah berkata, "Aku 
tidak melihat tanda 
emosi itu di wajah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 

2325 

^jc. ClijLaJl ^ 

jill tdlLo ^ 

^ * ‘ ClAjuj^U 

Jj ^ULla 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid Ibnul 
Warits] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Anas bin Malik] ia 
berkata, "Pernah Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersama salah 
seorang Ummahatul 
Mukminin. Lalu ada 
seorang dari isteri beliau 
yang lain mengirimkan 
mangkuk berisi 
makanan. Lalu ia (isteri 
yang bersama beliau) 
memukul tangan 
Rasulullah hingga 
mangkuk tersebut jatuh 
dan pecah. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 

t . .'K <1 ^ jA -» f >^q\1 t ^l-ta . ,'Ct 

* ^^ Jdll Jdll 

^1 ^jJa3 

^Liiall ^«->3 (3*-^ 

1 jkU 1 j£ <h'jl 3 

es^i 'i J» ’^'4; uj^Lk 

A r^'i ajlIo^i 14^ 

'^3^ cs^' 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam kemudian 
memungut kembali dua 
belahan mangkuk 
tersebut seraya 
menggabungkannya 
menjadi satu, kemudian 
beliau meletakkan 
kembali makanannya di 
atas mangkuk. Setelah 
itu beliau bersabda: 
"Makanlah, ibu kalian 
sedang cemburu." Para 
sahabat pun makan, 
hingga isteri beliau 
datang dengan 
membawa mangkuk 
yang masih utuh dari 
dalam rumah. Mangkuk 
yang masih utuh itu lalu 
ia berikan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
sementara mangkuk 
telah pecah beliau 
tinggalkan di rumah 
isterinya yang telah 
memecahkannya." 

2326 

lijik Vli 

Ul t"'» «in (Jla ^ jC-Sil (jia.^1 

2jI ^ ^liojjjA 

l^j (JI3 * i' AjIc. 
ojli^ jji^ (jl ojLk 

jji !iU 

Jla j»a1j Ulia J IjlLUa 

<)illj 1 1 ; 'ir- LS^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Abdurrahman Al 
A'raj] ia berkata; Aku 
mendengar [Abu 
Hurairah] dan sampai 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Jika tetangga 
salah seorang dari kalian 
meminta izin untuk 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




menyandarkan ka)^! 
pada tembok miliknya, 
maka janganlah ia 
larang." Ketika Abu 
Hurairah menyampaikan 
hadits tersebut orang- 
orang mengangguk- 
anggukkan kepala 
mereka, ketika Abu 
Hurairah melihat 
mereka, ia pun berkata, 
"Kenapa aku melihat 
kalian berpaling darinya! 
Demi Allah, benar-benar 
akan aku lembarkan 
kayu tersebut di antara 
pudak-pundak kalian." 

2327 

i—ili. Jjjjj Jji IJjik 

(jji tjc. jji Ujla. 

^\2a j jlijj ^ 

4Jiiu, (jj 4Ji jit jl e 

1Jiti-s V (ji LaAiki (JJC-I 

^ jj (jj 

Ijllia jU-ajVi (j-0 jjis JLkjj 
Jdl) <Ui) (3^^^ (jl t »1 

^.ikl V Jll ** }'■*- 

^ (ji e JU. 

(j.jJaa.0 ^1 Ij 

Cjiik jaj 

CS j'%- j' Uj-^ ul jJaLil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakr bin Khalaf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] dari 
[Ibnu Juraij] dari [Amru 
bin Dinar] bahwa 
[Hisyam bin Yahya] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa 
[Ikrimah bin Salamah] 
mengabarkan 
kepadanya, bahwa salah 
satu dari dua orang 
bersaudara bani 

Mughirah bersumpah 
kepada salah satunya 
untuk tidak 

menancapkan sebatang 
kayu (tiang) 
didindingnya. Lalu 
datanglah [Mujamma' 
bin Yazid] disertai 
beberapa orang dari 
kaum Anshar seraya 
berkata; kami bersaksi 
bahwa Rasulullah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah salah seorang 
dari kalian melarang 
tetangganya untuk 
menancapkan sebatang 
kayu di dindingnya, 
seraya berkata; wahai 
sahabatku, 

sesungguhnya Aku tahu 
bahwa keputusan jatuh 
ditanganmu, dan aku 
telah bersumpah, maka 
buatlah tancapan pada 
selain dindingku lalu 
tancapkanlah kayumu 
atasnya." 

2328 

.ilC. Uiiik lW Ujik 

jjjl ^ J tjj 

^ (jc. jjLiVI jc. 

4.^ iill (jLoil^ (jjl 

(ji 0jl-k ^.ikl V (3^ 

ojli^ 4'l Mik j^)*J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahb] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Lahi'ah] dari [Abui 
Aswad] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
salah seorang dari kalian 
mencegah tetangganya 
untuk menyandarkan 
kayu pada temboknya." 

2329 

Ujik. (jj uiiik 

(jj (jHi U!i.lk 
(jj JJjjjj (jc. eJUa (jc. 

JUlll 0 jjjA (jt t. 

X\4 j\r-. ^ i Jdll 

4» Uii (Jjj^jlall Ijlk^l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Mutsanna 
bin Sa'id Adi Dluba'i] 
dari [Qatadah] dari 
[Busyair bin Ka'b] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Buatlah tujuh hasta 
untuk jalan." 

2330 

^ aj ^ lijAk 

UjSk vii 

(JJJUt (jjl tjc- 

Jiill 

e jLLLU ^jlall ^ 1*^01 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
dan [Muhammad bin 
Umar bin Hayyaj] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Qabishah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Simak] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jika kalian berselisih 
pada batas jalan, maka 
buatlah tujuh hasta." 

2331 

jjijll .iILL jjj 4jj liiik 

^ ''^ ^LiU «'l jji 

^ UJ.1^ Aji > n 

jJjll ^jj ^j-kj (jj (j-k Iiil u!i.lk 
(jliaLLall ^jj oJUc. (jt 
^ kdll 

'Jj^ V 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu 
Rabbih bin Khalid An 
Numairi Abu Al 
Mughallis] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Fudlail bin 
Sulaiman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Uqbah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [lshaq bin Yahya 
bin Al Walid] dari 
[Ubadah bin Ash 
Shamith] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memutuskan bahwa 
tidak boleh berbuat 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




madlarat dan hal yang 
menimbulkan madlarat." 

2332 

.1^ Uj.lk Cji « UJ.lk 

(jc. (ji 

gLI (> 

^1 4il (Jjjjij (JlalU 

j\j^ Vj V 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Jabir Al Ju'fi] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak boleh 
berbuat madlarat dan hal 
yang menimbulkan 
madlarat." 

2333 

("ni'I UUji (jJ lijik 

i> il)^ (jj (_« 

(JjLj jc4-i3^ S3I3I 

(JU ^aiuij 

(Jjj (jIj^ ^ ^LLia 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Yahya bin Sa'id] 
dari [Muhammad bin 
Yahya bin Habban] dari 
[Lulu'ah] dari [Abu 
Shirmah] dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
berbuat kemadlaratan 
maka Allah akan 
memberinya madlarat, 
dan barangsiapa 
membuat kesusahan 
pada orang lain maka 
Allah memberinya 
kesusahan." 

2334 

U^'l ^ A 1'u'\^ 

^^ Li..'lj\l ^ 

u'j^ LH L)^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



jLi 

jjii ^ iiii 

Ja^l L):j^ 

^ ’Ai\ JiL> 

(“iiiVii (Jlla « 

("'Uil-klj 

Shabbah] dan [Ammar 
bin Khalid Al Wasithi] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr bin 
Ayyasy] dari [Dahtsam 
bin Qurran] dari 
[Nimran bin Jariyah] 
dari [Bapaknya] berkata; 
"Suatu kaum 
mengadukan kepada 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang 
persengketaan mereka 
atas sebuah gubuk yang 
terdapat di tengah- 
tengah mereka. Lalu 
beliau mengutus 
Hudzaifah untuk 
memberikan putusan di 
antara mereka. 

Hudzaifah kemudian 
memberi putusan bahwa 
gubuk itu adalah milik 
orang yang ada di sekitar 
tali pengekang. Ketika 
Hudzaifah kembali 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
memberitahukan hasil 
putusan yang ia berikan, 
beliau lalu bersabda: 
"Engkau tepat dan 
benar." 

2335 

(jc. a3l^ (jc. ^UiA -^3^^ 

(jlAJI 

1 j| (Jll ^iuij iiil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hakim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Walid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammam] dari 
[Qatadah] dari [Al 

Hasan] dari [Samurah 
bin Jundab] dari Nabi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Jika suatu 
barang dijual oleh dua 
orang yang berbeda, 
maka yang sah adalah 
yang pertama." 

2336 

(jj ^>laj Luik 

^jc. Ujlk 

^ ^ ^!:iU 

jli 

(jLa aI ^Lluj 

.ijc- 

4_^ iiill iiiil 

^j' (Jjb u^' 3 ^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] dan 
[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid Al 

Hadzdza] dari [Abu 
Qilabah] dari [Abu Al 
Muhallib] dari [Imran 
bin Hushain] berkata, 
"Ada seorang laki-laki 
yang memiliki enam 
orang budak, dan ia 
tidak memiliki harta 
apapun selain mereka. 
Saat akan meninggal ia 
memerdekakan mereka 

semua, namun 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membagi-bagi mereka. 
Hingga akhirnya ia 
hanya memerdekakan 
dua orang dan 
menyisakan empat orang 
budak." 

2337 

laLi Ijjia. ^ Ijjla. 

J_yji jc (i)t ojIS jc 

u^j i> ^0 

iiil i)iil UftA^^U 

1 tji ^aiiujj Ajic. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Jamil bin 
Al Hasan Al 'Ataki] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] 
berkata, telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



U jS fi Cki 

menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Khilas] 
dari [Abu Rafi'] dari 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Ada dua orang 
berselisih dalam masalah 
jual beli, dan tidak ada 
bukti yang dimiliki oleh 
keduanya. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkan 
keduanya untuk 
mengundi atas sumpah, 
baik keduanya rela 
maupun tidak." 

2338 

Uiiik (jj Uiiik 

(jC JMM jjC (jLoJ (jj 

jjiSjijLt (jt J* 

(jl£ jiijalj *» j'f- iill 

4jUjij jjjU ^LLi lil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 

Yaman] dari [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Urwah] dari [’Aisyah] 
berkata, "Jika Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam akan pergi 
bersafar, beliau 
mengundi antara isteri- 
isterinya." 

2339 

Ulii jjii-iu (3^^) i-ijik 

(jc ^J^l Ijlil (jl j^l ^ 

L>^ 

L>i J ’ 'j 

^'3= ^ 

1 jii3 jA j 

(jtka ^ si^ii 

Vlia .Jjilj 

llji (j^ (3^ 

jlk [M (jiii V' VUa ijb 

i Vll A'Jl jl^f c^\ 

ij'Aj ji^il ^kJ^J (=4^^ 

4.j1c. 3k^j 4Jljlkal 

Telah menceritakan 
kepada kami [lshaq bin 
Manshur] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami ['Abdurrazaq] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ats Tsauri] dari 
[Shalih Al Hamdani] 
dari [Asy Sya'bi] dari 
[Khair Al Hadlrami] dari 
[Zaid bin Arqam] ia 
berkata, "Ketika Ali bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



iil jSia <jlli 

Abu Thalib berada di 
Yaman, ada tiga orang 
yang telah mensetubui 
seorang wanita 
dihadapkan kepadanya. 
Ali lalu bertanya kepada 
dua orang, "Apakah 
kalian berdua mengakui 
bayi ini sebagai anak?" 
Keduanya menjawab, 
"Tidak." Kemudian ia 
bertanya kepada 
keduanya lagi, "Apakah 
kalian berdua mengakui 
bayi ini sebagai anak?" 
Keduanya menjawab, 
"Tidak." Ketika ia 
bertanya kepada 
keduanya, "Apakah 
kalian berdua mengakui 
bayi ini sebagai anak? 
dan keduanya memberi 
jawaban, "Tidak." Maka 
ia mengadakan undian di 
antara mereka dan 
menisbahkan anak 
kepada orang yang 
terkena undian, dan 
membebankan 
kepadanya dua pertiga 
diat. Lalu hal itu 
diceritakan kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, hingga Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tertawa dan 
terlihat gigi-gigi 
gerahamnya." 

2340 

(jj jUlt (jj J 

(jj ^uila L£ia. 1 jlll ^ULall 

J jc 

djl j * i : ^ jit-- Jdll ^ i Jdll 

4 >ti il r. Ij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Hisyam bin Ammar] 
dan [Muhammad bin 

Ash Shabbah] mereka 
berkata; telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



1 j u' 

' 

t " JJf ^ t 1 ^ ^ Q 1 

jiljaVI 0^ o) JUa 1-441^1 

^jJaAJ 1 ^ 

menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Urwah] dari 
[’Aisyah] ia berkata, 
"Suatu hari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menemuiku 
dalam keadaan 
berbunga-bunga, beliau 
bersabda: "Wahai 
'Aisyah, tidakkah engkau 
tahu, suatu ketika 

Mujaziz Al Mudliji 
masuk menemuiku, lalu 
ia melihat Usamah dan 
Zaid memakai kain yang 
menutupi kepala 
keduanya sementara 
kedua telapak kaki 
keduanya terlihat, lantas 
ia berkata, "Sungguh, 
telapak kaki ini adalah 
bagian dari telapak kaki 
yang lainnya! " 

2341 

■^x:!>.ii IJjSk ^ Ijiilk 

U!i.lk (J^l jjoil Uj.lk ^jj 

(jc. (jc. (jJ 

Ijjl (jLoll^ (jjl 

CjlUa _ '->1 1 jjI 

^ A ig t.ill oSa f-LuiS 

1 gj'r- (_>uUli ^ iltA ^ «.Lui^ 

^_jiLa 4ll JjJJJ JjI Cj^jLajU 

1 JA Jlillia 41^3 AjIc. 

1 j’i^a ^ 43"' ‘Sjlj 
^ «iill s.l2l La ji 4 LL 1 jjj^)Lic. 

<jlc. ^1 ll^aJa LlLu 

(^J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yusuf] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isra'il] dari [Simak 
bin Harb] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] 
berkata, "Orang-orang 
Quraisy mendatangi 
seorang dukun wanita, 
mereka bertanya kepada 
perempuan itu, 
"Kabarkanlah kepada 
kami, siapakah di antara 
kami yang jejaknya 
paling mirip dengan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




pemilik maqam 
(Ibrahim) ini?" wanita 
itu lantas berkata, "Jika 
kalian mau 

membentangkan kain di 
atas pasir ini, kemudian 
kalian berjalan di 
atasnya, maka aku akan 
beritakan kepada 
kalian." Ibnu Abbas 
berkata, "Mereka pun 
membentangkan kain 
dan berjalan di atasnya, 
hingga wanita itu dapat 
melihat kemiripan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam (dengan 
Ibrahim). Wanita itu lalu 
berkata; "Orang inilah 
yang paling mirip 
dengannya di antara 
kalian semua." Setelah 
itu, mereka kemudian 
berdiam diri selama dua 
puluh tahun, atau 
sekehendak Allah. 
Kemudian Allah 
mengutus Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 

2342 

Uj.ik ^ uj.ik 

^ JiU (jt 

U^® J* 

^luij 

o^A lili:. U (Jllj aJcSj 4^1 

IjlA^ i^Lal 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ziyad bin 
Sa'd] dari [Hilal bin Abu 
Maimunah] dari [Abu 
Maimunah] dari [Abu 
Hurairah] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberi 
pilihan kepada seorang 
anak laki-laki antara 
bapak dengan ibunya. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




beliau bersabda: "Wahai 
anak kecil, ini ibumu 
dan ini bapakmu." 

2343 

Ujik jji Ujik 

^Loilc. 

A a' t >1 ^ .1^ 

^lAJk ^jc. 4^1 ^jc. 

^ iill JiL^ ^1 U^ikl 

jal^l 

^IuiaII 1 \\\ 

Aj aI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ulayyah] dari [Utsman 

Al Batti] dari [Abdul 
Hamid bin Salamah] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] berkata, 
"Kedua orang tuanya 
mengadukan kepada 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, salah satunya 
kafir dan yang lain 
muslim. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
memberi pilihan 
kepadanya. (Anak itu) 
menghadap kepada yang 
masih kafir, beliau lalu 
berdoa, "Ya Allah 
berilah petunjuk 
kepadanya (anak itu)." 
Kemudian (anak itu) 
menghadap kepada yang 
muslim, hingga akhirnya 
beliau memutuskan 
bahwa anak itu 
mengikuti orang tuanya 
yang muslim." 

2344 

Uiiik ;_5ji (jj j$^ _jji Uiiik 

■ilC. ^ UJ.lk .'iKa ^ .llLL 

A^\ j^>ic. ^1 

<illl uluujoJll (jc. 

UI jl '^iU. jijU 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Katsir bin 

Abdullah bin Amru bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Auf] dari [Bapaknya] 
dari [Kakeknya] ia 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Berdamai antara kaum 
muslimin itu boleh, 
kecuali damai untuk 
mengharamkan yang 
halal atau yang 
menghalalkan yang 
haram." 

2345 

.lic. PuW tjJ ^3^ 3uW 

(jc jjc. .'IJ» Ml Ujlk 

^34 J U^'-“ (j^ 

iill 4ll JJJJJ 

(_^iLa (^^1 1 jji aJaI jjlj 

Jdll (3,^^ ^ i ' AjIc- Jdll 

^1 AjIc. ja-kl 

Ij 411^ (jc. 

jjc. V ^1 ^1 JjLij 

^3 U (jia 13 Jl^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Azhar bin 
Marwan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik] berkata, "Pada 
masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ada seorang 
lelaki yang janjinya 
tidak bisa dipegang, 
sementara ia adalah 
seorang pedagang. 
Keluarganya kemudian 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
cegahlah dia." Lalu nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memanggil 
orang itu dan 
melarangnya dari 
perbuatannya tersebut. 
Tetapi ia berkata, 

"Wahai Rasulullah, aku 
tidak bisa menahan dari 
jual beli." Beliau 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




bersabda: "Apabila 
kamu berjual beli, maka 
katakanlah apa adanya 
dan jangan menipu." 

2346 

ijjSi (jj jji liiSa. 

3^1 Ljj ^ 

iSi 3^^ 

jjlij (jj 34^^ 

<jjii J SJiI .13 

V tjl^J 4 jUJ 

(j^ V U^J 6jL0ii 411 j 

jiijalj iill j_jiL3 <^5^i t_sjl2 

ikl l3j ^ (3U3 aJ 41irjS33 
^ cil P 'i 3^ liuuU 

jUklU 143^1 A it i 1II 3^ 
(jjj liLoiiU tlujJaj 314 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] dari 
[Muhammad bin lshaq] 
dari [Muhammad bin 
Yahya bin Hibban] ia 
berkata, "Kakekku, 
Munqid bin Amru 
adalah seorang laki-laki 
yang tertimpa cacat di 
kepalanya dan lisannya 
pecah, la tidak mau 
meninggalkan 
perniagaannya meskipun 
dalam kondisi seperti 
itu, bahkan ia sering 
dibohongi. Maka ia 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
menceritakan kondisinya 
tersebut, beliau lalu 
berkata kepadanya: 
"Apabila kamu menjual 
maka katakanlah dengan 
jujur dan jangan menipu. 
Jika kamu membeli 
sesuatu maka engkau 
mempunyai hal pilih 
selama tiga hari, jika 
kamu rela maka 
ambillah, tetapi jika 
tidak maka kembalikan 
kepada pemiliknya." 

2347 

Ujik. AjJjj (jj _jjl uiijk 

(jC. 3xjal (jj UJpll UJ3k ^Uj4 

(jc (jj pl pc- jj jS 

jc pla jj pl pc jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



jlLll 

iiiil (Jjjjj^ 

1 ja 

^ ^lill 

^ ^ ‘ C-l^^ 

La 1 

^La^^l Vj O^J 

menceritakan kepada 
kami [Syababah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Bukair bin 

Abdullah Al Asyaj] dari 
[lyadl bin Abdullah bin 
Sa'd] dari [Abu Sa'id Al 
Khudri] ia berkata, 

"Pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ada seorang 
laki-laki yang bangkrut 
karena buah-buahan 
yang ia jual rusak hingga 
hutangnya menumpuk. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda: 

"Bersedekahlah kalian 
kepadanya." Orang- 
orang pun bersedekah 
kepadanya, namun itu 
semua belum cukup 
untuk menutup semua 
hutangnya. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Ambillah apa 
yang kalian dapatkan, 
dan kalian tidak punya 
hak apapun selain itu.' 
(Yakni kepada para 
pemilik modal)." 

2348 

^1 Uj.1^ ^ 

^ ^ftluLA ^ jAiI UJJ^ * ‘ 

jjC- <-aijjj ^jC- 

^1 j^ill ^ (jJ 

^ jUcJi 

4_La*ijjl ^ AjLo^^ ^j-o 
ijill dJjjjj^ tj] iUti (Jlaix^l 
^ i."l ^ Jdll ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Ashim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Muslim bin Hurmuz] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




dari [Salamah Al Makki] 
dari [Jabir bin Abdullah] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membebaskan 
Mu'adz bin Jabal dari 
orang-orang yang 
menghutanginya, 
kemudian beliau 
memperkerjakannya di 
Yaman. [Mu'adz] 
berkata, "Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membebaskanku dengan 
hartaku, kemudian 
beliau 

memperkerjakanku." 

2349 

alki Ujik J ^ (jj (jl^ 

.lilii (jj ‘‘“'j"! Ulil (jJ 

(jc (jj (_5^ (jc Uj^ 

LW Ljj 

^ (^ >t (> 

(jj (j^^j ^ (jj ^ (^i (>^ 
*lyj* L)^ lw h 

jjc- ^CjjxJ 4.kljLa L)^ - \ . .'^ 

(jf ^ J 

telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah]. (Dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Rumh] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
semuanya dari [Yahya 
bin Sa'id] dari [Abu 

Bakr bin Muhammad bin 
Amru bin Hazm] dari 
[Umar bin Abdul Aziz] 
dari [Abu Bakr bin 
'Abdurrahman Ibnul 
Harits dari Hisyam] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
mendapatkan hartanya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




ada pada seorang laki- 
laki yang jatuh bangkrut, 
maka ia (pemilik modal) 
yang paling berhak atas 
harta tersebut dari 
selainnya." 

2350 

Uj.lk ^ Uj.lk 

(Ji CP 

^ ^ 

(jj jLkll (Ji ^ (jj 

J* 

Uiji (jii ajIc. 

4 ‘lit' 111 jjU 4 ir k II 

jaj J ^ r^jj» 1 

4j (3^ 

(j^ (j|j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ayyasy] dari [Musa bin 
Uqbah] dari [Az Zuhri] 
dari [Abu Bakr bin 
Abdurrahman Ibnul 
Harits bin Hisyam] dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Lelaki mana saja yang 
menjual barang 
kemudian ia mendapati 
barangnya masih ada 
pada seseorang yang 
bangkrut, sementara ia 
belum menerima uang 
pembayarannya, maka 
barang tersebut menjadi 
haknya. Jika ia telah 
memegang uang 
pembayarannya maka ia 
seperti pemilik hutang." 

2351 

jjj u!i.lk 

^ijj] (jj (j^jj' -4^3 
liJjja (jjl IJjia. Vla ^'jitialll 

(> (^1 (jjl (> 

2^0 (j4 JJ^ (j^ J/ijLall 

(jl^j (i|j jjl “j'^ U^l 

^ »jj j* 141 1 

1 (Jlal aa Ijl t _ i-kl 

iill ^_si-a ^J^l ^ tpS-j^ CS^I 
jl CjIJi (J^^ bojl j 4.jc. 

(3^1 ^liill (—(_>j3l 

4J^ o^J lil 4x.littJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
Ibnul Mundzir Al 

Hizami] dan 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Fudaik] 
dari [Ibnu Abu Dzi'b] 
dari [Abu Al Mu'tamir 
bin Amru bin Rafi'] dari 
[Ibnu Khaldah Az 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Zuraqi] -ia adalah 
seorang hakim di 
Madinah- ia berkata, 
"Kami mendatangi [Abu 
Hurairah] untuk 
mengadukan pengelola 
harta kami yang 
bangkrut, maka ia 
berkata, "Inilah yang 
pernah diberi putuskan 
oleh Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, bahwa 
laki-laki mana saja yang 
meninggal atau 
bangkrut, maka pemilik 
barang lebih berhak 
dengan barang miliknya 
jika ia mendapatinya 
masih ada." 

2352 

(jj jLi. tjj 

'^'I ^ Cj^ 

(jt (J jA jli (jt ^jli '1«^« 

Jl^U DjjjA 4 JiLi 

X\^ j\r-. ^ i Jdll 

lS^\ oAic.j CjLo 

^ 1 IJui ^ 4 nir \ 

e-Lojill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himshi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Yaman bin 

Adi] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Az Zubaidi Muhammad 
Ibnul Walid] dari [Az 
Zuhri] dari [Abu 

Salamah] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Siapa pun 
orangnya yang 
meninggal sementara ia 
memegang harta milik 
orang lain, baik ia telah 
memberikan sesuatu 
darinya atau belum, 
maka dia (pemilik harta) 
seperti pemilik hutang." 

2353 

l2iik 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



jjjk I2iik Vla ^1J jjj J 

^ jy-°^ CP 

4il Jla Jla 31.11 oa^ 

aiil (Jajgjaj)* mia ^ 

iJla ^_>uUll i_g] 

p p ^^3^ ^ 

Sil^ f ja fj 

<jal^3i 4 'n «J J 4lj<'j ^akl 

kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] dan 
[Amru bin Rafi'] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari [Abidah 

As Salmani] berkata; 
[Abdullah bin Mas'ud] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
ditanya, "Siapa manusia 
yang paling baik?" 
beliau menjawab: 

"Orang yang hidup 
dimasaku, kemudian 
orang-orang selelahnya, 
kemudian orang-orang 
selelahnya, kemudian 
akan datang suatu kaum 
yang persaksian salah 
seorang dari mereka 
mendahului sumpahnya, 
dan sumpahnya 
mendahului 
persaksiannya." 

2354 

^ jIiI ^ 

^ .1^ ^jc. 

LnlaLJU "bjj^ ^ 

L^UaLSl ^jj jaC. 
iiil -iiil tjj 

(JilA ^ \ 'y 

p Oi^^p 3d^' 

(3?.^l ilij v'iS'l _j4aj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
Ibnul Jarrah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Jarir] dari 
[Abdul Malik bin 

Umair] dari [Jabir bin 
Samurah] ia berkata; 
[Umar Ibnul Khtaththab] 
berkhutbah di Jabiah, ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah berdiri 
di hadapan kami 
sebagaimana aku berdiri 
di hadapan kalian, lalu 
beliau bersabda: 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




"Jagalah (hak) 
sahabatku, kemudian 
orang-orang setelah 
mereka, kemudian 
orang-orang setelah 
mereka. Setelah itu akan 
menyebar kedustaan, 
hingga seorang laki-laki 
bersaksi tanpa diminta 
untuk bersaksi, dan 
bersumpah tanpa 
diminta untuk 
bersumpah." 

2355 

^ a j a 1 uW 

liSlk Vll ^ii^l 

^UUl (jj ^4 
(jj 0^4^ L)j Isl 

jjj Jji ^ n. w j_ 5.1 C.ILi 1I 

.1«^« lW 

jUic. (Ji JJ^ ^ 

^ j Ot' ^ ‘5'^ 

jjj . 4 ^ 

Aji ^jU-ajVi o^jic. ^I 

jiioij Ajic. iill ^Jjja <i3jl (Jjjoij 
CS^I L>^ JjSj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Muhammad bin 
'Abdurrahman Al Ju'fi] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid Ibnul Hubab 
Al 'Uklij berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ubai bin Abbas bin 

Sahi bin Sa'd As Sa'idi] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Bakr bin Amru bin 
Hazm] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Amru bin 
Utsman bin Affan] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Kharijah bin Zaid bin 
Tsabit] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
['Abdurrahman bin Abu 
Amrah Al Anshari] 
bahwasanya ia 
mendengar [Zaid bin 
Khalid Al Juhani] ia 
berkata, "Bahwasanya ia 
mendengar Rasulullah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sebaik-baik pemberi 
saksi adalah orang yang 
memberikan 
persaksiannya sebelum 
diminta." 

2356 

° ■ a Jj ^ iul 
(jliiaJI ij 

jjj A lijlk Vli 

lilLolI .4^ IJjik ^JLajtll Q\jjM 

5*^ l> »3^ 

Ij 5lilU .lujoi 

1 j| jjjjJI l^i 

Of' ^ 3^' iJl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Yusuf 

Al Jubairi] dan [Jamil 
bin Al Hasan Al Atiki] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Marwan Al Ijli] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
Malik bin An Nadlrah] 
dari [Bapaknya] dari 
[Abu Sa'id Al Khudri] ia 
berkata ketika dia 
membaca ayat ini:' 

Wahai orang-orang yang 
beriman, apabila kalian 
berhutang piutang untuk 
waktu tertentu, 
hendaklah kalian 
menuliskannya, hingga 
ayat:' Akan tetapi jika 
sebagian kalian percaya 
kepada sebagian yang 
lain', ia mengatakan, 
"Ayat ini menghapus 
ayat yang sebelumnya." 


2357 

a S-ljji Ijjik 

J ^ ^ ^^Ja3(Jo 

UJ^k (jj uj^k 

L)J UJj'^ 

^jc- ^ ^ n* >» ^ ol^^i 

<iill (jUiU ^jc. 

^^^ 1 ^ V ^ Jdll ^ 

Vj Vj tjjl-i 

Vj ^a^LolVl A 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub bin 
Muhammad Ar Raqqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar bin 
Sulaiman]. (Dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




Yahya] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj bin Arthah] 
dari [Amru bin Syu'aib] 
dari [Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak berlaku 
persaksian orang yang 
berkhianat baik laki-laki 
maupun perempuan, 
tidak ada orang yang 
dihukum hudud dalam 
Islam, dan tidak ada 
permusuhan kepada 
saudaranya." 

2358 

jjj tjj 

jjj .1«^« (jc jjl (jc. Jjjj 

(Ji tUat (jc. tUaC 

^-oLi AjIo jjj)A (_ 5 ji (jc. jLiiiJ 

jiiolj 'uic. iill 2 jI 

(jJc (Sj^ jjaj V Ujaj 

^ ji ‘ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahb] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Nafi' bin Yazid] dari 
[Ibnu Al Had] dari 
[Muhammad bin Amru 
bin 'Atha] dari ['Atha bin 
Yasar] dari [Abu 
Hurairah] bahwasanya ia 
pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak boleh 
persaksian orang badui 
atas penduduk desa." 

2359 

jji Ijiilk 

(jj (-Jjsijj jA jli ;>^i ^ (jj 
Ujik vil jj^i (iJA ijjj 
L>^ CS^jjO^' 3^^ 

(jt (jAa.j>ll ^ (_yj1 (jj 

(jc (jc (^i ijj Jj^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab Al Madini 
Ahmad bin Abdullah Az 
Zuhri] dan [Ya'qub bin 
Ibrahim Ad Dauraqqi] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



fJiLa JjliJ ul®J* 

keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad Ad 
Darawardi] dari [Rabi'ah 
bin Abu 'Abdurrahman] 
dari [Suhail bin Abu 
Shalih] dari [Bapaknya] 
dari [Abu Hurairah] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memutuskan 
bahwa sumpah harus ada 
saksi." 

2360 

.1^ Uj.lk jLu^ ^ UJ.lk 

iIf 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul W^hab] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin 
Muhammad] dari 
[Bapaknya] dari [Jabir] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memutuskan 
bahwa sumpah harus ada 
saksi." 

2361 

<iul .1^ ljj.lk ^ <<^1 iji 

U!i.lk (.lljLkJI jjj 

jbuiL ila^ 
L)^ lH Lrt^ 

Jjjjj ^ (_>jil4c jjl jc. 

^LuJ^ 4 jW Jdll ^ 

Lh^'j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu lshaq 
Al Harawi Ibrahim bin 
Abdullah bin Hatim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin Al 
Harits Al Makhzumi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Saif bin Sulaiman 
Al Makki] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Qais bin Sa'd] dari 
[Amru bn Dinar] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




[Ibnu Abbas] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memutuskan (dalam 
menyelesaikan suatu 
masalah) dengan adanya 
saksi dan sumpah." 

2362 

(jj jji liiia. 

L)j ^ LJJ L)j 

Jj jj ^ lijik ^LaLi! 

(JaI ^j-o L)^ Cli*JXall 

L^Uall 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Juwairiyah bin 
Asma] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Yazid] -mantan budak 

Al Munba'its- dari 
[seorang penduduk 

Mesir] dari [Surraq] 
berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 
memperbolehkan 
persaksian seorang lelaki 
dan sumpah orang yang 
menuntut." 

2363 

lijAk Aj^ ^ UJAk 

^ULjj UjJ^ i^jV- ^ ^ 

lw i. 'j.'^ L)^ is jsi.=»*-ii 

(jj (jjj^ (jl-iijll 

(^1 JiJii is^i\ 

Uik ^jLall jill 

(’" A'ir. (3.^ ciyLaj\ 

CLijtj Jiih Jj3^i oiljji 

2 j iliia. 

<j (j^^j.Clio 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ubaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan Al 
'Ushfuri] dari 
[Bapaknya] dari [Habib 
An Nu'mani Al Asadi] 
dari [Khuraim bin Fatik 
Al Asadi] ia berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam melaksanakan 
shalat subuh, setelah 
selesai beliau berdiri dan 
bersabda: "Persaksian 
palsu itu sama dengan 
syirik kepada Allah." 

Hal itu beliau ucapkan 
hingga tiga kali, setelah 
itu beliau membaca ayat: 

' maka jauhilah olehmu 
berhala-berhala yang 
najis itu dan jauhilah 
perkataan-perkataan 
dusta, dengan ikhlas 
kepada Allah, tidak 
mempersekutukan 
sesuatu dengan Dia'. QS. 
AlHajj: 30-31." 

2364 

Uj.lk ,'IJT 111 ^ -^3^ l.li.1^ 

^j'-^ jlll ^ 

<jiii Jjjjj JUlil ^jji (jt 

(3j jj ‘cJc’ ^u.-i 

iiil jj3^i .lALi Loia 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 

Al Furat] dari [Muharib 
bin Ditsar] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sekali-kali 
kedua kaki orang yang 
bersumpah palsu tidak 
akan bergeser hingga 
Allah memasukannya ke 
dalam neraka." 

2365 

^jc, ^jc. 

* ^ 4j1c- Jdll ^ 

\ L ^ 4^<\l 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Tharif] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Mujalid] 
dari [Amir] dari [Jabir 
bin Abdullah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




memperbolehkan 
persaksian ahli kitab 
sebagian mereka atas 
sebagian yang lain." 

2366 

i—ili. Jji 

jjj JjIj jjc (yjj 
(jLaaill (jc. ^ iti'I jjc. .ijA 

AiaaJ e jj! 4j (jUaj^ll (jJ 

Ajic. iiil ^_jiLa Jj 

jUJulI Cjikj ja Jlia 

(jSa (Jla llSj Cy^ 

(jLanill '< ^ jll (Jla ‘ '' 

^ 1 JA ^Jc. (Jla V Jli 

jjl (Jla 

lil !ill Jll Jli 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakr bin Khalaf] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zurai'] 
dari [Dawud bin Abu 
Hind] dari [Asy Sya'bi] 
dari [An Nu'man bin 
Basyir] mengatakan 
bahwa bapaknya pernah 
mengajaknya 
menghadap Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Saksikanlah, 
sesungguhnya aku telah 
memberi An Nu'man 
dari uangku sekian dan 
sekian! " beliau 
bersabda: "Apakah ini 
juga engkau lakukan 
untuk anakmu yang lain, 
sebagaimana yang 
engkau lakukan terhadap 
Nu'man?" ia menjawab, 
"Tidak." Beliau 
bersabda: "Carilah orang 
lain untuk menjadi 
saksi." Kemudian beliau 
melanjutkan: "Tidakkah 
engkau suka, jika 
kebaikan mereka 
untukmu juga sama?" ia 
menjawab, "Tentu." 
Beliau bersabda: "Maka 
janganlah engkau 
lakukan hal itu." 

2367 

^ .1^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



iLk Ajij iJiilc. olji (jl jjjiij 

Ajic. iiil 

Jia Jlia e.'ij; .tn 

0 jli (3i V 

telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Humaid bin 
'Abdurrahman] dan 
[Muhammad bin An 
Nu'man bin Basyir] 
keduanya telah 
mengabarkan kepadanya 
dari [An Nu'man bin 
Basyir] bahwa bapaknya 
memberikan seorang 
budak kepadanya, lalu 
bapaknya mengajak 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk menjadi 
saksi. Beliau lalu 
bersabda: "Apakah 
semua anakmu engkau 
beri?" ia menjawab, 
"Tidak." Beliau 
bersabda: 

"Kembalikanlah budak 
itu." 

2368 

^ 1 uW 

(jc. L)^ isj^ 

^jLL jc u, 4 i 2 , ^ 
(jUijjjic. (jjlj (jjl 

A^c. iiil i_gij~a (_ 5 J) < 2 jj.laJI 

(j1 V Jll 

VJ 14 ^ ^ 

o^j ^ )-T>j 1114^1 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] dan [Abu 

Bakr bin Khallad Al 
Bahili] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
dari [Husain Al 

Mu'allim] dari [Amru 
bin S 5 m'aib] dari 
[Thawus] dari [Ibnu 
Abbas] dan [Ibnu Umar] 
keduanya memarfu'kan 
hadits tersebut kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak halal 
seorang laki-laki 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




memberikan suatu 
pemberian kemudian 
diminta kembali, kecuali 
orang tua terhadap 
sesuatu yang ia berikan 
kepada anaknya." 

2369 

.lic. U!i.lk uj.lk 

^Lc. (jc Ijjlk (_5lc.Vl 

'j* 

^1 jjc AjjI 

^.iki jj V Jla “'jic- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Jamil bin 

Al Hasan] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari [Amir 
Al Ahwal] dari [Amru 
bin S 5 m'aib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] bahwa Nabi 
Allah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Janganlah salah seorang 
dari kalian mengambil 
kembali barang yang 
telah ia berikan, kecuali 
orang tua kepada 
anaknya." 

2370 

Ujik lW 

(jj 

(Jl^U L)^ 

V * ^' ‘'j; ^ Jdll ^ 

aJ lS^)^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Zakaria 
bin Abu Za'idah] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada umra, maka 
barangsiapa diberi umra 
atas sesuatu maka ia 
(sesuatu) menjadi 
miliknya." 

2371 

("nj'l Uljji J ijJ Ujik 

(jt ^ 14 -^ (^1 (jc. jLui (jj 

Telah menceritakan 
kepada kami 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



tjc. 

^'‘'j; AuI Jdll 

^ ^ 

<jSaJj jjoC.] 

[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Abu Salamah] dari 
[Jabir] ia berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
memberikan umra untuk 
seseorang dan 
keturunannya, sungguh 
ucapannya tersebut 
memutus haknya untuk 
mendapatkan umra itu 
kembali. Maka umra 
tersebut akan menjadi 
milik seseorang yang 
telah diserahi dan 
keturunannya." 

2372 

Uj.lk ^ Uj.lk 

L>^ LW 

(1)^ 

ilil tlW j 

CLijIjU (_gjMt}\ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Amru bin Dinar] 
dari [Thawus] dari [Hujr 
Al Madari] dari [Zaid 
bin Tsabit] berkata, 

"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menetapkan 
bahwa umra bisa 
dimiliki oleh ahli 
warits." 

2373 

Ulii jji^-i'iA ^jj (3^^] i-ijik 
(jc. (jl j^l 

(jj 1> f^ 

«iill ^>ic. jjjl jjc. 

j_5^J V ^iulj ^jic- iill 

aJ li^ *—L>^ 

J* i3j^ J 

iSliaj i^gjja 

Telah menceritakan 
kepada kami [lshaq bin 
Manshur] berkata, telah 
mengabarkan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] dari 
[’Atha] dari [Habib bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Abu Tsabit] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
ruqba, barangsiapa 
diberi ruqba maka ia 
berhak memilikinya baik 
dimasa hidup dan setelah 
matinya." Ibnu Umar 
menjelaskan: "Ruqba 
adalah Seseorang 
mengatakan, 'Ia akan 
menjadi milik orang lain 
yang telah meninggal 
antara aku dan kamu'." 

2374 

Ui.la. .1«^« Uii.la. J ^ 

(jc JjIj usik Vla SjjUiji jji 

AjIc- Jdll Jdll 

ji 0 jjLk J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Rafi'] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim]. (Dalam 
jalur lain disebutkan) 
Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Dawud] dari [Abu 
Az Zubair] dari [Jabir 
bin Abdullah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Umra boleh 
bagi orang yang diberi, 
dan ruqba boleh bagi 
orang yang diberi." 

2375 

Ujik jjJ J$iJ _jji Ijiiik 

j_)jl5Lk (jc. L_i_jC. jjc. Sjolkii 
<jiil JjjjJ JlaSla 6 jjjA (jt 

^all (JIa ^jit-- jdil ^i 

iJSl Ljj^l (jittS 4'ijlir- ^ 

^ alc ^ ila ^±»j 1 laj ^_jik 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




[Auf] dari [Khilas] dari 
[Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Permisalan orang yang 
meminta kembali 
sesuatu yang telah ia 
berikan seperti seekor 
anjing yang makan, jika 
kenyang ia 
memuntahkannya 
kemudian kembali 
memakannya." 

2376 

^ a j ^ Aa^a 1 'u'\^ 

Jll liiilk 

^jc, L_nl*iAll ^ A\9 >>i ^jc- 

(JlilU tjjl 

JjULll *^ ‘ ‘'j; ^L^C- Jdll ^ ^ 

^ ^ ^U]l£ ^ 

Telah meneeritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] dan 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna] keduanya 
berkata; telah 
meneeritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Qatadah] menceritakan 
dari [Sa'id bin Al 
Musayyab] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang yang 
kembali meminta 
pemberiannya seperti 
orang yang memakan 
kembali muntahannya." 

2377 

J_yj1 jj Jj jj Ujia. ^ JC j*li 
jjj jj j jjc. Uj.lk Qj^-> 

(^1 (jt 

.ijlJtil Jll jdjoij ** j'f- ^1 ^_jlLa 
^ ^ J jij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdullah bin Yusuf 
Al 'Ar'ari] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Abu 
Hakim] berkata, telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




menceritakan kepada 
kami [Al 'Umari] dari 
[Zaid bin Aslam] dari 
[Ibnu Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang yang meminta 
kembali pemberiannya 
bagaikan anjing yang 
mengambil kembali 
muntahannya." 

2378 

(jj (jj Luik 

liiilk lijlk Vll 

jjj « (jj (Jja-ojoil 1^1 

lW jj^ (J 

Jll Jllsjlijj 

X \ 4_j1c. Jdil ^ i Jdll 

14 ^« ^ aTi^ J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Muhammad bin Ismai] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Isma'il bin 

Mujammi' bin Jariyah Al 
Anshar] dari [Amru bin 
Dinar] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seseorang 
lebih berhak atas 
pemberiannya selagi ia 
menguasainya (belum 
memberikannya kepada 
yang lain)." 

2379 

^jC, ^1 h^\i ^ ^'l m'I ^jC. 
jc t. m Ml (jj 

AjIc- ^ijJil jtjb.1^ 

V l^Vlrs ^jlai. (_5i (Jla ^iljij 

(jib vi i^u 

CAVa ^ l^j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Yusuf 
Ar Raqqi Muhammad 
bin Ahmad Ash 
Shaidalani] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Salamah] dari [Al 
Mutsanna bin Ash 
Shabbah] dari [Amru bin 
Syu'aib] dari [Bapaknya] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




dari [Kakeknya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda dalam 
khutbahnya: "Seorang 
wanita tidak boleh 
menggunakan uang 
miliknya tanpa izin 
suaminya, jika suaminya 
telah sah menikahinya." 

2380 

.lic. U!i.lk uj.1^ 

(jj d^iii J (jj 

(jc. diiiji <—.iij jj-0 

oi jil DL)^ 

<dll <C1 ijI dllLa ^ ‘ 

^ ' * i' 4 j1c. Jdll ^ i 

Jtia 1.1^ t"^1 

4.j1c, ^_jiLa <iill 

(j^k 

liiilll ljx£ idu^liLil j 

iill <iill (JjjolJ JL13L^ ^lU 

lillLa ^ ‘ _ aAc. 

(ji ojj^ tlijii (3 a (iJlaa j 

jiiLij 'CjIc. «iiil <)Iil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bi Yahya] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Al Laits bin Sa'd] dari 
[Abdullah bin Yahya] - 
seorang lelaki anak dari 
Ka'b bin Malik- dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] bahwa 
neneknya Khairah -istri 
Ka'b bin Malik- datang 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
membawa perhiasannya, 
lalu ia berkata, "Aku 
ingin mensedekahkan 
perhiasan ini." 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
bersabda kepadanya: 
"Seorang istri tidak 
boleh mensedekahkan 
hartanya kecuali atas 
izin suaminya. Apakah 
kamu sudah meminta 
izin kepada Ka'b?" ia 
menjawab: "Ya." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian mengutus 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




seseorang menemui Ka'b 
bin Malik suaminya 
untuk menanyakan: 
"Apakah kamu sudah 
mengizinkan Khairah 
untuk bersedekah 
dengan perhiasan 
miliknya?" Ka'b 
menjawab, "Ya." 
Akhirnya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pun menerima 
sedekahnya." 

2381 

Ujik lW IjjS^ 

.iklii ^ 

CP L)^ 

iiii -^1 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Sa'd] dari [Zaid bin 
Aslam] dari [Bapaknya] 
dari [Umar bin Al 
Khaththab] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
engkau minta kembali 
sedekahmu." 

2382 

K ».0 1 1 ^ '*i > » .0 Jill 

ilH lW 

(ji .1^ (_Ujaiall 

(^jiLa <iill (JjjjiJ (Jlalla j_jjjljaJI 
(JALojj JiLo jiiliij <jlc- iiil 

‘ _ i's'l jjlu, ^ ^ 

^ (3^^ ij?-jj p 

Telah menceritakan 
kepada kami 
['Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Ja'far Muhammad 
bin Ali] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




[Sa'id Ibnul Musayyab] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdullah bin Al Abbas] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Permisalah orang yang 
bersedekah kemudian 
memintanya kembali 
seperti anjing yang 
muntah kemudian 
memakannya kembali." 

2383 

1. (jj >hj 

jjc OJjc (jt 

5^i ^ 

(j.lLaJ a4k jjc. Ajjl jjc. 

(_5ila ^1 (JjjJJ .1^ ^^Jc. jij 

4ii ^KVi 

V (Jlls j jjc. ^JILiS jiiulJ 4.jic, 

Telah menceritakan 
kepada kami [Tamim bin 
Al Muntashir Al 

Wasithi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [lshaq bin Yusuf] 
dari [Syarik] dari 
[Hisyam bin Urwah] dari 
[Umar bin Abdullah bin 
Umar] yakni dari 
[Bapaknya] dari 
kakeknya [Umar] bahwa 
pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia pernah 
bersedekah seekor kuda 
(kepad seseorang), lalu 
pemiliknya menjualnya 
kembali dengan harga 
murah. Maka ia 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan 
menanyakan tentang hal 
itu, beliau lalu 
menjawab: "Jangan 
engkau beli kembali 
sedekahmu." 

2384 

UJ^k ^ Uiijk 

^ ^LoAuj Uj.ik 0^ 

^ jc (J.^\ jUjc. jc 

(jj J^jli (jc jjj ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hakim] berkata, telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



JUj 4JLo 1 jiJl 

jl 13 ^ (_ 5 l Ja jl 

t Juin ^ya 0 

Ijic. 

kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sualaiman At 
Taimi] dari [Abu 

Utsman An Nahdi] dari 
[Abdullah bin Amir] dari 
[Zubair bin Awwam] 
bahwa dia menaiki 
seekor kuda yang diberi 
nama Ghamrun atau 
Ghamrah, kemudian dia 
melihat seekor anak 
kuda jantan atau betina 
dari beberapa anak kuda 
yang dijual dan 
dinisbahkan kepada 
kudanya, maka dia 
melarangnya." 

2385 

liiiSk ^ ^ ^ 

f.UaC (jj . 4 ^ (jt (jUijoi (jc 

(jc. jjJ «iill . 4 ^ jjc. 

(^4^1 j_jJ] si3*1 clliLaJla 
<tiil JJ 1-i 22Ua ** j'**- 

^j'-H (^i cjalLo^ ^^\ 

Ijj iiil lilj^i Jlia CjjLo 14 j] j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Sufyan] dari 
[Abdullah bin Atha] dari 
[Abdullah bin Buraidah] 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Seorang wanita 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku 
bersedekah kepada 
ibuku dengan 
memberikan seorang 
budak wanita, tetapi 
ibuku meninggal?" 
beliau menjawab: 
"Semoga Allah 
memberimu pahala, dan 
Allah akan 
mengembalikannya 
kepadamu sebagai 
warisan." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


2386 


2387 


.1^ Cji ■'1^^ ^ uj^ 

■4^ UiiSa. ^jj <jiil 

JJ^ L)t ^ (jt ^1 

«.L^ll oik jjc. 4^1 jjc. (_ 'J» Ml 

4^ iill ^\ ^\ 34 J 

("nW. I j_jjj 3^ 

liJjJJ CjjLo l^-jj j 

<)iil 3_^j 3^ ls ^)^ 

4.3c- 4ii ^ 


^ jj.^ UilAk 

CJ' ‘ ‘' C^ ^y^SLA ^7^4^ 

>f (jj' ^ l> u> 

(_ '1 li^ 'I ^ ^)4c. r'K.-iVU 
iiii j.ij'^.i Kiji 

Ij 3^^ 0^)xl2h^l3 K T .'^ 4j\r-. 

jiaj Vld dm-al J_5jj <iill 3j*^J 

l^SlC. 'jk ia3 '^La t _' I ^ 

dujj ^jj 3^ ^ ‘'4« 

V jl 3^ '-44 3f^ 

ijjj i_jA JJ Vj l^iLai 
es4j^',(^J ?'j^ '■W 

(3i3 M 3j^ 1^11311 

^Ui. V i_i4iillj 344411 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Ja'far Ar Raqqi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah] dari [Abdul 
Karim] dari [Amru bin 
Syu'aib] dari [Bapaknya] 
dari [Kakeknya] ia 
berkata, "Seorang laki- 
laki datang menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya, 
"Aku memberikan kebun 
milikku kepada ibuku, 
namun ia meninggal. 

Dan ibuku tidak 
meninggalkan ahli waris 
kecuali aku?" maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sedekahmu 
telah diterima, dan 
kebun itu akan kembali 
kepadamu (sebagai 
warisan)." _ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir bin 
Sulaiman] dari [Ibnu 
Aun] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] ia berkata; 
Umar bin Al Khaththab 
mendapatkan bagian 
sebidang tanah di 
khaibar, lalu ia 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



ji ji iJM 

wasallam meminta 
solusi, la lalu berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku 
mendapatkan harta 
berupa sebidang tanah di 
khaibar, dan aku tidak 
memiliki harta yang 
paling aku sukai selain 
itu, lalu apa yang engkau 
perintahkan kepadaku?" 
beliau bersabda: "Jika 
engkau mau, tetaplah 
engkau pegang tanah itu 
dan silahkan engkau 
bersedekah darinya." 

Ibnu Umar berkata, 

"Lalu Umar melakukan 
hal itu, ia tidak menjual, 
tidak menghibahkan, dan 
tidak mewariskan tanah 
tersebut, la sedekahkah 
harta tersebut kepada 
orang-orang fakir, 
kerabat, fi sabilillah, 

Ibnu Sabil, dan tamu. 

Dan bagi orang-orang 
yang mengurusinya ia 
boleh memakannya 
dengan ma'ruf, atau 
menjamu temannya 
tanpa 

mengkomersilkannya." 

2388 

^ ^2^^ 

^ JSi\ (jUilki Uj^ 

(JU ^ jaC. 

jiiil ^ (JI 3 

^ \ ■■' ^Loll 

r 1^1 jlb Ja3 ^ ^ U «nS 

(jUa j! cllij! iij 

lJ^J l^L-af 

^ cllJAaJl liA Cllikj3 j-aC. 

tjjl ^ ^ ^1 ^ 

yAC. (Jla (Jla 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Umar Al Adani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata," 

[Umar bin Al 

Khaththab] berkata, 
"Wahai Rasulullah, 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




seratus saham yang ada 
di Khaibar, aku tidak 
pernah mendapatkan 
harta yang paling aku 
sukai selain itu. Dan aku 
ingin mensedekahkan 
harta itu! " Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
bersabda: "Tahanlah 
tanah itu dan 
sedekahkanlah 
buahnya." [Ibnu Abu 
Umar] berkata, "Dalam 
bukuku aku 
mendapatkan hadits ini 
dalam tempat lain; dari 
[Sufyan], dari 
[Abdullah], dari [Nafi'], 
dari [Ibnu Umar] ia 
berkata, " [Umar] 
berkata, lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana dalam 
hadits tersebut." 

2389 

Jjj uiiAk (jj Jj* A y nl 

UI (JU ^ 

Jdll ^ Jdll c “i* 

4j^1jLS1 ^Ljjj ^ulc- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ayyasy] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [S 5 airahbil bin 
Muslim] ia berkata; Aku 
mendengar [Abu 
Umamah] berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barang pinjaman itu 
harus dikembalikan, dan 
pemberian juga 
dikembalikan." 

2390 


Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



^jc. (. _ 'J» Ml ^ tJjSk Vll 

(jj (jc. j_yjl (jj 

iiil «iiil J uji-ojoilU 

ol3^ SjjULll 

bin Ammar] dan 
['Abdurrahman bin 
Ibrahim] -keduanya dari 
Damaskus- keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Syu'aib] dari 
['Abdurrahman bin 

Yazid] dari [Sa'idbin 

Abu Sa'id] dari [Anas 
bin Malik] ia berkata, 
"Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang 
pinjaman itu harus 
dikembalikan, dan 
pemberian juga 
dikembalikan." 

2391 

Uj.lk J ^ <iill ijj a 

jjl Ujia. (jj (_j^ 

^jC- Ajit >n ^jC- ^ 

(jiej^ L>^ 0^, 

(_^Jc. (JU 4 .j1c. jlll (_jlLa <>ill 

(_^lk CjI^I La 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mustamir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdullah]. (Dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Hakim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
semuanya dari [Said] 
dari [Qatadah] dari [Al 
Hasan] dari [Samurah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Setiap orang wajib 
menjamin apa yang telah 
diambil hingga ia 
menggantinya." 

2392 

3'^ Ca IjjSk 

(jJ S-lJji Ljia. ^JaLajVl 

Telah menceritakan 
kepada kami 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



Jjjoij (Jliili eik (jt 4.^1 (jt 

^ ‘ ‘'j; ^ ^ Jdll 

^LojJa 

[Ubaidullah bin Al Jahm 
Al Anmathi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayyub bin 
Suwaid] dari [Al 
Mutsanna] dari [Amru 
bin S 5 m'aib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menitipkan titipan, maka 
tidak ada tanggungan 
baginya." 

2393 

Ijjii 4 j^ t_5ji (jJ Jji liiia. 

i. 04 

(jljSjUil ojjc. jjc o3a jc. 
ollir-i 4 j1c. <iill ^U.-i 

Ai ^ JJjjU oUi Ai ^ JJjjJ 0^"^ 

LiAlikl ^Ul (jil-i 
^iuij 4.jlc. iill 

<)iil ^'iVi <iiil (J_^o 4-1 oUij 

jl ^jlSa (Jll 4.Sj^b ^iiliij AjJc. 

IjJ.W^J4 JJjjI 

IJjik (^jllll .'IJTI.i (jj Oa^i 

(jj ,'IJir Ml IJjSk J51 a ^jj (j^4^ 

l> l> ^ j 

L)^ 0^4 j 04 ® 944 I (_yjl 

Jb <^jbll 04 

^_jlLa ^Oll ^UaC.U t'* ''f ^.^2 
ejLj i ^ILij 4.^ ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Syabib 
bin Gharqadah] dari 
[Urwah Al Bariqi] 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
memberikan uang satu 
dinar kepadanya agar ia 
gunakan untuk membeli 
seekor kambing. Lalu ia 
memberi dua ekor 
kambing, kemudian 
menjual salah satunya 
dengan harga satu dinar. 
Setelah itu ia datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
membawa uang satu 
dinar dan seekor 
kambing. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu 
mendoakannya dengan 
keberkahan." Beliau 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




bersabda: "Sungguh, 
sekiranya ia membeli 
tanah, ia akan tetap 
beruntung." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Sa'id 
Ad Darimi] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Habban 
bin Hilal] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Zaid] 
dari [Az Zubair bin Al 
Khirrib] dari [Abu Labid 
Limazah bin Zabbar] 
dari [Urwah bin Abu Al 
Ju'd Al Bariqi] ia 
berkata, "Ketika barang 
(impor) datang Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberiku 
uang satu dinar, lalu ia 
menyebutkan 
sebagaimana dalam 
hadits." 

2394 

_ 

“UIc. ^1 4il (3(iJlaSll 

1 jij ^11^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Abu Az 
Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang kaya yang 
menunda-nunda 
membayar hutang adalah 
zhalim, dan jika hutang 
salah seorang dari kalian 
dipindahkan (kewajiban 
untuk membayar) 
kepada orang kaya 
hendaklah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




menerimanya." 

2395 

Ujik jj JjT A \ Iil Uiiik. 

(JJaJa *^ ‘ ‘'j; ^ ^ Jdll 

4iiU 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Taubah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Yunus bin Ubaid] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang kaya yang 
menunda-nunda 
membayar hutang adalah 
zhalim, dan jika hutang 
salah seorang dari kalian 
dihalalkan oleh orang 
kaya hendaklah 
menerimanya." 

2396 

^ Jj* A y ») lijAk 

iiul ui iLi- 

iiill Cj*-OjJjL 

(=^3^1 jjflj ^iljj ajIc. jiiii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan [Al 
Hasan bin Arafah] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ayyasy] berkata, telah 
berkata kepadaku 
[Syurahbil bin Muslim 

Al Khaulani] ia berkata; 
aku mendengar [Abu 
Umamah Al Bahili] 
berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Menaggung berarti 
berhutang, dan hutang 
harus dibayar." 

2397 

UJ^k ^ULall ^ lijAk 

^ ^ .13^ 

^( > »1 Jtv ^1 ^jc- 

>»* 1 4j 

4j1c- 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



Lo 


Muhammad Ad 
Darawardi] dari [Amru 
bin Abu Amru] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, "Pada 
masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ada seseorang 
yang mempunyai 
tanggungan hutang 
sebanyak sepuluh dinar 
kepada orang yang 
meminjaminya. Lalu ia 



^ .'.\1 a\ . t1 as r \ A 


(peminjam) berkata, 
"Aku tidak memiliki 
sesuatu untuk aku 
berikan kepadamu." Ia 
(pemilik uang) berkata, 
"Tidak, demi Allah. Aku 
tidak akan 

meninggalkanmu hingga 
kamu membayarku, atau 
kamu mendatangkan 
kepadaku seorang 
jaminan." Lalu ia 
membawanya kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lantas 
bertanya: "Berapa lama 
waktu yang kamu 
berikan untuknya?" ia 
menjawab, "Satu bulan." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian bersabda: 
"Aku yang akan menjadi 
penjamin." Maka dia 
datang di waktu yang 
telah dikatakan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu bertanya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




kepadanya: "Dari mana 
kamu dapatkan ini?" Ia 
menjawab, "Dari harta 
temuan (harta karun)." 
Beliau bersabda: "Tidak 
ada kebaikan di sana." 
Lalu beliau pun 
membayarkan 
hutangnya." 

2398 

jji Uiiia. jUij Slkji liiia. 

jjj jUic. jc lijlk 

(Jll yA> ^ ^1^^ 

(> pj 5>iil ^ 

^ iill ^1 

1 jV- ^ 

jli fU^ib ^ iill 

Ua j, ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syu'bah] dari 
[Utsman bin Abdullah 
bin Mauhab] ia berkata; 
aku mendengar 
[Abdullah bin Abu 
Qatadah] dari 
[Bapaknya] berkata, 
"Pernah didatangkan 
jenazah kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam agar dishalati, 
namun beliau bersabda: 
"Shalatlah untuk sahabat 
kalian. Sesungguhnya ia 
masih mempunyai 
hutang." Abu Qatadah 
lalu berkata, "Aku yang 
akan menaggungnya." 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Dengan sempurna?" ia 
menjawab, "Dengan 
sempurna." Dan hutang 
yang menjadi 
tanggungan jenazah itu 
adalah delapan belas 
atau sembilan belas 
dirham." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


2399 

^ jjLaHi tjj 

^1 ^ (jj j 

^a! ^jC- ^ 

ClJll l^jic. J (.5^^ 

i^j ^ ^>1 

La ^jW jjjI 

Jjjj 4ji kla iiii ^i*J IJj^ 

li'lii ifA i\ ud 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abi Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidah bin 
Humaid] dari [Mansur] 
dari [Ziyad bin Amru 
bin Hind] dari [Ibnu 
Hudzaifah yaitu Imran] 
dari [Ummul Mukminin 
Maimunah], Imran 
berkata, "Maimunah 
pernah berhutang, 
hingga keluarganya 
berkata kepadanya, 
"Janganlah kamu 
melakukannya." Dan 
mereka mengingkari 
perbuatannya tersebut." 
Maimunah berkata, 
"Memang benar, aku 
mendengar Nabiku dan 
kekasihku shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seorang muslim 
berhutang, sementara 
Allah mengetahui bahwa 
ia ingin membayarnya, 
maka Allah akan 
membayarkannya di 
dunia." 

2400 

Uiiik jjj Ijjik 

jjj Autjal Ijjik (jjl 

jiLk (jc jjJah.iVI 
gj ^1 ^ (jt A^i (jc ^ 

^1 4ll (Jjjjig (Jlllla gj» 

gjlHl ^ 4ll gl£ 

Jj£j ^ Ui 
gj 4ll .1^ gl^ 

^ .lis 2jA jl Aj jLLl cJj^ 

VI aJ 2 Cjj^I jl ej^\ 

g^ tlA».A'ul g^l A»J iill J 

^Ljjj ^^Jc. ^1 jill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim Al 
Mundzir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Fudaik] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Sufyan] - 
mantan budak Al 
Aslamiyiin- dari [Ja'far 
bin Muhammad] dari 
[Bapaknya] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




[Abdullah bin Ja'far] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Allah bersama orang 
yang berhutang sehingga 
dia melunasi hutangnya, 
selagi ia tidak berada 
pada sesuatu yang 
dibenci Allah." la 
(perawai) berkata, 
"Abdullah bin Ja'far 
pernah berkata kepada 
bendaharanya, "Pergi 
dan ambilkan uang 
untukku sebagai hutang, 
sebab setelah mendengar 
sabda Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam aku tidak ingin 
jika bermalam satu 
malam kecuali Allah 
bersamaku." 

2401 

i''’' ^ i''’' 

(jj 4^ 

(jj (jj j Ljj 

Uiiik 0 * 0^ 

4il ‘ _ ^ 

Lajl ( 3 -^ 

V ji jAJ lijj (jJ^ (^J 

Ijjlklljljal 4ll elj) 

UJ.lk j3ill jjj 

^jc. ^ A ^ c—Lui^ 

(jc 4.^1 (jc jU j (jj . 4 ^ 

jill (_jiLa 3411 (jc (. 'jg 1 .-1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Yusuf bin 
Muhammad bin Shaifi 
bin Shuhaib Al Khair] 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdul Hamid bin Ziyad 
bin Shaifi bin Shuhaib] 
dari [Syu'aib bin Amru] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Shuhaib Al Khair] 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Siapa saja 
berhutang dan ia 
berencana untuk tidak 
membayarnya kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




pemiliknya, maka ia 
akan menjumpai Allah 
dengan status sebagai 
pencuri." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim Ibnul 
Mundzir Al Hizami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yusuf bin 
Muhammad bin Shaifi] 
dari [Abdul Hamid bin 
Ziyad] dari [Bapaknya] 
dari kakeknya [Shuhaib] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
Hadist yang serupa." 

2402 

(jc jjj^i -4^ 

iJl l> 

^^\ (jt 

iill U^® Jd J* 

( 31 ^ 1 . 1^1 ijM 3^ 

’M iiiil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdil Aziz bin 
Muhammad] dari [Tsaur 
bin Zaid Ad Dil] dari 
[Abu Al Ghaits] -mantan 
budak Ibnu Muthi'- dari 
[Abu Hurairah] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa mengambil 
harta orang lain dengan 
niat merusaknya maka 
Allah akan (membalas) 
merusaknya." 

2403 

.llLL Ijiilk a.'iit Iiia ^ iJjSk 

djIS jjc ,'ijitI.i Uj.lk ClijLkll 

^'>Vi 4il (Jjjoij 

4ll ^ 'iVi 4ll (Jjjoi J 
(J jli (ji 3ll 4ji aiuij AjIc. 
jAj oLiaJI 
(j.0 4!^! (3^3 Cliitj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid 
Ibnul Harits] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Salim 
bin Abu Al Ja'd] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




[Ma'dan bin Abu 

Thalhah] dari [Tsauban] 
-mantan budak- 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
bahwasanya beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
disaat ruhnya berpisah 
dengan jasadnya ia 
terbebas dari tiga hal 
maka ia akan masuk 
surga, yaitu; sombong, 
mencuri ghanimah 
sebelum dibagi dan 
hutang." 

2404 

Uiiik (jlj^ Jji lijik 

L)^ jc. (jj fjAijjj 

5*' L)^ 4JiLi ^ 3ic. 

4il JjjjJ Jlaill 6jjjA 

4.jic. iill ^-iLa 

<jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Al Utsmani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Sa'd] 
dari [Bapaknya] dari 
[Umar bin Abu 

Salamah] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jiwa seorang 
mukmin itu bergantung 
dengan hutangnya 
hingga terbayar." 

2405 

tjC. ^ UJ^ 

pjl 

X\t AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

CJja 

^ AjUloa. ^j-o ^ > >1^ 

fA> Vj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Tsa'labah bin Sawa] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami pamanku 
[Muhammad bin Sawa] 
dari [Husain Al 

Mu'allim] dari [Mathar 

Al Warraq] dari [Nafi'] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




dari [Ibnu Umar] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa meninggal 
sementara ia mempunyai 
tanggungan hutang satu 
dinar atau satu dirham, 
maka akan diganti dari 
pahala kebaikannya pada 
hari yang dinar dan 
dirham tidak berguna 
lagi." 

2406 

J jjj 4ll .iic. Uj.lk 

ijiojjjA (jt 4Jii4 

iiil 

^ l] 

iill J yjij 

(Ja (JLuj^ ^ JJ * ^ ‘ "J) 

^LjaS 

Jii V 1 ^ 

^jb 1 jlLa 

^aijjJj AJc. iill 

j j (iJl^ ^ jjall 

34^ Vli 43Jj (jij ojUiDa 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Amru bin As Sarh Al 
Mishri] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahb] berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] dari 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam; Abu 
Hurairah berkata; "Jika 
ada seorang mukmin 
meninggal pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
meninggalkan hutang, 
beliau bertanya: 

"Apakah ia 
meninggalkan sesuatu 
yang dapat digunakan 
untuk membayar 
hutangnya?" jika para 
sahabat menjawab 'Ya', 
beliau menshalatinya. 
Namun jika para sahabat 
menjawab 'tidak', beliau 
bersabda: "Shalatlah 
untuk sahabat kalian." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Ketika Allah 
memberikan banyak 
kemenangan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Aku lebih 
berhak atas jiwa seorang 
mukmin dari diri mereka 
sendiri, barangsiapa 
meninggal sementara ia 
mempunyai hutang 
maka akulah yang akan 
membayarnya, dan 
barangsiapa 
meninggalkan harta, 
maka harta itu untuk ahli 
warisnya." 

2407 

^ 1 

J jjjj J (jiliii <n\ ^ 

^ ‘ ^ Jdll ^ ^ Jdll 

ji L>^J Vl-0 

lii^ LtUlia 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ja'far bin Muhammad] 
dari [Bapaknya] dari 
[Jabir] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
meninggalkan harta 
hendaklah untuk ahli 
warisnya, dan 
barangsiapa 
meninggalkan hutang, 
atau kerabat (yang butuh 
pengayoman) maka 
kepadakulah kewajiban 
itu. Aku adalah orang 
yang paling berhak atas 
seorang mukmin." 

2408 

Ujii (jj ^1 uiiia. 

(_yj1 jc jjiiC-VI jc jjI 

(Juila 0^^ (jc. ^U-a 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abi Syaibah] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



iill L)^ 

lioll ^ 

berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
memberi kemudahan 
kepada orang yang 
kesulitan, maka Allah 
akan memudahkannya di 
dunia dan akhirat." 

2409 

^ jiiil ^ lijAk 

4.^ iill ^_5ij-a 4]»J«h.iVI 

jjl£ 1 jjaiaJo ^)Jaji 
e jJajI 4i.lLa ^jj (3£j aJ 

4jia ii 41^ iij 

43i-a 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Bapakku] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 

A'masy] dari [Nufai' 

Abu Dawud] dari 
[Buraidah Al Aslami] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
memberi kemudahan 
(dengan menangguhkan 
pembayarannya) kepada 
orang yang kesusahan, 
maka pada setiap 
harinya ia akan 
mendapatkan pahala 
sedekah. Dan 
barangsiapa memberikan 
kemudahan setelah jatuh 
tempo, ia juga akan 
mendapatkan pahala 
sedekah pada setiap 
harinya." 

2410 

S-'J^ Uj.la. 

4)J (Jja-ojoij Uj.lk ^jj.lll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



(jj ^ 

Sikik ^jUJi 

i.'?' ‘f 
<iill 

jl U-lk' ^luj iiil ^^ 1 -a 

l^^jjd3t-o ^ 1 U» \U" 

aI jl 

Ibrahim Ad Dauraqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 

Ibrahim] dari 
['Abdurrahman bin 
lshaq] dari 
['Abdurrahman bin 
Mu'awiyah] dari 
[Hanzhalah bin Qais] 
dari [Abu Al Yasar] - 
seorang sahabat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam- ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
yang ingin dilindungi 
Allah dalam lindungan- 
Nya, hendaklah ia 
memberi kemudahan 
atau membebaskan 
(hutang) orang yang 
kesusahan." 

2411 

.1^ A JT >» 

LW j ^ 1* .0 > h (IJI 3 (jJ 

^jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Abdul Malik bin 

Umair] ia berkata; aku 
mendengar [Rib'i bin 
Hirasy] menceritakan 
dari [Hudzaifah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Seorang laki- 
laki meninggal, 
kemudian dikatakan 
kepadanya, "Apa yang 
telah engkau lakukan?" - 

jjl iiii ^1 

Uili t^ikr. Lo ^ CjLo j 

j^l iliii ^1 jii ji j ji j 

ia lil ^ji-uiJa jj! iiil jaia 

jiil c)-® U- 1 *-<LUJ 

4j1c- Jdll 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




ia menyebutkan atau 
disebutkan kepadanya- 
laki-laki itu berkata, 

'Aku memberi toleransi 
dan kemudahan dalam 
masalah hutang kepada 
orang yang kesusahan.' 
Lalu Allah pun 
mengampuninya." [Abu 
bin Mas'ud] berkata; 

"Aku mendengar hadits 
ini dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 

2412 

t a'-s ^ Uj.ik 

(jj| IJjlk Vll (jj 

L)j 

jc jaLk ^1 jc 

J ^>ic. jjjl ^jc. 
i'A jIc- Jdil ^ i Jdll 

^ lik ■' '"1- ^ jil 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Khalaf 
Al Asqalani] dan 
[Muhammad bin Yahya] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 

Maryam] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Ayyub] 
dari [Ubaidullah bin Abu 
Ja'far] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] dan 
['Aisyah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menuntut hak, hendaklah 
ia menuntut dengan cara 
terhormat, baik ia 
menunaikannya atau pun 
tidak." 

2413 

^ ^ ^ ^ y^W 

^ A)* >» UJ^k 1, ^ {lk A 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Muammal bin Ash 
Shabbah Al Qaisi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 

^ .1^ ^jc. il i-i'l 

i}j^J u'SjjjA 

^ j'f- ^1 ^_^lLa 4ll 
^ 4k (3^^ t,i->l 

J^ ji t-alif. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




Muhabbib Al Qurasyi] 
berkata, telab 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 
Mubammad bin As S aib 
At Tbaifi] dari 
[Abdullab bin Yamin] 
dari [Abu Hurairab] 
bahwasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada pemilik hak: 
"Ambillah hakmu 
dengan cara terhormat, 
baik ia menunaikannya 
atau tidak." 

2414 

lijik ^ jji liiik 

jUIj ^ Uj^k J ^ Ajlii 

Uilik Vll ^ Aa^ a lijlk 

.1^ ^ A io 1 >n UI 
iiill 

u! 

^IjJaB j\ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah]. 

(Dalam jalur lain 
disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far] keduanya berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [ 8501 'bah] 
dari [Salamah bin 

Kuhail] berkata, "Aku 
mendengar [Abu 

Salamah bin 
'Abdurrahman] 
menceritakan dari [Abu 
Hurairab] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya sebaik- 
baik kalian, atau beliau 
mengatakan, "dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




sebaik-baik kalian 
adalah yang paling baik 
dalam membayar 
hutang." 

2415 

ijjSi (jj jji liiSa. 

Ca Jj* ^ ‘ ‘'l i2i.ik 

J ^1 ^ 

(jUlk (jt 

c allj.^1 * i ' 4j1c. jdil ^ i 

ji tjjjiij Ljjia. 1^^ <Li 

oljj Uiia lili (j^ji 

iiil ^ 

i^UaI ^1 41^lj ^ll^j 

l ‘iiuill ^ 13 ^ 411tjij 

Aokllj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ibrahim bin Abdullah 
bin Abu Rabi'ah Al 
Makhzumi] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] 
bahwasannya ketika 
terjadi perang Hunain 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
meminjam kepadanya 
tiga puluh atau empat 
puluh ribu. Maka, ketika 
telah tiba (Madinah) 
beliau melunasinya. 
Setelah itu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepadanya: "Semoga 
Allah memberi berkah 
pada keluarga dan 
hartamu. Sesungguhnya 
balasan salaf (pinjaman) 
adalah pembayaran dan 
pujian." 

2416 

^ l2iik 

^ UJ.1^ 

L)^ L>^ tl)^ 

tjjl 

iill iVlnj ci?-J 

(J^* .1.1 

iiiil 

Jiill 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
A'la Ash Shan'ani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir bin 
Sulaiman] dari 
[Bapaknya] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



^Ualuj r \^\ 

[Hanasy] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu ’Abbas] ia 
berkata, "Seorang laki- 
laki datang dan meminta 
pembayaran hutang, atau 
hak kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berbicara 
dengan beberapa 
perkataan, hingga para 
sahabat hendak 
memukul laki-laki itu. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian bersabda: 
"Cukup! sesungguhnya 
pemberi hutang punya 
kuasa atas orang yang 
berhutang hingga ia 
membayarnya." 

2417 

(jj 4ll :lsc. ^ UiSa. 

Ijjik 

lijik Jll Ajlal jjjl 

^lla (jc piitVl jc 

iUjli jliil (jt 

iill Jla (^1 

4 J ijjjll 

L)^ ls^"^ ajI 

(Jlia j_5jl Jla 

* i' 4j1c. Jdll ^ i 

(Jjoljl ^ ^ajlS (3^i '-kl \i-l ^ 

u! ^41 ^] 

1 'J ■ dlAjc. 

(Jll 4il (iJjliJ u Cjjl ^L 

lili iiil ^_5i j1 ‘4ui ji Jlis 4 «T iilJ 
V ^] (_>jilill i^ji (Jlas 

i_ij«2:aJI 4^1j V iC1iLli32 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Abdullah bin 
Muhammad bin Utsman 
Abu Syaibah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Ubaidah] menurutku ia 
mengatakan; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 

Shalih] dari [Abu Sa'id 

Al Khudri] ia berkata, 
"Seorang arab badui 
datang kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meminta 
pelunasan hutang dari 
beliau, badui tersebut 
memaksa beliau hingga 
ia berkata kepada beliau, 
"Aku akan menekanmu 
hingga engkau 
membayar kepadaku." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


Maka para sahabat pun 
menghardik dan berkata, 
"Celaka kamu! Tidak 
tahukah siapa yang 
kamu ajak bieara?" 
badui itu menjawab, 
"Aku hanya menuntut 
hakku." Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian bersabda: 
"Hendaklah kalian 
membantu pemilik hak 
hingga ia mendapatkan 
haknya." Kemudian 
beliau mengutus 
seseorang kepada 
Khaulah binti Qais, 
beliau mengatakan 
kepadanya: "Jika kamu 
mempunyai kurma maka 
pinjamilah kami, jika 
kurma kami telah tiba 
maka akan kami ganti." 
Khaulah berkata, "Ya, 
demi bapakku, untukmu 
wahai Rasulullah." Abu 
Sa'id berkata, "Khaulah 
kemudian meminjami 
Rasulullah hingga beliau 
melunasi hutangnya 
pada arab badui itu dan 
memberinya makan. 
Badui itu kemudian 
berkata: "Engkau telah 
menepati 

pembayarannya, semoga 
Allah akan menepatinya 
bagimu." Beliau lalu 
bersabda: "Mereka itulah 
sebaik-baik umat, 
tidaklah suatu kaum 
akan dibersihkan dari 
dosa hingga orang yang 
lemah dari mereka dapat 
mengambil haknya tanpa 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




ada rasa takut." 

2418 

UJ.lk Uj.lk Vli ^ 

^Uall (jj JlJ 

(JI 3 ^ ^ ^ 

QC, ^ 

*^ 4j1c- Jdll Jdll 

lJ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Wabr bin 
Abu Dulailah Ath 

Thaifi] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Maimun bin Musaikah] - 
Waki' berkata; 'la 
memujinya dengan 
kebaikan' - dari [Amru 
bin Asy S y and] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang kaya 
yang menunda-nunda 
dalam membayar 
hutang, halal atas 
kerhormatan dan 
hukumannya." Ali Ath 
Thanafisi berkata, 
"Kehormatan 
maksudnya pengaduan, 
dan hukuman 
maksudnya 
pemenjaraan." 

2419 

^jjjLo^^i uj. 1^ jjiiftui ^ ^>>i'i'i 
oik (jc jc t. n 1^ (jj 

A^c. ^1 ijlLa CjjjVII 

P <^31i J J ^3 

(Jil li JUl jl^l J^l ji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hadiah bin 
Abdul Wahhab] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [An Nadir 
bin S 5 aimail] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Hirmas 
bin Habib] dari 
[Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




"Aku mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersama orang 
yang meminjam uangku, 
beliau lalu bersabda 
kepadaku: "Mintalah 
kepadanya! " Kemudian 
beliau berjumpa 
denganku di sore hari, 
beliau bertanya: "Apa 
yang dikerjakan oleh 
tawananmu wahai 
saudara bani Tamim?" 

2420 

^)ic. (jUoJC. Uj.lk Vla 

jA jll (jc aj jj Ijtil 

lillLo (jj t _ 4^ (jj <iill ^LSC. (jt 

L)^ 

H dua ajla. 
L4jiy-ai l^iiu ji 
^ i 

4jd ^ jAj 

lu Ijx£ ^aUa l>a^J 

laA i^a ^a Jla 4il J jLj 

aa (Jlaa jiajill ^1 oa^ tijij 
<^la ^ Jla ililia 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
dan [Yahya bin Hakim] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Umar] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Yunus bin Yazid] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Abdullah bin Ka'b bin 
Malik] dari [Bapaknya] 
Bahwasanya ia pernah 
menagih hutang kepada 
Ibnu Abu Hadrad di 
masjid, suara keduanya 
begitu keras hingga 
terdengar oleh 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dari 
dalam rumah. Beliau 
kemudian keluar dan 
memanggil Ka'b, Ka'b 
kemudian menjawab, 
"Aku penuhi 
panggilanmu wahai 
Rasulullah! " beliau 
bersabda: "Lepaskanlah 
tagihan hutangmu ini." 
Beliau kemudian 
memberi isyarat dengan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




tangannya agar Ka'b 
membebaskan setengah 
dari tagihan hutangnya, 
la berkata, "Aku telah 
lakukan." Beliau 
bersabda: "Berdiri dan 
berilah putusan." 

2421 

^ ^LcuIjuJ 
jii (^jj 

Uiia 4jUafr ^aA CflSi 

<La IaLL^I^ ejUaC- 

(Jlia olil ^ 1 

^_jJi1a u 4jii jSj ^ jii 

j_jj 1I 4JijlL-all 4jajj^l i2llj 

4llj Uil (Jlil t^J lilAk:. 

Iji >4«ft l^3J l^J 

CAx^ [m i4':n^ [m 41 jj! 4il3 

Ui (Jlj ‘ " La (JU ^ 

illl ^U.-i jjl J J» in« (jjl 

La (JI 3 ^iLi^ 

VJ LLajs 1 «L 11 « 

Jll 0^ 

Jjsjoii ^jjl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Khalaf 
Al Asqalani] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ya'la] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 

Yasir] dari [Qais bin 
Rumi] ia berkata, 
"Sulaiman bin Udzunan 
meminjami Alqamah 
seribu dirham sampai 
waktu yang telah 
ditentukan, ketika waktu 
yang telah ditentukan 
habis, Sulaiman 
meminta dan memaksa 
agar ia melunasinya, 
Alqamah pun 
membayarnya. Namun 
seakan-akan [Alqamah] 
marah hingga ia berdiam 
diri selama beberapa 
bulan. Kemudian 
Alqamah datang kembali 
kepadanya dan berkata, 
"Pinjami aku seribu 
dirham sampai batas 
waktu yang telah engkau 
berikan kepadaku dulu." 
Sulaiman menjawab, 
"Baiklah, dan dengan 
rasa hormat wahai 

Ummu Utbah, 
berikanlah kantung 
milikmu yang tertutup 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




itu." Ia pun datang 
dengan membawa 
kantung tersebut, 
kemudian Sulaiman 
berkata, "Demi Allah, 
sesungguhnya itu adalah 
dirham-dirham milikmu 
yang pernah engkau 
bayarkan kepadaku, aku 
tidak merubah dirham 
itu sedikitpun." Alqamah 
berkata, "Demi Allah, 
apa yang mendorongmu 
melakukan ini 
kepadaku?"ia 
menjawab, "Karena 
sesuatu yang aku dengar 
darimu." Ia bertanya, 
"Apa yang kamu dengar 
dariku?" ia menjawab, 
"Aku mendengarmu 
menyebutkan dari [Ibnu 
Mas'ud] berkata, 
"Sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah seorang 
muslim memberi 
pinjaman kepada orang 
lain dua kali, kecuali 
seperti sedekahnya yang 
pertama." Ia berkata, 
"Seperti itu pula yang di 
beritakan Ibnu Mas'ud 
kepadaku." 

2422 

Juc. ^ 4ll Ijjlk 

jILL jILL ^ pu^ ' 

Ijjik J jj jjj 

jjjj (jj SILL u!i.ik .ilLL jjj ^UiA 
(jc. 

^aiuij 

Ujj^ lju ^ 

^ > »* \ 

La Jj^)^ Ij cJka ^)Juc. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Abdul 
Karim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 

Khalid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Yazid]. 
Dan telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 



eJjtj (JjUJI (jV 

^ya Vj V 

24 .U' 

kepada kami [Abu 

Hatim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 

Khalid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Yazid 
bin Abu Malik] dari 
[Bapaknya] dari [Anas 
bin Malik] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pada malam 
aku diisrakan aku 
melihat di atas pintu 
surga tertulis 'Sedekah 
akan dikalikan menjadi 
sepuluh kali lipat, dan 
memberi pinjaman 
dengan delapan belas 
kali lipat'. Maka aku pun 
bertanya: "Wahai Jibril, 
apa sebabnya memberi 
hutang lebih utama 
ketimbang sedekah?" 
Jibril menjawab: 

"Karena saat seorang 
peminta meminta, 
(terkadang) ia masih 
memiliki (harta), 
sementara orang yang 
meminta pinjaman, ia 
tidak meminta pinjaman 
kecuali karena ada 
butuh." 

2423 

Ajjc, ^ Jj* ^>‘j 

f4^ lW 

Ml (Jil ( 3 ^^) 

J_>iajaj lla ^jj (Jjjl 

(Jll Jll aJ (Jl-ail oLLI 

'CjIc. iill 4ll (JjjolJ 

Uia^S l 4=J2^ i jj 

' g jj 5jlSll ^_jic. Alik ji Ai 
LS UJ^ (j^ '^! 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ayyasy] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Utbah bin Humaid Adi 
Dlabbi] dari [Yahya bin 
Abu lshaq Al Huna'i] ia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




berkata, "Aku bertanya 
kepada [Anas bin 

Malik]; "Seorang lelaki 
dari kami meminjamkan 
harta kepada saudaranya, 
lalu ia memberi hadiah 
kepada yang memberi 
pinjaman?" Anas 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila salah seorang 
kalian memberi hutang 
(pada seseorang) 
kemudian dia memberi 
hadiah kepadanya, atau 
membantunya naik ke 
atas kendaraan maka 
janganlah ia menaikinya 
danjangan 

menerimanya, kecuali 
jika hal itu telah terjadi 
antara keduanya 
sebelum itu." 

2424 

ijjSi liiSa. 

A a' 111 ^ ^Uc. 

jjc jaik jji lilLttll .4^ 
ijVjjiaVI (jJ ^*-ui jjC. 0JjJaJ 

413^3 iciilji sLLI 
(jl CjjjU 43jjj 

iill J_si»-a 

<jj^ ^* i : 4_ilc. 

.13 4il J 4 Jlas <jc ^_)^l3 

1 V.3I Vj Cjjji 

L^JacU Jls 4JL 14 ! (_)^J el^i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Salamah] berkata, 
telah mengabarkan 
kepadaku [Abdul Malik 
Abu Ja'far] dari [Abu 
Nadlrah] dari [Sa'd bin 
Athwal] bahwa 
saudaranya wafat 
dengan meninggalkan 
tiga ratus dirham dan 
keluarga (anak dan 
isteri), lalu aku ingin 
mensedekahkannya 
kepada keluarganya. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya 
saudaramu tertahan 
karena hutangnya, maka 
bayarlah hutangnya." la 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, aku telah 
melunasinya, keeuali 
dua dinar yang diklaim 
oleh seorang wanita 
sementara ia tidak 
mempunyai bukti! " 
beliau bersabda: 
"Berikanlah kepada 
wanita itu, karena ia 
berhak." 

2425 

jS.^1^1 jjJ .iic. Ujik 

tj-t Mil ^ t _ IJ» Ml u!i.lk ^ 

U-lAj (jc. lu I k 

^ (_H 

41 '^y oUl 

^j-0 liujj 

^ U' ’n! .'t A 

jill (iJjJJJJ u' 

iil A\ i}jLij oc-La^ 

X \ 'i .'jj 

Ajt ^ AJii 

aJc. jil Jiill ^ 

e J 

X\^ j\r-- jJll ^ i Jdll 

(3^ ^ ^ Miin^ (Jijll 

3ij ^ ^ (_5^l ^jU ^ 11 

iiil ^ U'^ jiii 

aI (JjlcaB^ 1 \' .'jj AjIc- 

^1^3 lijjjj uiil 

JU ^1 Jjlj 14 j3 (jl£ 

UJs 1111 ^llj lil 

^iljjJj AjIc. ^1 Jiill 

OJ^l J olljl ^ Ajl oj^ll OC-Uk 

(Jl^ JjJa3 jll tJjJaallj 
^Ljjj A-^ ^1 iiiil 

L^Ua^l ^ yiaC. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
['Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [S 5 m'aib bin lshaq] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 

Urwah] dari [Wahb bin 
Kaisan] dari [Jabir bin 
Abdullah] bahwa 
ayahnya wafat dan 
meninggalkan hutang 
tiga puluh wasaq kepada 
seorang yahudi. Jabir 
kemudian meminta 
perpanjangan waktu 
kepadanya, namun orang 
yahudi tersebut tidak 
mau memberi 
perpanjangan 
kepadanya. Jabir 
kemudian berbicara 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam agar beliau 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


4j Jlaa 0 'jxc. 


bisa membantunya 
menghadapi yahudi itu. 
Maka datanglah 
Rasulullah shallallahu 



X \AjIc- Jdll Jdll 

iill jl^ 


'alaihi wasallam 
menemui orang yahudi 
itu dan mengatakan 
kepadanya agar 
mengambil buah kurma 
sebagai ganti hutang 
Jabir kepadanya, tetapi 
dia menolaknya. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
mengajaknya bicara lagi, 
tetapi dia tetap menolak 
untuk memberi 
perpanjangan waktu 
kepada Jabir. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
masuk ke dalam kebun 
kurma dan mengitarinya, 
beliau lantas berkata 
kepada Jabir: "Petiklah 
buah itu dan bayarkan 
kepadanya." Setelah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kembali 
ia memetik buah kurma 
sebanyak tiga puluh 
wasaq, dan masih 
mempunyai sisa dua 
belas wasaq. Jabir 
kemudian menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
mengabarkan apa yang 
ia lakukan kepada 
beliau, namun ia tidak 
mendapati Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di tempat. Saat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




kembali, Jabir kembali 
datang dan mengabarkan 
bahwa ia telah 
membayarkannya, dan 
mengabarkan kepada 
beliau kelebihan yang ia 
dapatkan. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
bersabda: "Kabarkanlah 
hal itu kepada Umar 

Ibnul Khaththab." Jabir 
lalu pergi menemui 

Umar dan mengabarkan 
kepadanya. Umar lantas 
berkata kepadanya, "Aku 
telah mengetahui hal itu 
tatkala Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berjalan di 
sana. Sungguh Allah 
telah memberkahi kebun 
kurma itu." 

2426 

«lirJuj 

L)t (jj JjiJ 

lijikj (3^ (jji 

e"' L)^ lP 

is j3l-*-4l ^ L>^ 

(jJ tjc- 

-iiil Jiill l5j^^ 

^ L>-? Cj, u| 

C)^ V] CjLo lil 

j!k 

Aj jijj ^3*1 jill L5:ifijJ 

oj^ J jiil j.i*J 
^ 'i^^j La V ^Ijum o-ljc- 

idll tliLL lJ4-jj 

AjJ^ 4 >ng^i 

^1^1 ^jJ ^VjA 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Risydin bin Sa'd] 
dan ['Abdurrahman Al 
Muharibi] dan [Abu 
Usamah] dan [Ja'far bin 
Aun] dari [Ibnu An'um]. 
[Abu Kuraib] berkata; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
dari [Sufyan] dari [Ibnu 
An'um] dari [Imran bin 
Abad Al Ma'arifi] dari 
[Abdullah bin Amru] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Pada hari kiamat hutang 
itu akan diminta 
pembayarannya dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




pemiliknya kecuali 
seseorang yang 
berhutang dalam tiga 
kondisi; seseorang yang 
berada dijalan Allah 
dalam keadaan lemah 
kemudian ia berhutang 
untuk menambah 
kekuatannya dalam 
menghadapai musuh 
Allah dan musuhnya. 

Dan seorang lelaki yang 
meninggal sementara 
disampingnya ada 
seorang muslim yang 
tidak mendapatkan kain 
untuk membungkus dan 
mengkafaninya kecuali 
dengan berhutang. Serta 
seorang lelaki yang takut 
kepada Allah lantaran 
dirinya dalam keadaan 
bujang, sehingga ia 
berhutang untuk 
menikah demi menjaga 
agamanya. Maka Allah 
akan membayarkan 
hutang mereka pada hari 
kiamat." 

2427 

Ujik jji Ijjik 

(jkacSil (jc. 

(jc 

iill ^_sika <^5^i (jiSjijlc. 
UiUJa l5 

^ jj ^ j3 ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 

Ghiyats] dari [Al 

A'masy] dari [Ibrahim] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Aswad] dari 
[Aisyah] berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
membeli makanan dari 
seorang yahudi dengan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




tempo, kemudian 
menggadaikan baju 
perangnya." 

2428 

(jj ^>laj Luik 

(jc. 
iiiil ^^-iLa 

AJ-q aJaV 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Bapakku] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam] dari 
[Qatadah] dari [Anas] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
menggadaikan baju 
perangnya kepada 
seorang yahudi di 
Madinah, lalu beliau 
meminta gandum dari 
yahudi tersebut untuk 
diberikan kepada 
keluarganya." 

2429 

ijjSi t_5ji (jj jji liiSa. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j dari 
[Abdul Hamid bin 
Bahram] dari [Syahr bin 
Hausyab] dari [Asma 
binti Yazid] berkata, 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam meninggal 
sementara baju 
perangnya tergadaikan 
ditangan yahudi untuk 
mendapatkan makanan." 

e-Ltuil (jc. i_j43a. (jj (jc. 

4.i iill ^_si»-a 
% ^ j'^J 

^aUiaJ 

2430 

^^«•>'1 jjj 4ll .1^ u!i.lk 

(35^4 liiSk 4j jj (jj dljlj IJjik 
jjjl jjc 4JiJc. jj 

<jic. 4ll ^U.-l 4ll (3_jjalJ jLoiL^ 
jjc. JA J <c. CjIJo 

(Jo LtUa 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Mu'awiyah Al 

Jumahi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit bin Yazid] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 











Ibnu Majah 2001-3000 




berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Hilal bin 

Khabbab] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meninggal 
sementara baju 
perangnya tergadai di 
tangan yahudi untuk 
mendapatkan tiga puluh 
sha' gandum." 

2431 

Uiiik jji Ijjik 

4ll Jjjj J JlaJll 6 jj jA 

jSlI lil i_j£^ 

J ^jlS lil LJjjjJ 

Ajaij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Zakariya] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Punggung 
kendaraan boleh dinaiki 
jika tergadai, susu boleh 
diminum jika tergadai, 
dan bagi orang yang 
menaiki dan meminum 
wajib memberikan 
nafkahnya (biaya 
perawatan)." 

2432 

jljiJJI (jj ^ 1 jjj 
(jt jA jli 4^0 lW 

jiojjjA jc t . ^^411 jjj 

Jdll ^ i Jdll 

(jA^I (jJij V (Jll 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Humaid] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
Mukhtar] dari [lshaq bin 
Rasyid] dari [Az Zuhri] 
dari [Sa'id bin 

Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




'alaihi wasallam 
bersabda: "Gadai tidak 
bisa dimiliki." 

2433 

^ 

(jc. (JjaJLoil (jc. (jj 

i^} iji 

4il J 

ul jdjoij 

‘ "' 

(3?-J J ‘'4oj (^U 1 ja. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sulim] 
dari [Isma'il bin 
Umayyah] dari [Sa'id bin 
Abu Sa'id Al Maqburi] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Tiga orang yang akan 
menjadi musuhku pada 
hari kiamat, dan 
barangsiapa aku sebagai 
lawannya, maka aku 
akan memusuhinya pada 
hari kiamat; seorang 
laki-laki yang memberi 
dengan namaku tetapi 
dia berkhianat, seorang 
laki-laki yang menjual 
orang merdeka 
kemudian dia memakan 
hasil penjualan, dan 
seorang laki-laki yang 
menyewa pekerja, 
kemudian saat diminta 
pembayaran dia tidak 
mau membayar 
upahnya." 

2434 

^ g Misili -^3^) ^IjaJ) PuW 

4_iJaC. ^ >» ^ S-iA J lijAk 

jiiii ^diji ^ Jjj 

^ '*Vi iiill (Jl^U ^ 

1 jlnr-t ^iluij 
«liaJ jl (IJ^ oj^l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Al Walid Ad 
Dimasyqi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahb bin Sa'id 
bin Athiah As Salami] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrahman bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




Zaid bin Aslam] dari 
[Bapaknya] dari 
[Abdullah bin Umar] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Berikanlah upah kepada 
pekerja sebelum kering 
keringatnya." 

2435 

^ a 1'uW 

4^ U!i.lk ^ i.-ia->'l 

Cm C^ LS^ Oi <-4Iaa (jt 

4i jd H jlil (jt C^J1\ 

(Jll ^Uj yc. jc 

JjC. ^ -Gjc. 

1 jAB 

^ '^1 

aJc. iiil (JIb 

^jj'l >» AjuaLl ^Lal^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Mushaffa Al Himshi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah bin Al 
Walid] dari [Maslamah 
bin Ali] dari [Sa'id bin 
Abu Ayyub] dari [Al 
Harits bin Yazid] dari 
[’Ulay bin Rabah] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Utbah bin An Nudar] 
berkata, "Ketika kami 
berada di sisi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
membaca surat Thaa 

Siin. Dan ketika bacaan 
beliau sampai kisah 

Musa, beliau bersabda: 
"Sesungguhnya Musa 
memperkerjakan dirinya 
selama delapan tahun 
atau sepuluh tahun demi 
menjaga kehormatan 
kemaluannya dan 
makanan untuk ia 
makan." 

2436 

j^jaC. ^jj i_yai^ jyiC. jji PuW 

Cm Uj.la. 

(jllk (jj Ujik 

^aUJaJ (jijjc- i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Umar 
Hafsh bin Amru] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrahman bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



lij ^ AjflC-j 

jj 

IJiLol 

Mahdi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Salim bin 

Hayyan] berkata; aku 
mendengar [Ayahku] 
berkata; aku mendengar 
[Abu Hurairah] berkata, 
"Aku tumbuh dalam 
keadaan yatim dan aku 
hijrah dalam keadaan 
miskin. Aku bekerja 
sebagai tukang upah 
untuk anak 

perempuannya Ghazwan 
dengan diupah makanan 
pengisi perutku, siang 
malam kakiku 
mengumpulkan kayu 
bakar untuk mereka saat 
mereka singgah, dan 
menggiring hewan saat 
mereka mengendarainya. 
Maka segala puji bagi 
Allah yang telah 
menjadikan agama ini 
lurus dan menjadikan 

Abu Hurairah seorang 
imam." 

2437 

jjj j-oJJtJall l2i.lk 
jjC. (jiia. jjC. 4.^1 ^jc. (jLojioi 
(_>uIjC. ^ 4Jij^ 

4.^ f_^La 4ll 

^ ^ILai 

iill ^_5ij-a 4ll JJ 4 j tluaJ 
(j.0 Ijiilij jiluiJ 4.jic. 

4» uii 4j ^'i’i 1 iill 

^ye 0?J^ lK 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
A'la Ash Shan'ani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamir bin 
Sulaiman] dari 
[Bapaknya] dari 
[Hanasy] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tertimpa 
kekurangan, dan 
sampailah berita itu 
kepada Ali. Kemudian 

^iLij 4.^ 4il (*yjj 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




Ali keluar mencari kerja 
dan menghasilkan 
sesuatu hingga ia dapat 
memberi makanan 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Lalu ia datang 
ke sebuah kebun milik 
yahudi, dia menyiram 
tanamannya sebanyak 
tujuh belas ember 
dengan perhitungan 
setiap ember satu kurma. 
Orang yahudi itu 
kemudian memilihkan 
tujuh belas kurma Ajwah 
untuknya, setelah itu dia 
membawa kurma 
tersebut kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 

2438 

lajliiij jilli jlji 

e.llk l^l 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrahman] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
lshaq] dari [Abu 

Hayyah] dari [Ali] ia 
berkata, "Aku menimba 
ember dengan balasan 
kurma, dan aku 
membuat persyaratan 
agar kurma yang 
diberikan itu kurma yang 
bagus." 

2439 

lijlk ^Jc. Ujlk 

.'iju Ml 4ll .Ijc. U!i.lk (jJ 

^UJli ^ olk ^ 

Ij jlLajVl tj-® ci?-J 

1 M ^ 

^Vin'ill '1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali Ibnul 
Mundzir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] berkata, telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



Ij^ a1L.j ^ .1^ ^ 

Jlia !;LLj 
(Jll (Jla iSliLj 

jajjjJil J ojijj (JS 

Vj 6j^ 4kb H tji ts jij-iijVi 
VI Vj Vj 0 

(j^lLa (j.0 ^^~i"il3 o.llk 

a1^ iill t.s^! ^ 

4“J 

menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Sa'id] dari [Kakeknya] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata, "Seorang 
sahabat Anshar berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
kenapa aku melihatmu 
pucat?" Beliau 
menjawab: "Aku lapar." 
Sahabat Anshar itu 
kemudian pergi ke 
rumahnya tetapi ia juga 
tidak mendapatkan apa- 
apa di rumahnya. 
Kemudian ia pergi 
mencari (makan), lalu ia 
menjumpai seorang 
yahudi yang sedang 
menyiram kurmanya, 
lantas sahabat Anshar itu 
berkata kepada si 
yahudi, "Bagaimana jika 
aku yang menyirami 
kurmamu?" yahudi itu 
menjawab, "Silahkan." 
la berkata lagi, "Setiap 
ember dengan satu biji 
kurma." Dan sahabat 
Anshar itu memberikan 
syarat bahwa ia tidak 
ingin mengambil kurma 
yang keras, kering, dan 
rusak, la hanya mau 
mengambil kurma yang 
bagus. Kemudian ia 
menyiram sampai kira- 
kira mendapatkan dua 
gantang kurma, setelah 
itu ia datang menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
membawa kurma." 

2440 

liiia. £5^)141 ^jj JUA Uiiia. 
^ (jj (jjU= 1> 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 



pj J i> 

(jc. jiililj iill 4ll 

Lajl (JUj SJaLaJill 

^ 

3^ Uia jl ^ 34JJ ^ J jj 

L5 jSlall 3?-JJ ^4“ ^ ^ 

<jl:a3 jl I2:a^l 

bin As Sari] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Ahwash] dari [Thariq 
bin Abdurrahman] dari 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dari [Rafi' bin Khadij] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
praktik Muhaqalah dan 
Muzabanah. la berkata 
lagi, "Orang yang 
bercocok tanam itu ada 
tiga; seorang laki-laki 
yang mempunyai 
sebidang tanah 
kemudian ia 
menanaminya, dan 
seorang laki-laki yang 
diberi sebidang tanah 
kemudian ia 
menanaminya, serta 
seorang laki-laki yang 
menyewakan tanahnya 
dengan imbalan emas 
atau perak." 

2441 

^ . 13^43 ^ i 

(jj ^UiL Ujia. Vla ^laLall 

31^ jlija jj jje^ (j^ 

^Laj U^jSj <iiC. (jjl t “ 'T «1 n 

1 'iT « 1 n ILiu V 3 

3j3^ 

<j& ^ILjj <^1 

oU^jj3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Amru bin 
Dinar] ia berkata; Aku 
mendengar [Ibnu Umar] 
berkata, "Kami 
melakukan perjanjian 
pengolahan tanah 
dengan bagi hasil, dan 
kami tidak 

mempermasalahkan hal 
itu hingga kami 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




mendengar [Rafi' bin 
Khadij] mengatakan, 
'Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
melarangnya', maka 
kami pun 

meninggalkannya karena 
perkataannya itu." 

2442 

K ».n 1 1^ '*i >».0^11 

pUaC. I33la. 

jiiil ^ 3^^ 3^ 

3 jjJaS lio 3 ^^ cT4<\jQj 

iliEli U:J4 =j' 

iiii 

a1 ‘ ^ 'i ^ 

^ j^ ji L)i^J 

<jj3ji oLlI 

Telah menceritakan 
kepada kami 
['Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
['Atha] ia berkata, "Aku 
mendengar [Jabir bin 
Abdullah] berkata, 
"Beberapa di antara 
kami memiliki kelebihan 
lahan tanah hingga 
mereka menyewakannya 
kepada orang lain 
dengan sistem 
pembagian sepertiga 
atau seperempat. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa memiliki 
kelebihan lahan tanah 
hendaklah ia 
menanaminya, atau ia 
suruh saudaranya untuk 
menanaminya, namun 
jika menolak hendaklah 
ia tahan tanahnya." 

2443 

.Ijt 111 ^ i 

(jj uJ.lk 

jjc. (jj 4 .jjLsLo Uj.lk 

L)^ 4Jiiui jc j^ jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari] 
berkata, telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



Jh\ 

sLLi 1^3 uj) jl a^’J 

<jJa 

menceritakan kepada 
kami [Abu Taubah Ar 
Rabi' bin Nafi'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Mu'awiyah bin Salam] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
memiliki sebidang tanah 
hendaklah ia 
menanaminya atau ia 
berikan pengolahannya 
kepada saudaranya, 
namun jika menolak 
hendaklah ia tahan 
tanahnya." 

2444 

jjj IJjik _jji liiik 

^ 4Joljali ^Lojijol 

4ll . 4 ^ Jll ji 4ll 

^ 11;= 

jjc. o^)ii.U ol^tl Ic. jl^ 

^1 Jjlijpl ijii J 

^)iC. ^jjl ^ 13 ^ 

sIjI duA jj 

3 jjoiJ ^ji e (jc. ^JILiS 

jjc <l!c. iill 4ll 

4ll i^jjac. jl^^all 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 
Sulaiman] dan [Abu 
Usamah] dan 
[Muhammad bin Ubaid] 
dari [Ubaidullah] atau ia 
mengatakan; Abdullah 
bin Umar dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] 
Bahwasanya ia pernah 
menyewakan tanah 
miliknya kepada orang 
lain, lalu seorang laki- 
laki mendatanginya dan 
mengabarkan kepadanya 
sebuah hadits dari [Rafi' 
bin Khadij], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang untuk 
menyewakan tanah. Ibnu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




Umar dan aku pergi 
menemui Rafi' bin 

Khadij di suatu tempat 
yang bernama Balath, 
Ibnu Umar kemudian 
menanyakan perihal 
hadits tersebut 
kepadanya. Rafi' bin 
Khadij lantas 
mengabarkan bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang untuk 
menyewakan tanah, 
maka Ibnu Umar pun 
menghentikan 
penyewaan tanahnya." 

2445 

Ml jjj jjLoJC. 1 uW 

uii.lk ^ jUjJ (jj tjj 

,^1 (3t (jj 

<illl 1 <iul .1^ ^ 

(ji 4ll ^jjl^ 

j| J L>^ ^ 

^ ^ jjd^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himshi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Dlamrah bin 
Rabi'ah] dari [Ibnu 
Syaudzab] dari [Mathar] 
dari ['Atha] dari [Jabir 
bin Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berkhutbah di hadapan 
kami, beliau bersabda: 
"Barangsiapa memiliki 
tanah hendaklah ia 
tanami atau ia serahkan 
pengolahannya kepada 
saudaranya, dan jangan 
menyewakannya." 

2446 

^La .1^ ^ 

Aji ,^1 iS^ 

,1JT UI Ui Aji e^)^i 

^1 (_si-a J <.s4^J^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Mutharrif bin 
Abdullah] berkata, telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




menceritakan kepada 
kami [Malik] dari 
[Dawud bin Al Hushain] 
dari [Abu Sufyan] 
mantan budak Ibnu Abu 
Ahmad, ia mengabarkan 
kepadanya bahwasanya 
ia pernah mendengar 
[Abu Sa'id Al Khudri] 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang dari 
Muhaqalah, dan 
Muhaqalah adalah 
menyewakan tanah." 

2447 

Uljii ^ 

^ ^ L>^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Abdul Malik bin 
Abdul Aziz bin Juraij] 
dari [Amru bin Dinar] 
dari [Thawus] dari [Ibnu 
Abbas] Bahwasanya 
ketika ia mendengar 
banyak manusia yang 
menyewakan tanah, ia 
berkata, "Subhanaallahu, 
hanyasanya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Kenapa salah seorang 
dari kalian tidak 
memberikannya kepada 
saudaranya,' beliau 
tidak melarang untuk 
menyewakannya." 

LW (jj 

LW' 

^lill <jf > i\'\c. 

IjaiJ jill y" c-1^^ 

4_^ iiil iiiil iSj^^ 

ol^) 1 £ 

2448 

^ulaail .lic. ^ ^Uitil UjSk 

Ul^i (ji j^i lijik jjitll 

A^\ (_pjjUa (^1 (jc. 

4il Jjjoij Jlfllla (_>jiIjc. (jjl (jc. 

^iSu (jV ''.4c. iiil 

(ji (j.0 4j <jjaji oLLi ^.iki 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Abdul Azhim Al 
'Anbari] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 












Ibnu Majah 2001-3000 



\ jg )\c. 

3a 3 jA (JUa 

berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
[Ibnu Thawus] dari 
[Bapaknya] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sekiranya 
salah seorang dari kalian 
menyerahkan 
pengolahan tanahnya 
kepada saudaranya, 
maka itu lebih baik 
baginya daripada ia 
meminta bagian darinya 
sekian dan sekian." Ibnu 
Abbas berkata, "Seperti 
itu disebut Al Hagl, 
sementara orang-orang 
Anshar menyebutnya 
Muhaqalah." 

2449 

Uj.lk ^ULall ^ Uj.lk 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Yahya 
bin Sa'id] dari 
[Hanzhalah bin Qais] ia 
berkata; Aku pernah 
bertanya kepada [Rafi' 
bin Khadij] (tentang 
sewa), ia berkata, "Kami 
menyewakan tanah 
dengan perhitungan 
bahwa bagianmu adalah 
apa yang keluar dari 
bagian ini, dan bagianku 
adalah apa yang keluar 
dari bagian ini. Namun 
kami dilarang untuk 
menyewakan dengan 
imbalan hasil panen, dan 

Ijj L)j 

Jll ^ Sikik (jt 

l_SJ^ Ij^ll 0j.k. (jj J CjILoi 
L a lili jjl (_>aajSil 

Ljj^ sLa La aM 

^ pj ‘^3^' u' 

lijjiW o^jy^ is^ j' 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




kami tidak dilarang 
untuk menyewakan 
tanah dengan imbalan 
uang." 

2450 

u ».0 1 1^ '*i > ».oiili 

jjI jjVI 

^ .tJ ^ uI 
AjiC. (jc. ‘'''' 
jiiliij iill 4ll 

\_a ciilia lial J Ui jii jjc 

“Ulc. iill ^_sij-a 4ll (3 J 

Jj^j (3^ 

Ui ^U.1 4il 

(3^ i3^jVlj ihIjII 

Ijliij 5U Jlia jjalillj ^1 

Ujc jji ’j\ UjcJjl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
['Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu An Najasyi] 
Bahwasannya ia 
mendengar [Rafi' bin 
Khadij] menceritakan 
dari pamannya [Zhuhair] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang kami 
melakukan suatu perkara 
yang menurut kami 
remeh." Aku berkata, 
"Sesuatu yang dikatakan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam adalah 
benar! " lalu ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apa yang 
kalian lakukan dengan 
lahan-lahan kalian?" 
kami menjawab, "Kami 
sewakan dengan bagi 
hasil sepertiga, atau 
seperempat, atau 
beberapa wasaq gandum 
dan tepung." Beliau 
bersabda: "Janganlah 
kalian lakukan, tapi 
tanamilah." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


2451 


.ilC. lil^i ^ liiiSk 

6^ ^ s jl>^' 

^ (jC- ^l^Ja ^jC- 

G^i (jl^la L>J ^0 U^ 

IaLL^I <j^ji ^ lir h>J lil 

L-&jLalllj <^lll!illj 

Lqj o^L-aall j 

i^li il ^jjlutJI ^‘‘'J 

Jj.1^1j U^J 

AjlaIa 1^1 <1 ^ n > J <illi ^Lyd l^j 
jl 03-^ cW J 

*^4j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

UiU ^ jl£ ^\ 

J^aji 4^Uaj iiiil 4^Uaj 

4_^ Jiiil ^\tVi iiiil 

Jj^j f^'44i (^j 

l g3^i«3'‘' jl (jt iji 

jl olll 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdurrazaq] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Ats Tsauri] dari 
[Manshur] dari 
[Mujahid] dari [Usaid 
bin Zhuhair] -putra 
saudara Rafi' bin Khadij- 
dari [Rafi' bin Khadij] ia 
berkata; "Salah seorang 
dari kami apabila 
mempunyai kelebihan 
tanah, biasa menyuruh 
orang lain untuk 
menggarapnya dengan 
cara bagi hasil sepertiga, 
seperempat atau 
setengahnya. Hal itu 
terjadi dengan syarat si 
pemilik tanah mempuyai 
tiga sungai kecil, dan 
bibit, serta mempunyai 
anak sungai yang dapat 
mengairinya. Kehidupan 
pada saat itu cukup sulit, 
hingga pekerjaannya pun 
menggunakan besi, dan 
apa saja yang sudah 
Allah kehendaki yang 
kemudian dapat 
menghasilkan suatu 
manfaat bagi kami. Lalu 
kami mendatangi Rafi' 
bin Khudaij, ia pun 
berkata; Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang kalian dari 
suatu perkara, meskipun 
hal itu memberi manfaat 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




bagi kalian. Keta'atan 
kepada Allah dan 
RasulNya, itu lebih 
bermanfa'at bagi kalian. 
Sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang kalian dari Al 
Haqlu (menjual 
makanan yang masih 
berada di dalam tanah 
dengan tukar gandum). 
Beliau bersabda: 

"Barang siapa yang 
mempunyai kelebihan 
tanah, maka hendaklah 
memberikannya kepada 
saudaranya atau 
membiarkannya." 

2452 

(jJ uJjiu Uj.lk 

4jJc. ^jjl IJjlk 

tj-t Mil .IJC Uj.lk 

jjj .fa^A jjI 

jjj ^13^ iill Ca j 

43, ^13! 4ilj Ui 

ij^ 3^^ u^j 

/]J Aii J A P j) uil) 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim Ad Dauraqi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ulayyah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrahman bin 
lshaq] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Ubaidah bin 
Muhammad bin Ammar 
bin Yasir] dari [Al 

Walid bin Abu Al 

Walid] dari [Urwah bin 
Az Zubair] ia berkata; 
[Zaid bin Tsabit] 
berkata, "Semoga Allah 
mengampuni Rafi' bin 
Khadij. Demi Allah, aku 
lebih tahu tentang hadits 
dari pada dia! 
Bahwasanya pernah 
datang dua orang laki- 
laki kepada Nabi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam, dan mereka 
hampir-hampir saling 
bunuh. Beliau lalu 
bersabda: "Jika kalian 
seperti ini, maka 
janganlah kalian 
menyewakan tanah." 

Lalu Rafi' bin Khadij 
hanya mendengar 
ucapan beliau: 'maka 
janganlah kalian 
menyewakan tanah'." 

2453 

Uljji ^LlLall liiiSk 

lw lw 

A tllk Jll jUjJ 

jl 

^1 cJjJoij (jl jj 

cr"! -5^ 

AAi jU4 j\j 

«V-l u) J A.ijc. 1^3'r- 
JjAj (jji 

^ ^ <jic. ^1 4il 

|A£la.I jV Jla 

Lgjic. 4i.lj jji jj-o ^ oL^i 

l^^nJa i^>^i 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Amru bin 
Dinar] ia berkata; aku 
berkata kepada 
[Thawus], "Wahai Abu 
'Abdurrahman, sekiranya 
engkau tinggalkan 
Mukhabarah ini, 
sesungguhnya mereka 
pasti menganggap 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah melarang 
dari hal itu." Thawus 
berkata, "Wahai Amru, 
aku hanya menolong 
mereka dan memberikan 
bagiannya kepada 
mereka. Mu'adz bin 

Jabal pun menganjurkan 
orang lain untuk 
melakukannya, 
sesungguhnya orang 
yang paling tahu di 
antara mereka, [Ibnu 
Abbas] mengabarkan 
kepadaku bahwa 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
melarang dari hal itu, 
namun beliau bersabda: 
"Sekiranya salah seorang 
dari kalian menyerahkan 
(pengelolaan tanahnya) 
kepada saudaranya, 
maka itu lebih baik 
baginya daripada 
meminta bagian hasil 
tertentu." 

2454 

^jc. jILL Ujlk 

^ iULo ^LjjjUa ^jc. 

i' 4.j1c- Jdll ^ i Jdll 

lP^j yP'j ^ 

Aj ci-^ ‘-liSjll 

IjlA 1^1«^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Tsabit Al Jahdari] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahhab] 
dari [Khalid] dari 
[Mujahid] dari [Thawus] 
berkata, " [Mu'adz bin 
Jabal] pernah 
menyewakan tanah pada 
masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, demikian juga 
Abu Bakar, Umar dan 
Utsman dengan bagi 
hasil sepertiga atau 
seperempat, dan hal itu 
masih dilakukannya 
sampai harimu ini." 

2455 

^JaUII ^ jji Ujik 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Khallad Al Bahili] 
dan [Muhammad bin 
Isma'il] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Amru bin 
Dinar] dari [Thawus] ia 
berkata, [Ibnu Abbas] 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 

p 1> 1> C^J 

jjjl Jla (iJla (_>ujUa jc. jlijj 
jiiil iiiil (iJl^ 1 ifl'il 

ol^i 

l>? ^ ji^ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam bersabda: 
"Sekiranya salah seorang 
dari kaliam 
menyerahkan 
(pengelolaan tanahnya) 
kepada saudaranya, 
maka itu lebih baik 
baginya daripada 
meminta bagian 
tertentu." 

2456 

.IIL^ U!i.lk o^kltLa ^ .'ijj'-k UJ.lk 

L)j HjUil (jj 

l> (jj 

LW L>i u' ”3' ‘ 

u^li 0j.lL 

u:^ j\r-. ^ i Jdlf 

iiil iiiil (IJI 3 (JUa 

AJ CijlS aJc. 

^aU-iaJ 1^:3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
Al Harits] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
Arubah] dari [Ya'labin 
Hakim] dari [Sulaiman 
bin Yasar] dari [Rafi' bin 
Khadij] ia berkata, "Pada 
masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kami 
menyewakan tanah," 
lalu ia mengkalim bahwa 
sebagian dari paman- 
pamannya 
mendatanginya dan 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa memiliki 
tanah, maka janganlah 
menyewakannya dengan 
ditukar makanan yang 
telah ditentukan." 

2457 

(jj ^Lt (jj 4il .ijc ujik 
jjc. liljjjjj iJjik ejljj 

C>i J fUaC (jc i3^] 

^1 4ll 

j' CS^ t j j ^ ^ 

^ ^ jl 

j^J ^ jr4 ^ j j" 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Amir bin Zurarah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari [Abu 
lshaq] dari ['Atha] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




[Rafi' bin Khadij] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa bercocok 
tanam di tanah milik 
orang lain tanpa seizin 
mereka, maka ia tidak 
akan mendapatkan 
apapun dari hasil 
tanaman, sementara 
modal tanamannya akan 
dikembalikan 
kepadanya." 

2458 

(jj t3^]j 

^Ua^l ,'IJtI.i ^ l2ilk 1 jlll 

^iU (jc 3^ 

4ll J (j^ 

(3aI (3“Lt iiil 

j\ ^)AJ Um 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] dan [Sahi bin 
Abu Sahi] dan [lshaq bin 
Manshur] mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id 

Al Qaththan] dari 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memperkerj akan 
penduduk Khaibar 
dengan pembagian hasil 
lima puluh persen dari 
buah atau hasil panen." 

2459 

t> cs^ gj' _ 

lW 

Jdll JJjI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Taubah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Ibnu Abu Laila] dari 
[Al Hakam bin Utaibah] 
dari [Miqsam] dari [Ibnu 
Abbas] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




memberikan tanah 
Khaibar kepada 
penduduknya dengan 
bagi hasil setengah dari 
kurma dan tanahnya." 

2460 

^ ^Jc. liiilk 
(jc jjc-Sil (414 (jc. (Jll^ lw 
(Jjjoij TiSsl LHIU 4114 (_)4i 

4lij Idll 4ll 

t 8.4^111 UUaC.1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin Al 
Mundzir] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dari [Muslim Al 
A'war] dari [Anas bin 
Malik] ia berkata, 

"Ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berhasil 
membuka Khaibar 
beliau memberikan 
kepada mereka setengah 
dari hasil panen." 

2461 

UjII. '1«^ l' ^ (^Ic. UjII. 
Cp Ljj 5^^ 

44lla ^Ajji 4j| 4ll >» 

4.^1 (jc. Cj.lkj 4ll (jj 

<)iii 4il (Jjjjij ^ 

4^ (j\ji cJ^ 

4 (Jlls (J4jll 

jSlll (j.a (jjii.lj Ijlll jA 
(jJai 4 (Jla (_5jjVI i_g^ ^jla.a.4 

Idll (_flla (^^jill ^14 l^ic 1 jl^^ 
(jl (jiall jA 4ll (Jl^ 4 j1c. 

Uf 4lU e jT 'l 1 .-ill 

(jiall (jl j (ISlio ^>41 

iil (Jla (»£1 CjIs 4 (j£lj / n 1 .^3J 
4il (_5Jc. <41^^ L)i^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Ubaidullah bin Musa] 
dari [Isra'il] dari [Simak] 
Bahwasanya ia 
mendengar [Musa bin 
Thalhah bin Ubaidullah] 
menceritakan dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Aku bersama 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melewati kebun kurma, 
beliau melihat orang- 
orang mengawinkan 
kurma. Lalu beliau 
bersabda: "Apa yang 
mereka lakukan?" para 
sahabat menjawab, 
"Mereka mengambil 
yang laki-laki untuk 
digabungkan dengan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




yang perempuan." 

Beliau bersabda: "Aku 
melihat bahwa perbuatan 
mereka tidak ada 
gunanya." Perkataan 
beliau itu sampai ke 
telinga mereka hingga 
mereka 

meninggalkannya 
sehingga hasil panen 
mereka pun gagal. 
Kejadian tersebut 
akhirnya juga sampai 
kepada Nabi shahahahu 
'alaihi wasaham, beliau 
lalu bersabda: "Ucapan 
itu hanya perkiraan, jika 
memang pengawinan itu 
bermanfaat hendaklah 
mereka melakukannya. 
Aku hanyalah manusia 
biasa sebagaimana 
kalian, perkiraan itu bisa 
benar dan bisa salah. 
Tetapi apa yang aku 
katakan kepada kalian 
adalah firman Allah, 
maka sekali-kali aku 
tidak akan berdusta 
kepada Allah." 

2462 

Uj.ik Ca ^ 

(JjuI qc . duLj Ljj.1^ 

(j^ (jj 

^1 (jC 4.^1 

Ul (Jlls ^<mii 

^iLal ^ jJ 

1 r .-1J jlLaS .ijiLt ijJJjJ jiis 
4.jic. iill j_si-3 ^ 

Ij^ (jl£ (jl (Jlia 

(j-o ^jlJ 4 j mi4 

Is^ J-?^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Affan] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Hammad] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit] dari [Anas 
bin Malik] dan [Hisyam 
bin Urwah] dari 
[Bapaknya] dari 
[’Aisyah] berkata; "Nabi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam mendengar 
suara-suara, beliau lalu 
bertanya, "Suara apa 
ini?" para sahabat 
berkata, "Kurma yang 
mereka kawinkan." 

Beliau bersabda: 
"Sekiranya mereka tidak 
melakukannya, kurma 
itu akan (tetap) baik." 
Maka, pada tahun itu 
para sahabat tidak lagi 
mengawinkan hingga 
kurma-kurma mereka 
rusak. Mereka kemudian 
menyampaikan hal itu 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
lalu bersabda: "Jika 
sesuatu itu menyangkut 
urusan dunia kalian 
maka itu urusan kalian, 
tetapi jika menyangkut 
urusan agama kalian 
maka kembalikanlah 
kepadaku." 

2463 

:isc. Uiilk ijT Ml ^|Js 4il Ujlk 

(j^ (jj 5^^ 

(jc 

(Jlalla (jjl jjc. jjc. 

X\ ^ j\r-- ^ i Jdll 

^ Cj!xi ^ 

jlllij il^lj pUJI 

«.UJI ,'IJir Ml Jji (Jliol^ja. 

lsjUJI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Khirasy bin Hausyab 

Asy Syaibani] dari [Al 
Awwam bin Hausyab] 
dari [Mujahid] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kaum 
muslimin berserikat 
dalam tiga hal; air, 
rumput dan api. Dan 
harganya adalah haram." 
Abu Sa'id berkata. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




"Yang dimaksud adalah 
air yang mengalir." 

2464 

jj <illl .1^ jjj « Uj.la. 

6^ CP L)'^ 

CP 

(JU ^Cuij 4.j1c. (_^Ca <iul 

b^\j ;uii V 

jiiiij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Yazid] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Az Zinad] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Tiga hal yang tidak 
boleh untuk dimonopoli; 
air, rumput dan api." 

2465 

^ 1-1 >»1^1 ^ 1 uW 

^ j L)^ 

Lri iSiiJp CP Ijjjlp L« 

Ijb jill (J4_kijlc. 

u dJa iillJ jl^lj iUill 

oUa^^ ^ ^LcJl 1 

U (JU jlill^ (UU Ua 

t i^u ^ Uf^.! f 

i^llj Cl^uJajl La 1 

t l^La o^j ^Ull 

^Lo LalLi-a 

(JJC.i ' 'al ^Ulil 

(j-Q LaludX ^ Q “' 

l^tii ;bjl v' 44 ^ ?b> 

IaUII 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ammar 
bin Khalid Al Wasithi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Ghurab] 
dari [Zuhair bin Marzuq] 
dari [Ali bin Zaid bin 
Jad'an] dari [Sa'id bin Al 
Musayyab] dari 
[Aisyah] Bahwasanya ia 
berkata, "Wahai 
Rasulullah, sesuatu 
apakah yang tidak boleh 
dilarang untuk 
mengambilnya?" Beliau 
menjawab: "Air, garam 
dan api." 'Aisyah 
berkata, "Aku bertanya, 
"Wahai Rasulullah, 
masalah air kami telah 
mengetahuinya, tapi 
bagaimana dengan 
garam dan api?" Beliau 
menjawab: "Wahai 
Humaira, barangsiapa 
memberi api seakan- 
akan ia telah bersedekah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




dengan semua yang telah 
dimatangkan oleh api 
itu, barangsiapa 
memberi garam, seakan- 
akan ia telah bersedekah 
dengan semua yang telah 
dibuat nikmat oleh 
garam itu, barangsiapa 
memberi minum seorang 
muslim satu teguk saat 
ia mendapatkan air, 
seakan-akan ia telah 
membebaskan seorang 
budak, dan barangsiapa 
memberi minum seorang 
muslim satu teguk saat 
ia tidak mendapatkan 
air, maka seakan-akan ia 
telah 

menghidupkannya. " 

2466 

Jllk ^ lW 

(jC’ .'Ijir >>| 4^1 ^jc. JUik 

^1a11 ^ 

UJ^Lo Jjjj ^La 

1^ p ^ AjtLaU 

Jiill ^jjijlk 

Ij (JUb ^ ' i ^ 

^Lall ^ 

^ L>^ jA J ^ 

tJj-Q o.lkl 

iiill (Jlijjjll .1*11 ^Lall 

* 1 ‘ ‘'j; ^1 ^ 1 

(Jl^ ^J-all ^ CikilaB ^ Jlkk 
AUkl jl Ako i^ljlal J3 

<iill ^ \tVt iiiil 

^]la olk! o^jlj' .1*11 ^Laii Jj-o 
t>JAJ 
^4^1 a1 Jll oikl i'jijj 

Ika^l ^1 ^1'-^ 

Ajlka .ll^^ 

i-La Aill! 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Umar Al Adani] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Faraj bin Sa'id bin 
Alqamah bin Sa'id bin 
Abyadl bin Hammal] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
pamanku [Tsabit bin 

Sa'id bin Abyadl bin 
Hammal] dari 
[Bapaknya] dari [Abyadl 
bin Hammal] bahwa ia 
pernah mengumpulkan 
garam yang disebut 
dengan garam 
bendungan Ma'rib, ia 
mengumpulkan untuk 
dirinya sendiri. 

Kemudian Al Aqra' bin 
Habis At Tamimi 
mendatangi Rasulullah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 


shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
"Wahai Rasulullah, aku 
pernah melewati 
(kumpulan) garam di 
masa jahiliyah, ia 
terdapat di suatu daerah 
yang tidak berair. Siapa 
saja yang 

mendatanginya ia bebas 
untuk mengambilnya, ia 
seperti air yang 
mengalir." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian meminta 
pembatalan Abyadl bin 
Hammal dari garam 
yang dikumpulkan. Ia 
lalu berkata, "Aku telah 
merelakan pembatalan 
itu dengan syarat Tuan 
jadikan sebagai (pahala) 
sedekah dariku." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Ia adalah 
sedekah darimu, dan ia 
seperti air yang 
mengalir. Barangsiapa 
mendatanginya maka ia 
bebas mengambilnya." 
Faraj berkata, "Hari ini 
masih berlaku seperti 
dulu, siapa yang 
melewatinya bebas 
untuk mengambilnya." 
Ia (perawi) berkata, 
"Lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberikan bagian 
tanah dan pohon kurma 
di Jauf. Jauf adalah 
tempat saat ia memberi 
pembatalan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




Rasulullah." 

2467 

Uiiik Ijjik 

lW lw 

«.Lall !iLSlaa iLall (jyu^ 

iill 4ll (Jjjji J ("'T «1 n 

iLoli (ji ^_g^ jiiuij 4jit 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Amru bin 
Dinar] dari [Abu Al 
Minhal] berkata; Aku 
mendengar [lyas bin 

Abd Al Muzanni] ia 
melihat orang-orang 
menjual air, maka ia 
berkata, "Janganlah 
kalian menjual air, 
sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
untuk menjual air." 

2468 

1^ ^Ijjl3 Uj.la. 

,''JT in 

jS 

^1 (Jjjj J jjLk jc. 

^ (jc. AjIc. 

pljJI (JjJaS 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Ibrahim bin Sa'id Al 
Jauhari] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 

Juraij] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melarang 
menjual kelebihan air." 

2469 

LJ^ LJ^ 

<^l 1>S^> 

^LiaJ V (Jla jiijJJ iilf ^_5i-a 

«'i-» (3^1^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abu Az Zinad] dari 
[Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Janganlah 
salah seorang dari kalian 
menahan kelebihan air 
untuk menahan 
munculnya rerumputan." 

2470 

UiiAk 4il iJjlk 

(jc ^jLk (jc jbuLi (jj 6^ 

J (JlSlla (jc. a^aC. 

V iill 4ll 

^aj Vj f-Lail ( 32 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 
Sulaiman] dari 
[Haritsah] dari [Amrah] 
dari [’Aisyah] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kelebihan air 
tidak boleh ditahan, 
sebagaimana genangan 
air yang ada dalam 
sumur." 

2471 

L)i 

(jj| Jc. 2xlji jj 
jj ^ Jc jj oj 

jUiijVi J- jl jjj jli 

«iiil (Jjjoij Aic. 

j4 ^ “cllc. iiil ^U.1 

(Jlaa (jijll Jjiou D^)aJI 

iLall ^jU-ajVi 

.ijc AjIc 

(J_jjal J CS^^ 

Ij \ 4 jic. JlUI ^ <uiI 

iLall ^ J:Wj 

U "(Jlia ^ jlLajVI t' 

i^har- JjI jl£ ji <)ill 

iiil j_si-a Jj^J (jji^ 

^ (Jjjll j y 

cs^l ^ CS^ 
j_jj| 4ilj jSjll (Jllj.1^1 

lilli (ijl jj 4 jVI ei* tlioikV 
^ jji? jj V 43 j j j iil ^ 

V ^ 'n; IjuS 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'd] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Urwah bin Az Zubair] 
dari [Abdullah bin Az 
Zubair] bahwa seorang 
laki-laki Anshar 
berselisih dengan Az 
Zubair di sisi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam atas mata air 

Al Harrah yang biasa 
mereka gunakan untuk 
mengairi pohon kurma. 
Laki-laki Anshar itu 
berkata, "Biarkan air 
mengalir! " namun Az 
Zubair menolak. 

Akhirnya keduanya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


mengadukan hal itu 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kemudian 
bersabda: "Alirilah 
kebunmu wahai Zubair, 
setelah itu berikanlah 
kepada tetanggamu." 
Tetapi laki-laki Anshar 
itu marah seraya berkata, 
"Wahai Rasulullah, 
apakah karena ia anak 
dari pamanmu! "Wajah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerah, kemudian 
beliau bersabda: "Wahai 
Zubair, ainlah kebunmu, 
setelah itu tahanlah 
hingga airnya kembali 
ke dalam tanah! " 
Abdullah bin Az Zubair 
berkata, "Az Zubair 
kemudian berkata, 
"Sungguh, aku 
perkirakan bahwa ayat 
ini turun berkenaan 
dengan peristiwa itu: ' 
Maka demi Tuhanmu, 
mereka (pada 
hakekatnya) tidak 
beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim 
terhadap perkara yang 
mereka perselisihkan, 
kemudian mereka tidak 
merasa dalam hati 
mereka sesuatu 
keberatan terhadap 
putusan yang kamu 
berikan, dan mereka 
menerima dengan 
sepenuhnya'." _ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 


2472 

^ uiiAk 

tjj .llkji 

4jLu aJoc. ^jc. lillLo ^ 

Aiil ^_g-Liaall3 lillLo ^ 

^ iill (^glLa 

aIo Jilui jjA Cy> ij\ S^°ji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir Al 
Hizami] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Zakariya bin 
Manzhur bin Tsa'labah 
bin Abu Malik] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Uqbah bin Abu 

Malik] dari pamannya 
[Tsa'labah bin Abu 

Malik] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi putusan pada 
penggunaan aliran air 
Mahruz bahwa yang di 
atas harus di dahulukan 
dari yang berada di 
bawah, yakni sebatas 
dua mata kaki kemudian 
dialirkan untuk orang 
berada di bawah." 

2473 

e jjx41l Ulj^i e.1^ ^ .luki lijlk 
jc L« 

jii jc 

4_j1c. 4 ii ^i jdii (3^^^ ^Lb.ik 
u' Jjj^ 

(Jjoijj ^ jjjj*£ll 111 «J 

iUJI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Al 
Mughirah bin 
'Abdurrahman] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Bapakku] 
dari [Amru bin Syu'aib] 
dari [Bapaknya] dari 
[Kakeknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberikan putusan 
tentang pembagian 
aliran air di Mahruz, 
agar (orang yang di atas) 
menahan air hingga 
genangannya mencapai 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




dua mata kaki, setelah 
itu memberikannya 
kepada yang di bawah." 

2474 

uj.ik (jbuLi 
^jll (3^1 (jc. 

jjlioLLall jjc. 

^1 ^ 4ll 
(jl (JjLill (jxi (Jiill i_gi 

(3^ lljjjjJ 

(j2i£ii iiiii (^vi 

(JljoiVI dball 

iUail ji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Mughallis] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Fudlail bin 
Sulaiman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Uqbah] 
dari [Ishaq bin Yahya 
bin Al Walid] dari 
[Ubadah bin Ash 

Shamit] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi putusan 
tentang pembagian jatah 
penyiraman pohon 
kurma, bahwa yang di 
atas didahulukan dari 
yang bawah secara 
berurutan, dan air tetap 
dibiarkan hingga 
genangannya mencapai 
batas mata kaki, setelah 
itu air dialirkan ke 
tempat yang ada di 
bawahnya. Begitu 
seterusnya hingga semua 
kebun mendapatkan 
bagiannya atau airnya 
habis." 

2475 

jjj .iic. jji 

jjj <iiii jjj ijc. «iiii 

(5^ 5:“' 0^ ‘r^j^ 

4_j1c. Jdll ^iJdll ^3^3 3^^ 
IaJjj (Jj^u IAL jiluij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
Ibnul Mundzir Al 

Hizami] berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Abu Al Ja'd 
'Abdurrahman bin 
Abdullah] dari [Katisr 
bin Abdullah bin Auf Al 
Muzani] dari 
[Bapaknya] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




[Kakeknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kuda 
didahulukan saat 
memberi minum kepada 
hewan ternak lainnya." 

2476 


Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Ja'far] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Dawud] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Muslim Ath Thaifi] dari 
[Amru bin Dinar] dari 
[Abu Asy Sya'tsa] dari 
[Ibnu Abbas] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap 
pembagian (harta waris) 
yang dibagikan pada 
masa jahiliyyah maka ia 
tetap berlaku atas apa 
yang telah dibagikan. 
Setelah Islam datang, 
maka pembagiannya 
sesuai dengan 
pembagian Islam." 

g^l jc jlL J 

AUI Jdll 

J£j ^ajjd3 Lo 

^ ^ ^ 

e^V' 

2477 

^ l'^uW 

^ n^'l ^ jill ^ lijAk 

^ ^ ^ J ^ 

^ ^^LlLall 

IjjJ^ VI3 c-UaC- 

AjIc. iill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Amru bin Sukain] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdullah Ibnul 
Mutsanna]. (dalam jalur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 
Muhammad bin Ash 
Shabbah] berkata, telah 
menceritakan kepada 

AJs 0^ l!^ ^aLuJj 

AT) >nl a\ UiaC. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




kami [Abdul Wahhab 
bin 'Atha] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il Al Makki] 
dari [Al Hasan] dari 
[Abdullah bin 

Mughaffal] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menggali 
sumur maka baginya 
empat puluh hasta 
sebagai tempat 
menderum binatang 
ternak." 

2478 

(^■4 ..n'l (jj (3^ IJjlk 

jjc. jjj 

jlaJI jc. ylli. 

1 ^ *ll Ml J .li ^)jJI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sahi bin 
Abu Ash Shughdi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Manshur bin 
Shuqair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit bin 
Muhammad] dari [Nafi' 
Abu Ghalib] dari [Abu 
Sa'id Al Khudri] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Batas wilayah sumur 
adalah sejauh 
rerumputan yang 
tumbuh di sekitarnya." 

2479 

jILL ^ Ajj UJ^k 

^ JjjJaall 1'u'\^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu 
Rabbih bin Khalid An 
Numair Abu Al 
Mughallis] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Fudlail bin 
Sulaiman] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Uqbah] 

tjj t3^J ^ 

Jiill 

(jjiLll^ Ajilll ^ ^^liaS 

(jiill ^ j 

j l3J^ 

(j.0 iSljlji (j.0 42aj (j£l (ji 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




berkata, telah 
mengabarkan kepadaku 
[lshaq bin Yahya bin Al 
Walid] dari [Ubadah bin 
Ash Shamit] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi keputusan 
tentang satu pohon 
kurma, dua pohon kurma 
dan tiga untuk seorang 
dari beberapa pohon 
kurma, maka mereka 
berbeda-beda di hak-hak 
itu, sehingga beliau 
memberi keputusan 
bahwa batas setiap 
pohon kurma bagi 
mereka adalah dari 
bawah sampai 
dahannya." 

2480 

£g.'iit Uiiik 

(jjl (jc. ^ (jj ujjIj 

iill 4ll (Jlliu 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sahi bin 
Abu Ash Shughdi] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Manshur bin 
Shuqair] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit bin 
Muhammad Al 'Abdi] 
dari [Ibnu Umar] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wilayah bagi sebatang 
pohon kurma adalah 
sepanjang dahannya." 

2481 

Ujii t_5ji (jJ _jji uiiia. 

Ca Jj* ^ ‘ ‘'j Jj-ia. 

jjj 4^^ lW 

Jdll ^iJdil J^^^ dut.xj.4i2 
ji 1 jj.0 Jj^ 

<JLi ^ 4jxj J»^ ^ 1 jlic 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] berkata, 
telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



^ ^ 
^ tJjir A y nj ^ 

^3^ lW l)^ 

^1x0 * ^ ‘ ‘'j; ^3^ Jdll (3^^ 

kepada kami [Isma'il bin 
Ibrahim bin Muhajir] 
dari [Abdul Malik bin 
Umair] dari [Sa'id bin 
Huraits] ia berkata, "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menjual 
rumah atau penginapan 
lalu ia tidak memasang 
harga sebagaimana 
umumnya maka ia layak 
untuk tidak 

mendapatkan berkah di 
dalamnya." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Abdul Majid] berkata, 
telah menceritakan 
kepadaku [Isma'il bin 
Ibrahim bin Muhajir] 
dari [Abdul Malik bin 
Umair] dari [Amru bin 
Huraits] dari saudaranya 
[Sa'id bin Huraits] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam sebagaimana 
dalam hadits." 

2482 

(jj JJMC.J jLaC (jj ^UiA uiiia. 

lW i?0 

dllLo Jji IJjik SjjLsLo 

A^l ^jc. cj^ 

^'tVi ^1 lw 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan [Amru 
bin Rafi'] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Malik 
An Nakha'i] dari [Yusuf 
bin Maimun] dari [Abu 
Ubaidah bin 

^aiuJj iiiil 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




Khudzaifah] dari 
bapaknya [Khudzaifah 
bin Al Yaman] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa menjual 
tempat tinggal dengan 
harga yang tidak wajar 
(dengan harga umum), 
maka ia tidak akan 
mendapatkan berkah 
dalam penjualannya." 

2483 

^ aj ^ 1 

Ujik ^ULall 

A A A A ^ 

AjIc- JJjI Jdll 

ji ^ dijlS ^iuij 

i4kaj*j r^*jn !:iU 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa memiliki 
pohon kurma atau 
sebidang tanah, maka 
janganlah menjualnya 
hingga ia perlihatkan 
kepada sekutunya." 

2484 

^ ^^ikSlj ^IkjJ (jJ .la^i l''uS^ 
^ Ujjk ^Iki 

lilUijuj ^jc- Ijlkl 

(JI 3 ^luij ajIc. i)iil 
l^jt^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sinan] dan [Al 'Ala 
bin S alim] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
berkata, telah 
memberitakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Simak] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
memiliki tanah 
kemudian ingin 
menjualnya, maka 
hendaklah ia tawarkan 
kepada tetangganya." 

2485 

Ujiik Uj^k 

f.l 1-iri 'A. t \ 

tjC- 

AjiiJij ^ 3^1 jLaJl iiil 

Ijjli. jlj 14 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] berkata, 
telah memberitakan 
kepada kami [Abdul 
Malik] dari [Atha] dari 
[Jabir] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tetangga itu 
lebih berhak atas syuf ah 
tetangganya (dari orang 
lain), jika ia tidak ada 
hendaklah ia 
menunggunya jika 
memang jalan keduanya 
hanya satu." 

2486 

J 

jjj jjUajoi liiik Vli A iji 

»3*^ (j^ 

43^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ibrahim 
bin Maisarah] dari 
[Amru bin Ash Syarid] 
dari [Abu Rafi'] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tetangga itu 
lebih berhak karena 
kedekatannya." 

2487 

Ujik lw 

^jC- ^aIxJJl ^jC- 4Jal_u]| 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



Aiil (J ^ ciiSklll ^ 

Vj .ikV fjjiA 

jl^l Jll jl^Jl VI ^34 

bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Husain Al Mu'allim] 
dari [Amru bin Syu'aib] 
dari [Amru bin Asy 
Syarid bin Suwaid] dari 
bapaknya [Asy Syarid 
bin Suwaid] ia berkata, 
"Aku berkata, "Wahai 
Rasulullah, sebidang 
tanah tidak ada 
pembagian dan 
persekutuan (dalam 
kepemilikannya) kecuali 
tetangga?" beliau 
bersabda: "Tetangga itu 
lebih berhak karena 
kedekatannya." 

2488 

Jji lijik ^)*aC' ^ 

^jc- tjj lillLo lijJ^ 

tjj 0 ^ is ji' 

L>f O^J^I es^lj 

(_jlLa ^1 JJ (jls^jA ^^1 

^ (Lxi3 I^U ^ 

^jC, l-i'l 

tjj ^ 

iill L)^ 

JLla-uj ^1 (JI 2 0 ^^^ ^Lujj 

»JdJA 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
dan ['Abdurrahman bin 
Umar] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Ashim] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Sa'id Ibnul Musayyab] 
dan [Abu Salamah bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Hurairah] berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi putusan bahwa 
syuf ah yang belum 
dibagi jika batas- 
batasnya telah jelas, 
maka tidak ada syuf ah 
lagi." Dan telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




kami [Muhammad bin 
Hammad Ath Thahrani] 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
'Ashim] dari [Malik] dari 
[Az Zuhri] dari [Sa'id 
bin Al Musayyab] dan 
[Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah] dari 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti hadits 
di atas, Abu 'Ashim 
berkata; (riwayat dari) 
Sa'id bin Al Musayyab 
mursal, sementara 
(riwayat dari) Abu 
Salamah dari Abu 
Hurairah bersambung. 

2489 

4ll . 4 ^ lijia. 

(jj L)j L)^ 

(jc. (jc. 

Jla (3 jlij "jUlll ijil J 

t^Lj2ill jiiuij 4.^ iiil 

La 4 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Jarrah] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ibrahim 
bin Maisarah] dari 
[Amru bin Asy Syarid] 
dari [Abu Rafi'] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sekutu itu lebih berhak 
karena kedekatannya, 
apapun keadaannya." 

2490 

jA 311 L)^ JMM (jc (jl jjli 
^ L>i 4Jiioi jc 

j_jiLa 4il 3 j^j Loiyil 4ll 

La (3^ 4 uH * L 4 j\r-. 

1 jlLi\ C^j I^U ^Loij ^ 

AjlLj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq] dari 
[Ma'mar] dari [Az Zuhri] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Jabir bin Abdullah] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




memberlakukan S 5 mf ah 
atas setiap sesuatu yang 
belum dibagi, jika batas- 
batas telah jelas dan 
jalan-jalan telah dibagi 
maka tidak ada lagi 
syufah." 

2491 

^ (jj oiaJi (jc ^ jUJI 
(jc. Ajji jjc. 

4ll (JlHU ^jjl 

jjjI 

juJi 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 

Al Harits] dari 
[Muhammad bin 
'Abdurrahman Al 
Bailamani] dari 
[Bapaknya] dari [Ibnu 
Umar] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Syufah itu 
seperti melepas 
belenggu." 

2492 

Ujlk (Jll A)* >» ^ 

^ ^ ^ a 

A^l ^jc. 

jiiil (Jlallj ^jc. 

4jlL^ v 

1^1 

^uj i'j v'i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id] ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Harits] dari [Muhammad 
bin 'Abdurrahman Al 
Bailamani] dari 
[Bapaknya] [Ibnu Umar] 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada syufah bagi 
sekutu atas sekutunya 
bila didahului oleh jual 
beli, tidak pula bagi anak 
kecil dan orang yang 
tidak hadir." 

2493 

U!i.lk ^'n«'l ^ .'l<^^ A U!i.lk 

jjia. (jc (jj (_5^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



jX ^ jili 

4j1c- jjjI ^ 

^lill 

[Muhammad Ibnul 
Mutsanna] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dari [Humaid Ath 

Thawil] dari [Al Hasan] 
dari [Mutharrif bin 
Abdullah bin Asy 
Syikhkhir] dari 
[Bapaknya] ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hilangnya 
(barang) seorang muslim 
akan membawa ke 
dalam neraka (bagi yang 
mencurinya)." 

2494 

uj.lk jU^ ^ Uj.lk 

^ _jji lisik .'IJ» Ml jjj 

(jj 

0j jlj^U ^ 

La Jlia li j£ji sjsj j^l 

Jll 0 jij 1 jlli 

^ ujjjiaa 14 ^ 'jdl 

iill 4ll ula.aj.J ( 3 la 

Silliall ^ J jj V (3jb ^ibj ^ j'f- 

,!]i^ vi' ' 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hayyan At 
Taimi] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Adi Dlahhak] - 
paman Al Mundzir bin 
Jarir- dari [Al Mundzir 
bin Jarir] ia berkata, 

"Aku bersama [bapakku] 
di Bawazikh, ketika 
sapi-sapi akan 
mengandang ia melihat 
ada seekor sapi (asing), 
la lalu berkata, "Apa ini! 

" mereka menjawab, 

"Sapi yang mengikuti 
sapi yang lain." Al 
Mundzir berkata, "Lalu 
bapakku memerintahkan 
agar sapi (asing) itu 
dikeluarkan, maka sapi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




itu pun dikeluarkan dan 
pergi hingga tidak 
terlihat. Setelah itu ia 
berkata, "Aku pernah 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidaklah seseorang 
menyembunyikan hewan 
yang tersesat kecuali ia 
(orang yang) tersesat." 

2495 

(Jjir A > nj ^ 

(jUiLi iJjlk tiUJI 

LH 

^ J_yji (jj 

(jj jjj jjC. jj 

tjj ^j Jc Jj jj Jl^ 

ijlLa -s'l jILL 

AiLLa (Jjjji (Jlj J i' ^ jit-- 

ouikj Cj^>jia.lj t _ lJ^V^ 

IgjiJo 4U la 

yUja (jc. (Jjjjij IaIIL 

j\ i 21 i ^ lAJa. Jlaa 

(jc. (Jjjjij (_ uM' ji i4j-sV 

1'^ yA\c. (Ijjcl (Jlil 4jailll 
(jU^_l4l>jlAil£jj 
«J v]j CjSjjcI 

Telah menceritakan 
kepada kami [lshaq bin 
Isma'il bin Al 'Ala Al 
Aili] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Yahya 
bin Sa'id] dari [Rabi'ah 
bin Abu 'Abdurrahman] 
dari [Yazid] -mantan 
budak Al Munba'its- dari 
[Zaid bin Khalid Al 
Juhani] -aku bertemu 
Rabi'ah maka aku 
tanyakan kepadanya, ia 
berkata; Yazid 
menceritakan kepadaku 
dari Zaid bin Khalid Al 
Juhani- dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata, 
"Beliau pernah ditanya 
tentang seekor unta yang 
tersesat, maka beliau 
marah dan wajahnya 
memerah, beliau 
bersabda: "Apa 
urusanmu dengan unta 
tersebut, ia masih punya 
kaki, bisa minum air dan 
makan pepohonan 
hingga pemiliknya 
menemukannya! " Lalu 
beliau ditanya tentang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




kambing yang tersesat, 
maka beliau bersabda: 
"Ambillah kambing 
tersebut, sebab ia 
milikmu, atau milik 
saudaramu, atau bahkan 
milik serigala." Dan 
beliau juga ditanya 
tentang barang temuan, 
beliau bersabda: 
"Kenalilah bejana dan 
tali pengikatnya, setelah 
itu umumkanlah selama 
satu tahun, jika temuan 
itu dikenali maka 
berikanlah, namun jika 
tidak maka campurlah 
dengan harta milikmu." 

2496 

JLL (jt ^^1 ljIajIi 
^ piUii J ^ ^ikii 

tjj 

<jic. 4il ^U.14il (Jjjoi J (Jlllla 

e V p (Jic ji Jic 

(3^1 iLk jU Vj 

(ji ^ jJ J'-® J ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul W^hab 

Ats Tsaqafi] dari [Khalid 
Al Hadza] dari [Abu Al 
Ala] dari [Mutharrifj 
dari [lyadl bin Himar] ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa 
mendapatkan barang 
temuan hendaklah ia 
persaksikan kepada 
orang yang adil, setelah 
itu janganlah ia 
mengubah atau 
menutupinya, jika 
pemiliknya datang maka 
ia lebih berhak, namun 
jika tidak datang maka 
itu adalah harta Allah 
yang Dia berikan kepada 
siapa saja yang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




dikehendaki-Nya. " 

2497 

^ 4 a' Ml ijc. 

^ ullkjsJll 4 'af- (jt 

^ jULij ^ ^ j 

uS 1 jl 4ji^j 

(liU ^ 'vUa ll> /-lUV" 

(jj lla.:2 Uils 

ilulal JUa 1211 j i_ji£ 

Cjia^l 

jiluij 4.;^ 4ll ^.iLa 4ll (Jjjoij 
a 'm 1 ^ A^r-. 4*:'! :.'A 

Jlia ^ 

I4kl 1^1 ^ l^jx3 
i_9^)c.I (Jlaa 

aIL, p jj 

(^5^ VIJ 14^ J*J (ja jU 

^La (Jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] berkata, 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Salamah bin Kuhail] 
dari [Suwaid bin 
Ghafalah] ia berkata; 

Aku keluar bersama 

Zaid bin Shuhan dan 
Sulaiman bin Rabi'ah, 
hingga ketika sampai di 
'Udzaib, aku 
menemukan cambuk. 
Keduanya berkata, 
"Buanglah cambuk itu," 
namun aku 

mengabaikannya. Ketika 
kami tiba di Madinah, 
aku mendatangi [Ubay 
bin Ka'b], lalu aku 
ceritakan hal itu 
kepadanya, la lantas 
berkata, "Engkau benar, 
pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam aku pernah 
menemukan seratus 
dinar. Kemudian hal itu 
aku tanyakan kepada 
beliau, beliau lalu 
menjawab: 

"Umumkanlah selama 
satu tahun," maka aku 
umumkan selama satu 
tahun, tetapi tidak ada 
yang mengenalnya (uang 
temuan). Beliau 
bersabda: 

"Umumkanlah," lalu 
uang itu aku umumkan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




lagi, tetapi tidak ada 
seorang pun yang 
mengenalnya. Beliau 
lantas bersabda: 
"Kenalilah bejana, tali 
pengikat dan jumlahnya. 
Kemudian umumkan 
sekali lagi selama satu 
tahun, jika ada orang 
yang mengetahuinya 
(berikanlah), jika tidak 
maka itu seperti uangmu 
sendiri." 

2498 

jjj l2i.lk J ^ ^ Vl-k'l 

Vls S-lAJ (jj 4ll 
(jl «V- ^ , :.^'l uj.lk 

jjI ^iLi ^ 

LW j LW jjc 

^_jiLa 4ll Jjjoij JLa. 

4jaMjl ^jC. (Jlal J 4^ 4ll 

Cll3 JJC. 1 jjli 4 jLi 142 jC. 
ilijcll 2 jj^ ^ (jU IajU 

4.^] IajU j-»1 'i^-i 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakr Al 
Hanafi]. (dalam j alur 
lain disebutkan) Telah 
menceritakan kepada 
kami [Harmalah bin 
Yahya] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Abduhah bin 
Wahb] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Adi Dlahhak bin 
Utsman Al Qurasyi] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Salim Abu An Nadir] 
dari [Busr bin Sa'id] dari 
[Zaid bin Khalid Al 
Juhani] berkata, 
"Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasaham pernah 
ditanya tentang barang 
temuan, beliau bersabda: 
"Umumkanlah selama 
satu tahun, jika ada yang 
mengakuinya maka 
berikanlah. Tetapi jika 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




tidak ada yang 
mengakuinya, maka 
kenalilah bejana dan tali 
penutupnya, setelah itu 
makanlah jika ada 
pemiliknya datang 
berikanlah kepadanya." 

2499 

JLL (jj 

4Jij j£ 4il .ijc. Cjjj ^js 

^ uluj 

6^ ^4^ ^Ulia (jt 

dll j ^jj jl.V'ia'l 

uja jj V (^Ull 31^3 ^''3' 

iS? 5^'-^ isf 
^)3L^ LaS LajU 4jiull J 

[}Li p i 3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] berkata, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Khalid bin Atsmah] 
berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
[Musa bin Ya'qub Az 
Zam'i] berkata, telah 
menceritakan kepadaku 
bibiku [Quraibah binti 
Abduhah] bahwa ibunya 
[Karimah binti Al 

Miqdad bin Amru] 
mengabarkan 
kepadanya, dari 
[Dluba'ah binti Az 

Zubair] dari [Al Miqdad 
bin Amru] bahwa suatu 
hari ia keluar menuju 
pekuburan Baqi', yaitu 
pekuburan yang biasa ia 
gunakan untuk buang 
hajat. Biasanya orang- 
orang tidak buang hajat 
kecuali setelah dua atau 
tiga hari. Dan ia buang 
hajat layaknya unta, 
setelah itu ia masuk ke 
dalam reruntuhan. Saat 
ia jonggkok buang hajat, 
ia melihat seekor tikus 
mengeluarkan uang satu 
dinar dari dalam lubang, 
kemudian tikus itu 
masuk dan 

'W*- >■' 

" 7 “.^ ^ 

‘ jl.lLall (JI 3 

Cluija ^ 4 :i^ ("'.' 133 ^ 

l^j jjic. 

^jLa ^1 Jjlij ^ Cjjji 

Iftjii. <Jjii.U jailii 3 <jlc- ^1 

4il 1j .1^ c2^ 

13 ^ 4i.lLa 'i 13 -J cJ'^ 

311x1 Jll ^ 134 3U llil 31 jIj 

V cji jiii' 

^ (JI 3 t3^W 

diLa 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




mengeluarkan lagi uang 
yang lainnya sehingga 
genap tujuh belas dinar. 
Setelah itu, tikus 
tersebut mengeluarkan 
sepucuk kain berwarna 
merah. Al Miqdad 
berkata, "Aku lalu 
menarik potongan kain 
itu, dan ternyata di sana 
masih satu dinar lagi 
hingga genaplah delapan 
belas dinar. Lalu aku 
keluar membawa uang 
tersebut menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dan aku 
kabarkan hal itu kepada 
beliau. Aku katakan 
kepada beliau, 

"Ambillah zakatnya 
wahai Rasulullah! " 
Beliau bersabda: 
"Bawalah pulang 
uangnya, tidak ada zakat 
padanya. Dan semoga 
Allah memberkatimu di 
dalam dinar itu." 
Kemudian beliau 
bertanya: "Apakah kamu 
memasukkan tanganmu 
ke dalam lubang?" aku 
menjawab, "Tidak, demi 
Dzat yang telah 
memuliakanmu dengan 
kebenaran! " la (perawi) 
berkata, "Uang itu tidak 
habis hingga ia 
meninggal." 

2500 

ji' t> LW 

giojjjA jc 4Jii^ 

AjIc- Jdil ^ i Jdll 

Jll 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Maimun Al Makki] dan 
[Hisyam bin Ammar] 
keduanya berkata; telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Sa'id] dan [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda tentang harta 
yang terpendam: 
"Zakatnya adalah 
seperlima." 

2501 

yt (jj jLai Uiiik 
(jc. (J^l Jjol] (jc. Ijjik 

AjIc- Jdll 

jl£^l ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
'Ali Al Jahdhami], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ahmad] dari 
[Isra'il] dari [Simak] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Dalam rikaz 
(harta karun yang 
disimpan di dalam 
tanah) terdapat 
kewajiban zakat sebesar 
seperlima." 

2502 

CjjIj jjj .laki liiik 

(3kjalj ^ (_JjixJ UJlk 

^ i''' ^ 'I 

jc 

iill ^_sika J* 

(jlk (jlk Jll jiiuiJj 

1 jUc ^jiiil l1 ?-J 

i23j*J 1-aij (Jlls 

(Jlia l1?-j i «5l Loj 

fitj Uilki 113 

Lk^Il Jll ^jLk (J ja.VI Jllj 
Jh. 1^3 ^ jikli ^iUii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Tsabit Al Jahdari], 
telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
lshaq Al Hadlrami], 
telah menceritakan 
kepada kami [Salim bin 
Hayyan], aku mendengar 
[Ayahku] menceritakan 
dari [Abu Hurairah] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Sebelum 
kalian ada, terdapat 
seorang laki-laki 
membeli bangunan, di 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




dalamnya laki-laki ini 
menemukan bejana 
besar yang terbuat dari 
emas, la berkata kepada 
pemilik rumah 'Aku 
hanya membeli rumah 
darimu dan tidak 
membeli emas ini." 
Pemilik rumah berkata; 
sungguh aku menjual 
tanah beserta segala 
yang ada di dalamnya." 
Keduanya lalu menemui 
seorang hakim, hakim 
tersebut berkata, 

"Apakah kalian berdua 
memilki anak?" Salah 
satu dari keduanya 
menjawab, "Aku 
memiliki seorang anak 
laki-laki, dan yang lain 
menjawab, "Aku 
memiliki seorang anak 
perempuan." Hakim tadi 
berkata, "Kalian 
nikahkan saja anak yang 
lelaki kamu dengan anak 
perempuan tadi dan 
berikanlah mereka 
nafkah dari bejana emas 
tersebut, serta 
sedekahkan sisanya." 

2503 

Vll alki J 

(jc. .iILL jjj (Jja-ojjij IJjik 

ajIc. iiil (jl^Lk 

^ILjj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
dan [Ali bin 

Muhammad], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'], telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin Abu 
Khalid] dari [Salamah 
bin Kuhail] dari ['Atha'] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




dari [Jabir] berkata, 
"Sesungguhnya 
Rasulullah menjual 
seorang budak 
mudabbar." 

2504 

lW lw 

<iiil .ijt 

JLo AJ (j£j Ulilt lla J 

Ajic. iill ^jlll ^Ua oj^ 

^LaJI jjjl ol jjjjla jiiliij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Amru bin 
Dinar] dari [Jabir bin 
Abdullah] berkata; 
"Seseorang kabilah kami 
telah berjanji akan 
memerdekakan seorang 
budak dan ia tidak 
memiliki harta 
selainnya. Kemudian 
Rasulullah menjualnya 
dan dibeli oleh Ibnu An- 
Nahham seorang laki- 
laki dari bani Adi." 

2505 

Aj^ UA (ji'<4c. 

jc 4il jc 

^j-0 (JU 

^Laiic. C.lx.A.uj A^Lo (Jliiiliill 

c.$-^ Ua^ 

ii jiiil jjf Jll 

3:^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Zhabyan] 
dari [Ubaidullah] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu 'Umar] 
bahwasanya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Budak Mudabbar itu 
dari sepertiga". Berkata 
Ibnu Majah; aku 
mendengar Utsman yaitu 
Ibnu Abu Syaibah 
berkata; "Hadits ini 
salah, yang dimaksud 
adalah Hadits; "Budak 
Mudabbar itu dari 
sepertiga". Abu Abdillah 
berkata; "Tidak 
mempunyai dasar." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


2506 

^ a j A lu W 

Ujlk Vll (JjaJoLjJ 

^jc. ijJjl-^ (jj .^jV^ 

(Jlallj ijC" 

(3 ^^ LojI * 1 ‘ ‘'j; ^ jl^ Jdll ^ 1 
^ Ajii 

'aLJI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Muhammad bin Isma'il] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'], telah 
menceritakan kepada 
kami [Syariik] dari 
[Husain bin Abdullah 
bin Ubaidullah bin 

Abbas] dari [Daimah] 
dari [Ibnu Abbas] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mana saja seseorang 
yang mensetubuhi 
budaknya, setelah ia 
melahirkan anak maka ia 
menjadi merdeka." 

2507 

lijSk lAuijJ ^ iJjSk 

Jji Ujla. ^sj-aLt 

l^i L)t ^ll)t 

Ajc. CjjSiJlj 

‘CjIc. <iiil ^ <>iil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Yusuf], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Ashim], 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
An Nahsyali] dari 
[Husain bin Abdullah] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] ia berkata; 
"Disebutlah ibu Ibrahim 
disamping Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau 
bersabda: 'Anaknya telah 
memerdekakannya.' 

2508 

«iiil (jj 3^1-^ Aji 

("ll^ a\j Ijjjl^j^ U^jSj 

Ajic. iill ^_jiA-a jl 

ILilj iSUij jj V lili jiiuij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
dan [lshaq bin 

Manshur], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




kami [Abdurrazak] dari 
[Ibnu Juraij], telah 
mengkabarkan kepadaku 
[Abu Zubair] bahwa ia 
mendengar dari [Jabir 
bin Abdullah], ia 
berkata, "Kami menjual 
hamba sahaya 
perempuan yang hanya 
digunakan untuk 
disetubuhi (selir atau 
dayang) dan ummahatul 
Aulad (budak 
perempuan yang 
melahirkan anak dari 
majikannya) kami, 
sementara saat itu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masih hidup di 
tengah-tengah kami dan 
kami tidak melihat 
larangan dalam hal itu." 

2509 

jILL jjI IJjlk Vll ,'IJir Ml (jj <dll 

(jc. j5Ux. ,^1 (jt 

Jiill ^ iiiil (JlilU 

ijic. 4j51j 

<)iil ^ ^ jliJI <jjc. <iiil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Abdullah bin Sa'id], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
'Ahmar] dari [Ibnu 

Ajian] dari [Sa'id bin 

Abu Sa'id] dari [Abu 
Hurairah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ada tiga 
orang yang berhak di 
tolong oleh Allah; orang 
yang berperang dijalan 
Allah, seorang budak 
mukatab yang ingin 
merdeka dengan 
melaksanakan 
kesepakatan bersama 
tuannya serta seorang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




laki-laki yang menikah 
dengan tujuan menjaga 
kehormatan diri." 

2510 

^1 (3j^J 0^ (> 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dan 
[Muhammad bin 

Fudhail] dari [Hajjaj] 
dari [Amru bin Syu'aib] 
dari [Ayahnya] dari 
[Kakeknya] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hamba 
sahaya manapun yang 
memiliki kesanggupan 
merdeka dengan 
membayar seratus 

Uqiyah, kemudian ia 
menunaikannya kecuali 
hanya dengan sepuluh 
Uqiyah saja, maka ia 
masih seorang hamba 
sahaya." 

2511 

Uiiik jji Ijjik 

i> LJ^ 

4JiL, ii (jt SjiLi 

u q\£j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Nabhan] mantan 
budak Ummu Salamah 
dari [Ummu Salamah] 
bahwa ia mengkabarkan 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda: "Bila ada di 
antara kalian salah 
seorang mukatab (budak 
yang ingin bebas) dan ia 
memiliki apa yang ia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




bisa tebus maka 
berikanlah untuknya." 

2512 

(> ^ 
i> 5*^ L)f »j (jj e'-^ 
iill ^JiLa 4^1x. 

Ijiji SJJJJ ji-oluij 

iUi jj iJUs 

^ cJli 

^_jiLa lilli Cj^ia 

(Jla 

iiil JiLa ^\ 

A ^1^14^11 

JLi-J li lJI^ p ^ 

^ ru.'ji Uaj^jia 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam bin Urwah] dari 
[Ayahnya] dari [Aisyah], 
isteri Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam bahwa 
Barirah datang 
menemuinya. Barirah 
adalah seorang budak 
mukatab di sebuah 
keluarga dengan tebusan 
sembilan Uqiyah. 

Aisyah berkata 
kepadanya; "Apabila 
keluargamu 

menghendaki, maka aku 
telah menyiapkan 
sebuah perhitungan, 
bahwa hak perwalian 
adalah hakku." Maka 
Aisyah datang 
menjumpai keluarganya 
dan mengemukakan 
keinginannya kepada 
mereka, tetapi mereka 
menolak kecuali apabila 
hak perwalian tetap 
milik mereka. Aisyah 
mengemukakan hal 
tersebut kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Lakukanlah!." Lalu 

Nabi berdiri berpidato di 
hadapan masyarakat. 
Setelah memuji Allah, 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




beliau berkata; 

"Mengapa orang-orang 
menerapkan syarat- 
syarat yang tidak 
terdapat di dalam Al 
Qur'an. Syarat apapun 
yang tidak terdapat 
dalam Al Qur'an, maka 
syarat tersebut tidak sah, 
walaupun seratus syarat. 
"Kitabullah (Al Qur'an) 
merupakan sesuatu yang 
Benar, syarat dari Allah 
adalah lebih terpercaya 
dan hak perwalian 
diberikan kepada orang 
yang memerdekakan 
budak." 

2513 

jji lijik liiia. 

dJa (JU -LiaLJI ^ 

^jC, ^ L_li£ U L_li£l 

* ^ 4j1c- Jdll <Ull 

jill 

^l£ 1 

^aic, 

jil (Jjcl (jij <lo ^alic. 

^ull ^j-0 A£l£a IjjlS 

^aJaC. La^ia (jjiJaC. LSj^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al ’Amasy] dari 
[Amru bin Murrah] dari 
[Salim bin Abui Ja'd] 
dari [Syurahbil bin As 
Simth], ia berkata; "Aku 
katakan kepada [Ka'b], 
'Wahai Ka'b bin Murrah! 
Ceritakanlah kepada 
kami mengenai 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
berhati-hatilah'." 
Syurahbil berkata; "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Barangsiapa yang 
memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang 
muslim, maka ia. 
dibebaskan dari api 
neraka. Setiap tulang- 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




belulang dari hamba 
sahaya tersebut akan 
memberikan balasan 
amal perbuatan kepada 
orang tersebut. Dan 
Barangsiapa yang 
memerdekakan dua 
orang hamba sahaya 
wanita muslimah, maka 
keduanya dapat 
membebaskannya dari 
neraka. Setiap satu 
tulang belulang dari 
keduanya akan 
membalas amal 
kebaikan orang 
tersebut." 

2514 

(jc. BJJC. Uj.lk 

ujla^l 4il (3 Ij tliifllll 
.ijc. (JjJasl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sinan], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah], 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Urwah] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Murawih] dari [Abu 
Dzar], ia berkata, Aku 
berkata, Wahai 
Rasulullah, hamba 
sahaya bagaimana yang 
paling utama?" 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hamba 
sahaya yang paling 
berharga bagi 
pemiliknya dan paling 
mahal harganya." 

2515 

jjj J L)J Uj.lk 

jjj .'la-s e, Uj.lk Vla Jjii-IM 
(jc. 4 «l 1 II (jj (jc 

Telah menceritakan 
kepada kami [Uqbah bin 
Mukram] dan [lshaq bin 
Manshur] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 

(j*^l (jc J oal^ 

^1 (_s4-a (j» J.'lW (jJ ijAj^ 

la (ji (3a (iiliij 'CJc' 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



3^ 

kami [Muhammad bin 
Bakar Al Bursani] dari 
[Hammad bin Salamah] 
dari [Qatadah] dan 
[’Ashim] dari [Hasan] 
dari [Samurah bin 

Jundub] dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa memiliki 
kekerabatan terhadap 
seorang budak, maka 
berarti ia merdeka." 

2516 

Ml ^ 1 U'I^ 

Vla ^JaLa^VI >il tjj <i3jl J 

J ijj 12^ 

L)f ^ (1)1^ 

^_jiLa <iill (Jl^la ^)ic. jjjl 

la i21Li 

Telah menceritakan 
kepada kami [Rasyid bin 
Sa'id Ar Ramli] dan 
[Ubaidullah bin Juhmi 

Al 'Anmathi], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Dlamrah bin 
Rabi'ah] dari [Sufyan] 
dari [Abdullah bin 

Dinar] dari [Ibnu 
'Umar], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa 
memiliki seorang budak 
yang memiliki hubungan 
kekerabatan maka dia 
merdeka". 

2517 

^ .1^ ujAk 

^jc- 4 ioKu ^ 7^^ 

^ ll)^ (^ 

<iiui ^ n^V-Vla (jAa.311 

(j^ t5 ^ jIjIj 

La ^Jdll ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Mu'awiyah Al 
Jumahi], telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Sa'id bin 
Jumhan] dari [Safinah 
Abu Abdurrahman] ia 
berkata; "Ummu 

Salamah 

memerdekakanku dan 
memberikan syarat agar 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




aku membantu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam selama masa 
hidup beliau." 

2518 

ijjSa. aj^ (jj jji liiSa. 

Jjij jjj (jj 

d d- 

d- 

iiil iiiil (JlalU 

1 n>^'i ^j-o ^iuij 

^ jU a1 jl£ jl 

jLo aJ ^jSj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dan [Muhammad bin 
Bisyir] dari [Sa'id bin 

Abu 'Arubah] dari 
[Qatadah] dari [Nadlar 
bin Anas] dari [Basyir 
bin Nahiik] dari [Abu 
Hurairah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
yang memerdekakan 
seorang hamba sahaya 
dengan sebagian 
hartanya, maka 
hendaknya ia 
melunasinya dengan 
hartanya pula, yaitu 
apabila ia memiliki 
harta. Apabila tidak 
memiliki harta, maka 
hendaknya diusahakan 
ada perbincangan 
mengenai nilai hamba 
sahaya tersebut yang 
tidak memberatkan." 

2519 

UJ^k ^ Uj^k 

^ lillLo Uj.1 ^ ^ ^Loiic. 

(jji (i)t 2^ij jj 

AjIc- Jdll ^iJdil 
^ f_gk<\\S jA ijd i j^ j 
^_jJacU Jlc AJiJiJ A^ 

^j-a 4J tjts jjl 

Ajic. ijdj Ji-^i 

fjfjc. La aIm (JJC. lia V) j .jidl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hakim] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Utsman bin Umar] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Malik bin 
Anas] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




bersabda: "Barang siapa 
yang memerdekakan 
budak, sedangkan ia 
memiliki partner dalam 
pembebasan budak, 
kemudian memiliki harta 
seharga budak tersebut, 
maka ia harus membayar 
bagiannya kepada 
partnernya secara adil, 
jika tidak seperti itu, 
maka ia hanya 
membebaskan dengan 
bagiannya saja." 

2520 

.llC. u!i.lk lW UJ.la. 

'^ ^ i''’' J ^ 

lW lilil tlW '"ij* 

«iill (jc. Uj«-> .lilii 

(jc. jjSj (jc. jiLk 

Jjjjjj JUlll 

iiil Jiill 

J V] ^ .1^1 (Jl-aS jLo AJj 1 

JjLJI 

JjlJl 4jml>n V] tjjl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harmalah 
bin Yahya], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahab], telah 
mengkabarkan kepadaku 
[Ibnu Lahi'ah], 

(demikian juga 
diriwayatkan dari jalur 
lain) telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
Maryam], telah 
memberitakan kepada 
kami [Laits bin Sa'ad] 
semuanya dari 
[Ubaidullah bin Abu 
Ja'far] dari [Bukair bin 
Asyajj] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
memerdekakan seorang 
hamba sahaya yang 
memiliki harta, maka 
harta tersebut menjadi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




miliknya (orang yang 
memerdekakan), kecuali 
apabila si majikan 
mensyaratkan harta 
tersebut menjadi 
miliknya (majikan). Ibnu 
Lahi'ah berkata; 

"Kecuali yang 
dikhususkan 
perlakuannya oleh 
majikannya." 

2521 

ijjl jAj 

(JU <iul 111« 

ll^ 'aV- 1 

4.jic. iill ^U.-i «iill (Jjjoij (" 'T J' 111 
jjc.i boji 

aI (Jljolll aJLA ^ ' nj 

^ ljJ.w5'La La 

(_ U!i.lk (jJ <>lll .IJC. 

(^JA' jj] (3^1 J 

.^jT 111 A (jj jdll .lic. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin 
Muhammad Al Jarmi], 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
Muthallib bin Ziyad] 
dari [lshaq bin Ibrahim] 
dari kakeknya [’Umair] 
mantan budak Ibnu 
Mas'ud, bahwasanya 
[Abdullah] berkata 
kepadanya; "Wahai 
'Umair, sesungguhnya 
aku telah 

memerdekakanmu 
dengan baik-baik, 
sesungguhnya aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Siapa saja orangnya 
yang memerdekakan 
seorang budak tanpa 
menyebut hartanya, 
maka hartanya adalah 
baginya." Maka 
beritahukan kepadaku 
apa hartamu? Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




Abdullah bin Numair], 
telah menceritakan 
kepada kami [Muthallib 
bin Ziyad] dari [lshaq 
bin Ibrahim] berkata; 
[Abdullah bin Mas'ud] 
berkata kepada kakekku 
lalu ia sebutkan hadits 
serupa. 

2522 

lijik ^ ijjik 

1 LW l) ‘ 

^ j 

iHdiij ^jC- 

AjIc. iiil 

<iill iiiil ^LoLjJJ 

(JjjuJ *^^ 

^j-0 1 ^Lki jiUj (Jl^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Fadlal bin 

Dukain], telah 
menceritakan kepada 
kami [Isra'il] dari [Zaid 
bin Jubair] dari [Abu 
Yazid Adl Dlibbi] dari 
[Maimunah binti Sa'ad] 
mantan budak 
perempuan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya 
tentang anak pezina, 
beliau bersabda: "Dua 
sandal yang aku pakai 
lebih baik dari aku 
memerdekakkan anak 
zina." 

2523 

Uj.lk jUlj ^ .'la^a Uj.lk 

^ ^ i^ ^ ^ 

^ ^5lljai*JI ‘ '°'-^ 

jjj <)il liiik Vli 

^ ^1 Ujlk AiajJI .1^ 

l^l^J^lc. ^JC. ^ ^ 

C j J ^ ^ 6^ _ 

Jdll ^ ^ Jdll (Jl^ 1 :k^Q irii 

^iLa Iji^jijC-f jl ^dljj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Basyar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Mas'adah], (Demikian 
juga diriwayatkan dari 
jalur lain), Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Khalaf Al 'Asqalani] dan 
[lshaq bin Manshur], 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Abdul Majid], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Abdurrahman bin 
Mauhab] dari [Qasim 
bin Muhammad] dari 
[Aisyah], sesungguhnya 
dia memiliki seorang 
budak lelaki dan budak 
perempuan istrinya, 
maka dia berkata kepada 
Rasulullah; 
"Sesungguhnya aku 
ingin membebaskan 
mereka berdua". Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika kamu 
hendak 

membebaskannya maka 
mulailah dengan yang 
lelaki sebelum yang 
perempuan." 

2524 

liljji ^ .1^1 liiiSk 

i> fy?-' C« ^ j 

uy 

jV- jjUc (j' «V- 

JSll J 

jill <otn 

V l5j^ iiil 

^ VJ ,4^ Is 4 

LP-^ > J j 3f J 

tjiij lI?'J 

<jj5Luij .laJ .iJj' j' 

(jS Vj 34 ^ 1 ^ ‘^-4^j 4o 4il ja 

y io' > nio ' ' ‘'O ' ' * /' '0 ^ J ^5L.^] 
dloluii Au dlA^jl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdah], telah 
memberitakan kepada 
kami [Hammad bin 

Zaid] dari [Yahya bin 
Sa'id] dari [Abu 

Umamah bin Sahal bin 
Hunaifj bahwa Utsman 
bin Affan suatu ketika 
memimpin sebuah 
rombongan. Lalu 

Utsman mendengar 
bahwa mereka 
membicarakan masalah 
pembunuhan. [Utsman 
bin Affan] berkata; 
"Mereka mengancam 
akan membunuhku! 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Mengapa mereka ingin 
membunuhku? Padahal 
aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
halal darah seorang 
muslim, kecuali pada 
salah satu dari tiga hal: 
seseorang yang berzina 
dan ia (telah menikah), 
maka ia harus dirajam, 
seseorang yang 
membunuh orang lain 
tanpa hak, atau 
seseorang yang murtad 
setelah ia memeluk 

Islam.' Demi Allah aku 
tidak pernah berzina 
baik masa jahiliyah 
maupun Islam, aku juga 
tidak pernah membunuh 
seorang muslim dan aku 
tidak pernah murtad 
setelah aku memeluk 
Islam." 

2525 

jjj jSj jjIj lijia. 

0(jj ^1 ^ (jc. 

(jji 3*3 l3JJ^ 

JlalU ^jSUjiA 
^ ^ ‘ *'jj ^ auI 

Jdll V] V (j) "'g ‘ ‘'^ 

UJ^lj ^jj:^Lj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan [Abu 
Bakar bin Khallad AL 
Bahili], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j dari 
[’A'masy] dari [Abdullah 
bin Murrah] dari 
[Masruq] dari [Abdullah 
bin Mas'ud] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
halal darah seorang 
muslim yang telah 
mengucap syahadat, 
kecuali pada salah satu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




dari tiga hal: seseorang 
yang membunuh orang 
lain tanpa hak, seorang 
yang pernah nikah 
namun ia berzina dan 
seseorang yang keluar 
dari jama'ah yaitu 
murtad meninggalkan 
Islam.' 

2526 

Uljji ^LlLall lijSk 

LW 

i'A jIc- Jdll ^ i Jdll 

0 jljali (Ji 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Shabah], telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ayyub] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas], ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
mengganti agamanya, 
maka bunuhlah ia." 

2527 

ijjSi t_5ji (jj jj! liiSk 

LW Jji 

«dll (Jjjjij (JliiU (jc. A^i 

^1 (3^ V c.5^-^ 

^aLol! Lo .IaJ 

jjll jliilll (jjli 5Uc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Bahz bin Hakim] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 
subhanahu wata'ala tidak 
menerima amal seorang 
musyrik yang 
menyekutukan Allah 
setelah sebelumnya 
masuk Islam, sampai ia 
memisahkan diri dengan 
orang-orang musyrik 
dan bergabung dengan 
kaum muslimin." 

2528 

UjSk jIaC. ^ ^UioA IJjSk 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



^Ujjj ^ K n ia ^ 

3'j^ gLi jc 
^aiuij iiil iiill 

Jiill ^^j-a .1^ (JU 

Jiiil ^iL ^ yy jlaJa ^j-a 

kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Walid bin 

Muslim], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Sinan] 
dari [Abu Zahiriyyah] 
dari [Abu S y aj arah 

Katsir bin Murrah] dari 
[Ibnu Umar], Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Melaksanakan salah 
satu dari hukum hudud 
lebih baik dari pada 
hujan empat puluh 
malam di negeri-negeri 
Allah Azza wa Jalla." 

2529 

i''’'''^ Cj^ ''^ 

(jj ^ ^ njr. Cilii lil jUaII ^jj «iill 

LW L/" ^ jj 

gj ^ jj jc Jjjj 

jUill SjjjA jt jjgk ^ 

X \ ^ j\r-. jJll ^i ^1 (J^^jb^g 

jli. jVI ^ (jx*j 

L>^ L>^ 

LLl^ g^ jl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Rafi'], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Mubarak], telah 
memberitakan kepada 
kami [Isa bin Yazid], ia 
berkata; aku 
menyangkanya dari 
[Jarir bin Yazid] dari 
[Abu Zur'ah bin Amru 
bin Jarir] dari [Abu 
Hurairah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hukum 
hudud yang 
dilaksanakan diatas 
bumi itu lebih baik 
daripada mereka diberi 
hujan selama empat 
puluh hari pada waktu 
pagi." 

2530 

^ ■> 'I ^^Jc. gj gj^ Ijjik 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



^ ^ jUi ^ 

«dll (3JlaJll (jjl 

AjI ^ 4.j1c. ^ i 

<aic. (Ji .lis Cy^ 

i i'^Lj ii\ VI ^1 V Jll 
aJ 

VI Ajic. .ikV 5 I 2 aJ jiii jj 

AjIc. iSk ( 1 .-1J 

Ali Al Jahdlami], telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin Umar], 
telah menceritakan 
kepada kami [Hakam bin 
Aban] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas], ia 
berkata; Rasulullah 
bersabda shallallahu 
'alaihi wasallam: 

"Barang siapa menolak 
satu ayat dari Al qur'an, 
maka telah halal 
memenggal lehernya, 
dan barang siapa 
berkata; tidak ada llah 
yang berhak disembah 
kecuali Allah satu- 
satunya yang tidak ada 
sekutu baginya dan 
sesungguhnya 
Muhammad adalah 
hamba-Nya dan utusan- 
Nya, maka tidak ada 
jalan bagi siapapun 
untuk membunuhnya, 
kecuali jika dia telah 
melanggar hukum Allah, 
maka ditegakkan hudud 
atasnya". 

2531 

^ jlLall ^ILi jjj <iill jiic. liiiia. 

(jc SjLiVI ^ lijlk 

(jj oiUc jjc. .l^u jjj Ajt^J (jc. 

liVi «iill (Jjjoij (Jlslls ^.-ill 

Jdll i 0 . 1 ^ 1 \4j1c. JAiI 

Vj .ij» 31 J <_jj^)iii 
^V ^ji ;0 jI i_gi 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Salim Al Mafluj], 
telah menceritakan 
kepada kami [Ubaidah 
bin Al Aswad] dari [Al 
Qasim bin Al Walid] 
dari [Abu Shadiq] dari 
[Rabi'ah bin Najid] dari 
[’Ubadah bin Shamit], ia 
berkata; bersabda 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: 
"Tegakkanlah hukum 
hudud Allah baik kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




orang dekat maupun 
orang yang jauh, dan 
jangan sampai cercaan 
orang yang mencerca 
mempengaruhi kalian 
dijalan Allah." 

2532 

(jc. ^ (jj 

jjiC. lilLall ^UC. (jC. (jU^ 

([IjJajall 4 J lir- t-'T «Ml (Jla 
(_jiLa <iill 1 'l 1 jaj 

^2^j 3 (»jj 

(ji 

^ L>t 12121 

4_i]aC. .oui (JU (jJ dlLill 

22 1 j Ul 142 2j2 y=j2i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Abdul 
Malik bin Umair] ia 
berkata; Aku mendengar 
[Athiah Al Qurazhi], ia 
berkata; "Kami 
diperlihatkan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di saat 
perang Bani Quraizhah. 
Saat itu musuh yang 
telah tumbuh bulu 
kemaluannya (telah 
dewasa) harus dibunuh 
yang belum tumbuh bulu 
kemaluannya dibiarkan 
bebas. Aku termasuk 
orang yang belum 
memiliki bulu kemaluan, 
maka aku dibebaskan." 
Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin As 
Shabah], telah 
memberitakan kepadaku 
[Sufyan bin Uyainah] 
dari [Abdul Malik bin 
Umair] berkata; Aku 
mendengar [Athiyah Al 
Qurazhi] berkata; "Pada 
waktu itu aku berada di 
antara kalian." 

2533 

Uj^k A ^ u!i.lk 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



Cm 

(jj 4il lijlk \ jlll ^Luil 

4ll J jLj lllJa 

jjjl liiJ .1^! jilijlJ 4.jic. «iill 

^ ^ 'o j1 

lilj (_5.liLSI ^ j'f- tllliajC. J 

kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dan [Abu 
Mu'awiyah] dan [Abu 
Usamah], mereka 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Umar] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] berkata; 
"Aku dihadapkan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pada 
saat perang Uhud dan di 
saat itu usiaku baru 
empat belas tahun. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam belum 
mengizinkanku untuk 
ikut berperang. 

Kemudian aku 
dihadapkan kembali 
pada saat perang 

Khandaq dan saat itu 
usiaku sudah genap lima 
belas tahun, maka beliau 
memperkenankanku ikut 
berperang. Nafi berkata; 
Lantas aku ceritakan hal 
itu kepada Umar bin 
Abdul Aziz di masa 
pemerintahannya, dan ia 
berkata; "Ini adalah 
pemisah antara anak 
kecil dan orang dewasa." 

4Jjjj (jjl 

JLai 1 iA JUs jj j*li 

_JJ.l5'lJ La 

2534 

Uiiik ;_5ji (jJ _Jji Ijjik 

J_yji jc Jjiic-Vl jc Jji 

(juill 0JjjA (^1 ^iLa 

*^ 4j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

iill 1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al 'A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] berkata; 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang Siapa 
menutupi aib seorang 
muslim, maka Allah 
akan menutupi aib orang 
tersebut di dunia dan 
akhirat." 

2535 

tjc. JjJaall Jj] 

iill jill Jjjujj jUlll OJJjA 

Ija ^-N. \l ^ ‘ ^ 

lAllja AJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Al Jarrah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Ibrahim bin Al Fadlal] 
dari [Sa'id bin Abu 

Sa'id] dari [Abu 

Hurairah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Semarakkanlah hudud, 
selagi kalian 
mendapatkan 
kesempatan." 

2536 

4-0^)^ ^jc. ^Ui ^ 2^^ 

iill tjjl 

O^JC. (JI3 

^j)J Jdll ^kLud^l 

0^^^ t- Q.^X ^jJa^ :^tV q\I 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib], 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Utsman 
Al Jumahi], telah 
menceritakan kepada 
kami [Hakam bin Aban] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
'Abbas], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barang siapa 
yang menutupi aib 
saudaranya muslim, 

Allah akan menutupi 
aibnya pada hari kiamat, 
dan barang siapa 
mengumbar aib 
saudaranya muslim. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




maka Allah akan 
mengumbar aibnya 
hingga terbukalah 
kejelekannya di dalam 
rumahnya." 

2537 

ijc. .lxla 

^jc^ OJJC jjc 

jji ujSjjai 

iill ^_si»-a <iill J J l4:ja 

1^1j3 ^ 

lila, jj j SjiLuii Vj Ajic. 

(JUa SjilLii 4jal£a «liil (Jjjij 
jiililj “CjIc. «iill ‘*jjl (JjjolJ 

^ <dll a J.la ^ Ja ^ 

blj Ijjl u (Jlia tliiaia.li 

1 j| ljjl£ ^ 1^1^ 

ejSjJ I_ajj2ill lil)^ 

AjIc. I^lli ‘ l31>^ 

CjIj 4jJall ^1 jl <iill J .lail 

(-'Tlnill 

^ /‘‘ij"! t•''» .^... ^ 

(Jaj ^jc. ^1 lAaLc.! .13 .lajoi 

C?*^ 

liA JjSJ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh 
Al Mishri], telah 
memberitakan kepada 
kami [Laits bin Sa'ad] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Urwah] dari [Aisyah] 
sesungguhnya orang- 
orang Quraisy merasa 
cemas terhadap apa yang 
akan ditimpakan kepada 
seorang wanita bani 
Makhzumivah yang 
telah mencuri. Mereka 
berkata, "Siapa yang 
akan berbicara mengenai 
hal ini kepada 
Rasulullah?" Sebagian 
orang berkata, "Siapa 
lagi yang berani, selain 
Usamah bin Zaid sosok 
yang dicintai 

Rasulullah?" Lalu 
Usamah 

membicarakannya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Maka beliau 
bersabda: "Apakah 
engkau akan 
memberikan syafaat atau 
pengampunan dalam hal 
hukum hudud?" Lalu 
beliau berdiri sambil 
berpidato, beliau 
bersabda: " Wahai 
manusia sekalian! 
Sesungguhnya orang- 
orang sebelum kalian 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




telah binasa, karena 
apabila seorang yang 
mulia diantara mereka 
mencuri, maka mereka 
membiarkannya. Tetapi 
apabila seorang yang 
lemah diantara mereka 
mencuri, maka mereka 
melaksanakan hukum 
hudud. Demi Allah! 
Seandainya saja Fatimah 
putri Muhammad 
mencuri, niscaya aku 
sendiri yang memotong 
tangannya. " Muhammad 
bin Rumh berkata, "Aku 
mendengar Laits bin 

Sa'd berkata, 'Sungguh 
Allah telah 
melindunginya 
(Fatimah) dari 
pencurian.' Maka 
seyogiayanya setiap 
Muslim 

mengucapkannya 
perkataan seperti ini." 

2538 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair], telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
lshaq] dari [Muhammad 
bin Thalhah bin 

Rukanah] dari Ibunya 
[Aisyah binti Mas'ud bin 
Al Aswad] dari 
[Ayahnya] berkata; 
ketika ada seorang 
wanita dari kaumnya 
yang mencuri di rumah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 

^ 4_aJJa ^ t3^| 

duj Ajci\ 

tjC- i i) A 

iil ^^iI-3 -iill J jLiJ Cuj 

1 ^Lujj 

iJl L>f 

^■N. 'l ^ a\^\ X \ t '\ct. 

1-n‘l ^LuJj 

*^ 4j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

Jiill IjI^ AJi\la\ 

liia ^ilujj iiiil ^U«n 

*^AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

La (Jl^ ^ 

^1 ^ ^ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



AjcA 

C±i\Sl jl ^ 

kami membesarkannya 
dan ternyata wanita itu 
dari Quraisy, kamipun 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk 
melaporkannya kami 
berkata; "Kami 
menebusnya dengan 
empat puluh uqiyah." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Mensucikan 
diri lebih baik baginya." 
Ketika kami mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menolaknya, kami pun 
mendatangi Usamah, 
kami berkata; "Rayulah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam wahai 
Usamah!." Hingga 
akhirnya Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berdiri sambil 
berpidato, beliau 
bersabda: "Apa yang 
menyebabkan kalian 
mencegahku dari 
menegakkan hukum 
hukum Allah yang 
terjadi pada seorang 
budak dari budak-budak 
Allah? Demi yang jiwa 
Muhammad berada di 
tangan-Nya, seandainya 
saja Fatimah putri 
Muhammad mencuri, 
niscaya Muhammad 
sendiri yang memotong 
tangannya." 

2539 

Ujia. 

(jj ,'l«a «J jUlt (jj J 

(jj ^uila lijia. 1 jWl ^ULall 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


^1 jc is ^ 

ij} ^ cji 

ijc- 

jiililj 'uic. iill ^U.-l <i3jl 
Uli Uil Jlaa (J^J 
(Jlls Jilli L^Ij^ 1 Vi 11 l” w 
Ui (_>ia3l Ala AjiLaa. 

dJjsl J tjiij Uil ujUIj 

Aji^U ^_gjj AjJj Iifc 

sUji AjLaj aUu CjjUiali 
^Uxil (JaI uA 

AjLo .llk ^_jil ^_jlc. (jl tlij^ll 

1^ ?[3^i ub e'^ 

illl ^U.1 Ull (Jlls 
oJU ^ Mil'l J ^ilaj aIIc. 

^Lail Uli ^-lU^ I jj^' '-'*'^ 
dLi^l 

:. 1J ^Ic. ujj^)ijj 4 jLi jlk 
(jli Ua oI^I j_jJc. (jajji u 
1,^^ (JU <Jll3^)JC.I 


[Hisyam bin Ammar] 
dan [Muhammad bin 
Shabah], semuanya 
berkata; telah 
meneeritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Ubaidullah bin 
Abdullah] dari [Abu 
Hurairah] dan [Zaid bin 
Khalid] dan [Syibl] 
berkata; Kami sedang 
berada di sisi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. lalu seseorang 
datang menemui beliau, 
ia berkata; "Aku 
memohon kepadamu 
atas nama Allah untuk 
memutuskan hukuman 
ini dengan kitabullah. 
Sahabatnya berkata, "la 
rupanya lebih pandai, 
"Wahai Rasulullah, 
tetapkanlah bagi kami 
dengan kitabullah dan 
izinkanlah aku 
berbieara." Rasulullah 
bersabda: "Bicaralah" 
Laki-laki tadi berkata; 
"Sesungguhnya anakku 
bekerja pada seseorang, 
lalu ia berzina dengan 
orang tersebut. Aku 
telah menebus perbuatan 
zina tersebut dengan 
memberikan kepadanya 
seratus ekor kambing 
dan seorang pembantu. 
Aku bertanya kepada 
para ahli ilmu, lalu aku 
diberitahu bahwa 
hukuman bagi anakku 
adalah seratus kali dera 
dan diasingkan satu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




tahun. Sementara si 
wanita itu dikenakan 
hukuman rajam. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Demi Allah! 
Aku akan menetapkan 
bagi kalian berdua 
dengan kitabullah, 

Seratus ekor kambing 
dan seorang pembantu 
hendaknya dikembalikan 
kepadamu, anakmu 
dihukum seratus kali 
dera dan diasingkan 
selama tahun. Pergilah 
wahai Unais! Temuilah 
wanita itu. apabila ia 
akui, maka rajamlah" 
Hisyam berkata, "Unais 
kemudian pergi 
menemui wanita tersebut 
dan ia mengakui, hingga 
kemudian dirajam." 

2540 

jjI ‘ 

(jc Uj.la. 

jc oJpa jc lW 

(jUa^ (jC- JJf?. p^JJ 

1-| J r^'l pj pc 4ll 

4.;^ iill ^U.-| 4ll (jjJOl J (Jlllla 

A M .. ^^^21 5Liij.^ 

t. p'lj <-j^lJ 4iLi Lpj^)xjj 
4 jLo 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bakr bin 
Khalaf Abu Bisyir], 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Sa'id] dari [Sa'id bin 

Abu Arubah] dari 
[Qatadah] dari [Yunus 
bin Jubair] dari [Hithan 
bin Abdullah] dari 
[Ubadah bin Shamit], ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ambillah (ketetapan 
hukum) dariku. Allah 
telah menjadikan jalan 
bagi mereka, perawan 
dan perjaka dengan 
didera seratus kali dan 
diasingkan selama satu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




tahun. Sementara 
seorang janda dan duda 
dengan didera seratus 
kali dan dirajam." 

2541 

ojIS ^ .'ij* UI UJ^k UJjLkJl ^ 
jJlli tjj t. n.1^ jc 
(3?-^ (jj ^jUajLill 

' 'Z (Jlaa 4j]^l 

illl 4ll J «.LjaSJ V) 

^ Cjjl£ jl Jla 

aJ dujl (j£j ^ J Ajjlk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Humaid 
bin Mas'adah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin Al 
Harits], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Qatadah] dari [Habib 
bin Salim] berkata; 
"Didatangkan pada 
[Nu'man bin Basyir] 
seorang yang telah 
menzinahi budak 
istrinya, maka ia 
berkata; "Aku tidak 
menghukuminya kecuali 
dengan hukum 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, bila 
istrinya meridlainya 
maka aku akan 
menderanya seratus kali 
dan bila ia tidak rela 
maka aku akan 
merajamnya." 

2542 

UJjk (^1 tjJ UJAk 

^.-olul ^ uT\ li ^jc- u1"\ 

iill -^1 ^l^jk^ill ^ 

Ls^j 34 J ^1 ^j 

oaLj ^ <j! jxl ^jLk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdus Salam bin 
Harb] dari [Hisyam bin 
Hasan] dari [Al Hasan] 
dari [Salamah bin Al 
Muhabbiq] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
dilapori seseorang yang 
telah mensetubuhi budak 
wanita milik istrinya dan 
beliau tidak 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




merajamnya." 

2543 

Ijiiik Vla^ljLall (jj 
lP is J* 

^ 4il ^ ^ 4il ^ 
jjj ^)ic. (JU (Jla (jjl 

(" n iti-s .ig' jl 'I 
li (Jjll JjSJ (jlij 

1 jL-^a^ 4ll (_jI^ ^ 

4ll AjjaJ^ 

1 il (3k (i^^l (j]j 

(_1 a^ 0 ^ ^ '0.'^' dLal.3^ 

■^J i-iljJC-l 
LoAjA^jla lij lil 

Jdll ^ i Jdll 

AjIc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin 

Shabah], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Ubaidullah bin 
Abdullah bin Utbah] dari 
[Ibnu Abbas], ia berkata, 
[Umar bin Khaththab] 
berkata; "Aku khawatir 
setelah lama masa 
berlalu, hingga 
seseorang berkata, 

"Tidak aku temukan 
hukum rajam di dalam 
kitabullah (Al Qur'an), 
hingga mereka akan 
sesat karena 

meninggalkan salah satu 
dari syari'at Allah. 
Ingatlah! Sesungguhnya 
hukum rajam benar 
adanya. Apabila terjadi 
zina lalu ada saksi atau 
wanita yang 

bersangkutan hamil, atau 
ada pengakuan, maka 
aku membaca, "Laki-laki 
dan wanita dewasa 
apabila keduanya 
berzina, maka benar- 
benar rajamlah mereka." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melakukan hukum rajam 
dan kami pun 
melaksanakannya 
sepeninggal beliau." 

2544 

Ujik lW Ijji^ 

^ ^ ^jc. ^1 j*Jl ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


dllLii 0^^ 

Jtia ^dlij ‘tj'f- ^1 ^_jlLa 
Jll p ^ ^^jcU ci j 
p ^ j^^jcU ciuj j ja 
P Aic t^aJtU Cpjj jPI (Jll 
^ jcU Cjjj j jia Jll 

^ji 4j CjI^ 
aUji^ 4JljljLal Uila 

cJ^ J 

U:^^ J? “pic- 

ijiiSjJ (Jlia ojLa-aJI 


bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad bin Al 
Awwam] dari 
[Muhammad bin Amru] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah], ia 
berkata; "Maiz bin Malik 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata, 
'Wahai Rasulullah aku 
telah berzina.' Akan 
tetapi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

mengacuhkannya. Lalu 
ia berkata kembali, "Aku 
telah berzina." Dan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pun 
mengacuhkannya. 
Kemudian ia berkata 
lagi, "Aku telah 
berzina." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tetap 
mengacuhkannya. Lalu 
ia berkata kembali, "Aku 
telah berzina." Namun 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tetap 
tidak memperdulikannya 
sampai ia mengikrarkan 
perihal tersebut 
sebanyak empat kali. 
Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan agar ia 
dihukum rajam. Di saat 
tubuhnya terkena 
lemparan batu, ia pun 
melarikan diri karena 
kesakitan. Kemudian 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




bertemu dengan seorang 
yang membawa tulang 
rahang unta di 
tangannya, laki-laki ini 
akhirnya memukul Maiz 
sampai pingsan. Perihal 
larinya Maiz saat terkena 
lemparan batu itu 
diceritakan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
beliau bersabda: 
"Tidakkah sebaiknya 
kalian membiarkannya?" 

2545 

jjI IJjlk ^ Ujlk 

^ L« 

jc 4 j 5U jjc 

oijil jljjlcLaJI jjj jljic jc 
4.^ <Clul 

P J p 14^1^ 

'4^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Utsman Ad 
Dimasyqi], telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amru], telah 
menceritakan kepadaku 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Qilabah] dari 
[Abu Al Muhajir] dari 
[Imran bin Al Hushain] 
bahwa seorang wanita 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu mengaku 
bahwa ia telah berzina. 
Kemudian Rasulullah 
memerintahkan untuk 
mempererat bajunya 
(agar tidak tersingkap 
auratnya) dan dirajam 
lalu menyalatinya." 

2546 

Ujlk ^ ^ 

^ ji3j1 .^jV^ ^jc- tjJ 

<^l (}'yk (j^l (> 

^ Jdll ^ ^ 

a^l>tj-0 ^)j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar], ia berkata, 
"Sesungguhnya Nabi 
telah menghukum rajam 
dua orang Yahudi yang 
berzina, aku termasuk 
yang menghukum rajam 
keduanya, aku 
menyaksikan yang laki- 
lakinya menutupi tubuh 
wanita tersebut dari 
lemparan batu." 

2547 

^ lilLojjJ ^jc. 

'M 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Musa], telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Simak bin Harb] dari 
[Jabir bin Samurah] 
Sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
menghukum rajam 
seorang laki-laki dan 
seorang wanita Yahudi. 

2548 

<)ill .1^ (jc. (jjliC.Vl ijC' ^jL*4 
(jj fi j4l ijc »>« (jj 

4.^ ^jill 

Ik ^ UJ"^ 

ij^a Lc.^ ^aij Ijlll ;_5jijli 

^ jll 4iIj Jtia ~y'^ ^''<-- 

I.1 SaI ol JJ^ll (l]_)ji 

V 3 I 3 V Jii ^1311 Ik 

Ik .1^ i^^)jki ^ ^ u'! Ml'l 

(4-jll jJJ 

lil llSa Ual jjjI ^ jiiS 

lil llSj oUSjJ kjjj!iall Uiki 
akil 4 .^ lloil 1 aj»r:.A'l Ulkl 
i_g^ 'i'' ijllu liiis 

2 ^ 1^^3113 4ji^ 

.llkii3 j-»J'«'3'i'l 1 n «^->13 

iill j_sika cJi^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al 'A'masy] dari 
[Abdullah bin Murrah] 
dari [Al Barra bin Azib], 
ia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertemu 
dengan seorang laki-laki 
Yahudi yang berwajah 
memar dan bekas 
cambukan di tubuhnya. 
Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memanggil 
mereka dan berkata. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


(^j 


'Apakah ini yang kalian 
temukan dalam kitab 
suci kalian mengenai 
hukuman bagi pezina?" 
Mereka menjawab, 

"Ya." Lalu Rasulullah 
memanggil salah 
seorang ulama dari 
kalangan mereka dan 
berkata, "Aku 
menyerukan kepadamu 
atas nama Allah Yang 
telah menurunkan Taurat 
kepada Nabi Musa. 
Apakah demikian kalian 
menemukan hukuman 
untuk seorang pezina?" 
la menjawab, "Tidak" 
dan seandainya engkau 
tidak tidak bersumpah 
padaku, maka aku tidak 
akan memberitahukan 
hal ini kepadamu. Di 
dalam kitab kami, kami 
temukan bahwa 
hukuman bagi seorang 
pezina adalah hukum 
rajam, tetapi sangat 
banyak dari kalangan 
pembesar-pembesar 
kami yang terkena 
hukum rajam. Apabila 
kami menangkap 
seorang Pembesar, maka 
kami biarkan dan apabila 
kami menangkap 
seorang dari kalangan 
bawah, maka kami 
melaksanakan hukum 
had tersebut kepadanya. 
Akhirnya kami 
berkumpul, dari 
kalangan bangsawan dan 
rakyat jelata untuk 
menyepakati bahwa 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




hukuman atas pezina 
adalah dengan 
mencoreng wajahnya 
dengan arang dan 
hukuman dera sebagai 
ganti dari rajam. 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Ya 
Allah, sunguh aku 
adalah orang yang 
pertama kali 
menghidupkan perintah- 
Mu, ketika mereka telah 
meniadakannya. Lalu 
beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam meminta agar 
laki-laki tersebut 
dirajam. 

2549 

L)^ ^ j 

4ll (jc. .liLui ^ CLulll UJ.lk 

(JUill YjjP 

X \ 4_j1c. Jdll ^ i Jdll 

4jL I4a.l i-^i J «.llls jj 

j^Ja 4j5U 

1^3'r- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas bin 
Al Walid Ad Dimasyqi], 
telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Yahya bin Ubaid], telah 
menceritakan kepada 
kami [Laits bin Sa'ad] 
dari [Ubaidullah bin Abu 
Ja'far] dari [Abu Al 
Aswad] dari [Urwah] 
dari [Ibnu Abbas], ia 
berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seandainya aku adalah 
orang yang menghukum 
rajam seseorang tanpa 
harus ada saksi, niscaya 
aku akan menghukum 
rajam di fulanah sebab 
dari dirinya tampak 
keraguan, baik dari 
ucapan, gerak-gerik dan 
dari laki-laki yang 
datang padanya." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


2550 

^ jji lijik 

Cjiic.! lilij (JjjI^ (jjl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Khalad Al Bahili], 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Abu Az Zinad] dari 
[Al Qasim bin 
Muhammad] berkata; 
[Ibnu Abbas] 
menyebutkan tentang 
dua orang yang saling 
meli'an. Ibnu Syadad 
berkata kepadanya; 
"Apakah wanita itu yang 
dikatakan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam? Seandainya 
aku adalah orang yang 
menghukum rajam 
seseorang tanpa harus 
ada saksi, niscaya aku 
akan menghukumnya? 
Ibnu Abbas berkata; 
"Wanita tersebut 
mengikrarkan sendiri 
perbuatannya." 

2551 

jjij ^ULall ^jj .'l<^^a IJjik 
jjjjtSI .4^ UjSk VI2 (jj 

(jj i> 

(jjl (jc 4Ji (jc JJ^ 

AjIc. «iill ^U.-l <iill ^jLoiL^ 

(Jiij eja'i.l^ J (j^o lJIs 

(3c.Ull 1 jljali iajl ^js (3ic. 

<J (Jjiiallj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Shabah] dan [Abu Bakar 
bin Khalad], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad] dari [Amru 
bin Abu Amru] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas], sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
dari kalian yang 
menemukan orang yang 
melakukan perbuatan 
kaum nabi Luth, maka 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




bunuhlah pelaku dan 
obyek dari pelaku itu." 

2552 

^ tjj Ujia. 

ijiU (jj ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Abdul ’A'la], telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abdullah bin Nafi'], 
telah mengabarkan 
kepadaku [Ashim bin 
Umar] dari [Suhail] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang orang 
yang melakukan 
perbuatan kaum Nabi 
Luth, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Kalian harus 
merajamnya, baik sosok 
yang posisinya di atas 
atau di bawah secara 
bersamaan." 

Cfi- (jJ 

jcojjjA ^ 

iii ^luij 

(Jll JajS (JaC. 

2553 

.1^ L)^ 

^ ^uii ^ 

olkii ^ ^ 

^ ^ jA^ ^ 

iiiil 

La ^ ‘ ‘'j; 

.Lji (3i£ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Azhar bin 
Marwan] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Warits bin 
Sa'id] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Qasim bin 
Abdul Wahid] dari 
[Abdullah bin 
Muhammad bin Uqail] 
dari [Jabir bin 

Abdullah], ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya yang 
paling aku khawatirkan 
terhadap umatku adalah 
perbuatan kaum Luth." 

2554 

cj^ 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 



gjl 

iill ^ 

Cjli ^ILjj aJc. 

kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi], 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abi 
Fudaik] dari [Ibrahim 
bin Isma'il] dari [Dawud 
bin Hushain] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas], ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Barang siapa 
yang berzina dengan 
mahramnya maka 
bunuhlah ia. Dan 
barangsiapa berzina 
dengan seekor binatang, 
bunuhlah ia dan 
bunuhlah binatang 
tersebut." 

2555 

Ijjik Vla^ljLall (jj .Sa^aj 
lP is J* lP 

j_yj] (jt <jiil :isc. (jj <iiil 
(J^j .ilLL (jj .ijjj 

jdll (_si»-a llSIjlll 

(_jjjj SjiVi (^ ci?-j 
(jU U jlll (JUa (jlsrkj (ji (3^ 
j( 4.jHj1I (_ji (3^ ^ Uk.llkll (.lij j 
i>? L&H jjj '4^ 3-S'^' cs^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin 

Shabah], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Ubaidullah bin 
Abdullah] dari [Abu 
Hurairah] dan [Zaid bin 
Khalid] serta [Syibl] 
mereka berkata, "Kami 
sedang berada di sisi 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu seorang 
laki-laki bertanya 
kepada beliau mengenai 
hamba sahaya 
perempuan yang 
melakukan zina sebelum 
ia menikah (perawan), 
maka Nabi shallallahu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




'alaihi wasallam 
bersabda: "Deralah ia, 
apabila ia berzina lagi, 
deralah kembali." Lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata 
pada ketiga atau kalinya, 
"Maka juallah budak 
perempuan tersebut 
walaupun senilai seikat 
rambut." 

2556 

(Jli ^ 

'3 L« 

jjl k n ^ ^ A 

^ Clii^ (jl 

i}j^J 4^lc. (jl Ajj.la. 

1 j| (Jls 4.j1c. <iiii 

ciu j (jli Ia j.ilkU 4JiSil j 
(jU Ia iiiJ (jU Ia j^ll 

jJj Ia jsijU ^ Ia j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh] 
berkata; telah 
memberitakan kepada 
kami [Laits bin Sa'ad] 
dari [Yazid bin Abu 
Habib] dari [Ammar bin 
Abu Farwah] bahwa 
[Muhammad bin 

Muslim] 

menceritakannya bahwa 
[’Urwah] menceritakan 
kepadanya bahwa 
[Amrah binti 
Abdurrahman] juga telah 
menceritakannya dari 
[Aisyah], sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila 
seorang hamba sahaya 
perempuan melakukan 
zina, maka deralah ia, 
apabila melakukannya 
lagi, maka deralah ia, 
apabila melakukannya 
lagi, maka deralah ia, 
apabila melakukannya 
lagi, maka deralah ia, 
lalu juallah ia meskipun 
hanya senilai seutas 
tali." 

2557 

(jjl UjAk jljjjj (jj .'l<^k A UjAk 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



LJJ ^ Is^ 

(jc jij (jj jdll ^ (jt 

UmlU A h. ^jc. 

^ iiiil 

kepada kami 
[Muhammad bin 

Basyar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
dari [Muhammad bin 
lshaq] dari [Abdullah 
bin Abu Bakar] dari 
[Amrah] dari [Aisyah]. 
ia berkata; "Ketika ayat 
yang membebaskanku 
dari tuduhan turun, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 
di atas mjmbar lalu 
mengemukakan hal 
tersebut dengan 
membaca ayat suci Al 
Qur'an. Dan Ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam turun 
dari mimbar, beliau 
memerintahkan terhadap 
dua orang laki-laki dan 
satu orang untuk 
dilakukan hukuman had 
atas mereka." 

2558 

^jjl lijlk 

(jj ^jij> (i)t 

^ja-uiUt ^1 ^jC- ^jC. 

1 jj (Jll ^iLj 4.jic. iill (^jiI-3 

U (Jla 

(Jla 1 jjj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Fudaik], 
telah menceritakan 
kepadaku [Ibnu Abu 
Habibah] dari [Dawud 
bin Al Hushain] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
'Abbas], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apabila seorang lelaki 
berkata kepada lelaki 
lain; 'Wahai bencong, 
maka derahlah dia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




sebanyak dua puluh kali. 
Dan apabila seorang 
lelaki berkata kepada 
lelaki lain: "Wahai 
homosek, maka 
cambuklah ia dua puluh 
kali." 

2559 

jjic. (jc. (jjj-oa. (jc liLjjji 

^1 Uj.lk J ^ 

jjj (jUiul Uj.lk 

(jj ^ Jll (jj 

diosl clij£ 1 «jUli 

jjll 'I IJjlji V] .laJI 4.jic, 

^ 4_j1c. 3.1I Jdll 

3^ ^ 'J “ L)^ 

ol 'iW> 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Musa], telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari [Abu 
Hushain] dari [Umair 
bin Sa'id], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Muhammad Az Zuhri], 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Uyainah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Mutharrifj, aku 
mendengarnya dari 
[Umair bin Sa'id], ia 
berkata; [Ali bin Abi 
Thalib] berkata, "Aku 
tidak pernah menetapkan 
hukuman diyat (denda) 
bagi orang yang aku 
diberi hukuman had, 
kecuali peminum 
khamar. Sesungguhnya 
Rasul shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah 
memberlakukan hal 
tersebut sama sekali. 
Sungguh kamilah yang 
memberlakukannya." 

2560 

31 ^ (iH 

Jjajj Uj.ii uj.li 

U!i.lk Ola-o jj J ^ 

liiiLo (jj j_)jiji (jc. o5i^ (jt 

^1 (_si»-a <iill J 0 ^^ 

(JLijUj jJiLll (-JjjJaJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami], telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Zura'i] 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id], 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




Demikian juga 
diriwayatkan dari jalur 
lain, telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam Ad Dastuwa'i] 
semuanya dari [Qatadah] 
dari [Anas bin Malik], ia 
berkata, "Rasulullah 
menghukum orang yang 
meminum khamer 
dengan memukulnya 
menggunakan sandal 
dan pelapah kurma." 

2561 

«lili . 4 ^ 

^ ^ J ^ 

LJjIjIill ^jj dll/JI .1^ 

jUijttll jjj .IJC U!i.lk 

^Ullll jjj^ ijj ‘^1 UjSi. 

j^l ^jj (jjj-iai 3^ 

c>i 

(JI 3 a3c. i j ''^ '•' .12 ^Laic. 

4 jV- «r. ^1 j2 

<i3j| (iJlij 

jjj*jji ^iiiij 4.jic. «lili 

[>^ L^°J J)'* 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Ulayyah] 
dari [Sa'id bin Abu 
Arubah] dari [Abdullah 
bin Danaj], aku 
mendengar [Hudlain bin 
Mundzir Ar Raqasyi], 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu 

Syawarib], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Mukhtar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Fairuz Ad Daanaj], ia 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Hudhain bin Mundzir], 
ia berkata, "Ketika 

Walid bin Uqbah dibawa 
kepada Utsman karena 
masyarakat telah 
menyaksikannya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




meminum khamer, 
Hudhain bin Mundzir 
berkata kepada Ali: 
Silahkan ini anak 
pamanmu! laksanakan 
hukuman had padanya, 
maka [Ali] pun 
menderanya dan berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melakukan empat puluh 
kali deraan, Abu Bakar 
empat puluh kali, Umar 
delapan peluh kali dan 
semuanya adalah 
Sunnah." 

2562 

ijjSa. aj^ (jj jj! iJjSa. 

(jj| jc SjUi 
^ jc jUil 

iiii Jiilii 6jjjA 

1^1 i' A j\r-. 

^ 0j.llkli jIc. 0 j.llkU jIc. 

jlt Ajul^l (Jla 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah] dari 
[Ibnu Abu Dzi'b] dari 
[Al Harits] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila 
seseorang mabuk, maka 
kalian harus 
menghukumnya dengan 
hukuman dera. Apabila 
ia mengulanginya, maka 
kalian harus 
menghukum dera 
kembali. Dan apabila 
mengulangi lagi, maka 
kalian harus 
menghukumnya dengan 
hukuman dera kembali. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda pada yang ke 
empat kalinya: 'Apabila 
ia mengulanginya lagi. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




tebaslah lehernya.' 

2563 

jjj ,'ljir 111 Uj.lk (Jjajoil (jj t _ n» Ml 

(jj (> (^1 

(J jjjj^ ^ 

lil 

1^1 ^ 

l^j ^ 

^jBili 1 jjji lil p jlKli 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar], telah 
menceritakan kepada 
kami [S 5 ai'aib bin lshaq], 
telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu Arubah] dari 
[Ashim bin Bahdalah] 
dari [Dzakwan Abu 
Shalih] dari [Mu'awiiyah 
bin Abu Sufyan]; 
sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Apabila 
mereka meminum 

Khamr maka cambuklah 
mereka, kemudian 
meminum lagi maka 
cambuklah mereka, 
kemudian minum lagi 
maka cambuklah 
mereka, kemudian 
minum lagi maka 
bunuhlah mereka." 

2564 

Ijjik (_5ji (jj _jji Ijiiii 

(jj ,'i:<i^:<i Uj.ik j)j <<11.1^ 

(^ ^1 ^ (^ ij^ c3^] 

(^ ^'-»5 isj^ (j^ 
jj .lili jj jc. 1—ala. 

(Jaj Ijjlli jl jl^ll 0 jUc. 

>J'^1 t Jd 

j.11 ^Ja\ 

^1 0 jUc. jj .lali 4jlji ^ j3 
jiilj <Lllc. <ill <)ill (J^jjoij 

Jajjoi ^Ln ejlal (Jl^ 

j<s i_i*l<al jA <ill U Ijlll 

CjLo iajjoi ^Ln slij^jjJa Uli 

4jLa <U3 iJ 1 jJai (Jll 

Sj^jjJa ejj^jjJali 

ljj.ll jj jUflli Uj.laoialj 

(jalij jj ^lal jc. ^jLalll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair], telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
lshaq] dari [Ya'qub bin 
Abdullah bin Al Asyajj] 
dari [Abu Umamah bin 
Sahal bin Hunaif] dari 
[Sa'id bin Sa'd bin 
Ubadah], ia berkata; "Di 
sekitar rumah kami ada 
seorang laki-laki pendek 
dan sudah tua, kami 
tidak memperhatikan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



AjJc. 

dirinya kecuali di saat ia 
telah melakukan 
perbuatan zina dengan 
seorang budak rumahan, 
peristiwa itu diadukan 
oleh [Sa'd bin Ubadah] 
kepada Rasulullah 
Shalallahu 'alaihi wa 
salam, lalu beliau 
bersabda: "Hukumlah 
dengan hukuman dera 
sebanyak seratus kali 
dera. " Mereka 
menjawab, "Wahai Nabi 
Allah! Laki-laki itu 
sangat lemah, 
seandainya kita 
mencambuknya seratus 
kali, niscaya akan mati, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab, "Ambillah 
oleh kalian satu batang 
yang terdapat seratus 
dahan kurma, lalu 
pukulkanlah ia 
dengannya sekali saja." 
Telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Waki'], telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Muharibi] dari 
[Muhammad bin Ishaq] 
dari [Ya'qub bin 
Abdullah] dari [Abu 
Umamah bin Sahal] dari 
[Sa'd bin LFbadah] dari 
Nabi Shalallahu 'alaihi 
wa salam dengan Hadits 
yang serupa. 

2565 

^ jU. ^^\ jj j*JI ^ lijia. 

jc (jj 

Ujik J [}1 6 jj jA L)t 

(^1 (jt ^ (jj 6JJ^i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib], 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



^ ^ 

(Ji aiki (jt 

iill ^_5i-a U^®J:iJ* 

^5Lui]l i * i: 

Aziz bin Abu Hazim] 
dari [Suhail bin Abu 
Shalih] dari [Ayahnya] 
dari [Abu Hurairah] ia 
berkata; dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mughirah bin 
Abdurrahman] dari 
[Ibnu Ajian] dari 
[Bapaknya] dari [Abu 
Hurairah] dia berkata; 
Telah menceritakan 
kepada kami [Anas bin 
lyadl] dari [Abu 

Masy'ar] dari 
[Muhammad bin Ka'ab] 
dan [Musa bin Yasar] 
dari [Abu Hurairah] 
bahwa sesungguhnya 
Nabi Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa yang 
menghunuskan 
pedangnya kepada kami, 
maka ia bukan dari 
golongan kami." 

2566 

0^ (jJ <*ill >li£^ 

(3 J*2iVI 

^jc, i)5j| ,^jV, ^jc. ^Ijjji l''n,'\^ 

lJ J y^c. (^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Amir bin Barrad bin 
Yusuf bin Buraid bin 

Abu Burdah bin Abu 
Musa Al' Asy'ari] 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar], ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Barangsiapa yang 
menghunuskan pedang 
(untuk menyerang) 
kami, maka ia bukan 

^1 Jiill 

\1a (jjjjla 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




dari golongan kami." 

2567 

jjj « 1 

J lW i—iijjJj 

jjI ijjSa. 1 jiii tjj «dii 

1 'n'r- (ji «iill (Jjjjij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Ghailan] dan [Abu 
Kuraib] dan [Yusuf bin 
Musa] dan [Abdullah bin 
Al Barrad], semuanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Buraid] dari [Abu 
Burdah] dari [Abu Musa 
Al Asy'ari], ia berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menghunus pedang 
kepada kami, maka 
bukan dari golongan 
kami." 

2568 

^ 'I i^ic. jjj jj.^ Ijjik 

iJjlk ujIa jll .4^ iJjlk 
lliUi (_)^i (jc 

1 ^luij 

Ul 

ijC' i^lxa 3 

jiiil Jiiil 

I^IjjujI^ *^ ‘ ‘'J) 

hi ^ 

jij 

1 jjU ?j^4 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahab], 
telah menceritakan 
kepada kami [Humaid] 
dari [Anas bin Malik] 
bahwa sekelompok 
manusia dari Urainah 
datang ke Madinah di 
zaman Rasulullah 
Shalallahu 'alaihi wa 
salam karena sakit perut, 
Anas bin Malik berkata, 
"Alangkah baiknya 
kalian keluar menuju 
hewan ternak unta, lalu 
kalian minum susu dan 
air seni unta-unta 
tersebut. Maka mereka 
melakukan tersebut lalu 
keluar dari Islam dan 
membunuh pengembala 
Rasulullah Shalallahu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




'alaihi wa salam dan 
menyembelih hewan 
ternak tersebut. Maka 
Rasulullah Shalallahu 
'alaihi wa salam 
mengirimkan utusan 
untuk mencari mereka. 
Kemudian mendatangi 
mereka dan memotong 
tangan, kaki serta 
membutakan mata 
mereka kemudian 
membiarkan mereka di 
kawasan panas bebatuan 
sampai mereka mati." 

2569 

lijik 

^jc- 4^1 ^jc- lH 

4j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

iiil ^laka 

jij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
dan [Muhamad bin Al 
Mutsanna], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin Abu 

Al Wazir], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ad Darawardi] 
dari [Hisyam bin Urwah] 
dari [Ayahnya] dari 
[Aisyah]: bahwasanya 
sebuah kaum 
mencincang (membunuh 
dengan kebencian) unta 
milik Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang banyak 
memiliki susu dan 
hendak melahirkan, 
maka beliau shallallahu 
'alaihi wasallam 
memotong tangan dan 
kaki mereka, serta 
mencungkil mata 
mereka (dengan besi 
panas)." 

2570 

Uj.lk jL^ ^ ^UjiA Uj.lk 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



(jj (jc. i_ajc. (jj «iill 

(JjS (ji (JU jiljijlJ 4.jJc. iill 

3«^ ^i-o jj-i 

kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Thalhah bin 
Abdullah bin Auf] dari 
[Sa'id bin Zaid bin Amru 
bin Nufail] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barangsiapa 
yang terbunuh karena 
mempertahankan 
hartanya, maka ia adalah 
seorang syahid. " 

2571 

Jj ^jUJi jj (j'J 

(jj jjilo jc. ij jjj^l (j'-V 
JUlll jmC. jjl jc. jl 
i'4 .j1c- ^ i Jdll 

(jjjlia (iJjjaa ji\-a iic jjl j« 

Telah menceritakan 
kepada kami [Khalil bin 
Amru], telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Sinan 

Al Jazari] dari [Maimun 
bin Mihran] dari [Ibnu 
Umar], ia berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
yang hartanya dirampok 
lalu ia diserang dan 
kemudian melawan 
namun terbunuh, maka 
ia mati syahid. " 

2572 

Uj.1 ^ ^ ^7^^ 

^ Uj^k j-olk 

^ .1^ (.-iliakll 

l> L^jll ^ l> 

jiiil Jjjjjj 

^aiuij iiil 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Basyar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin Al 
Muthallib] dari 
[Abdullah bin Al Hasan] 
dari [Abdurrahman Al 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




'A'raj] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
yang hartanya ingin 
dimiliki secara zalim 
oleh orang lain lalu ia 
terbunuh, maka ia mati 
syahid." 

2573 

(jc. ^jUJl jjI 

(Jlaill 0JjjA ^ ^ILa 

'CjIc. iill 

(jjjoiJ (jjlUl iill jjai 

(J'i 
oi 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari ['Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 
subhanahu wata'ala 
melaknat seorang 
pencuri yang mencuri 
sebutir telur lalu 
dipotong tangannya dan 
mencuri seutas tali lalu 
dipotong." 

2574 

ijjik jjj _jji liiik 

4il (jt (jj 

3^ 

‘ulc' ^1 

jiA 1 jJ ^51 j ^iija 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Ubaidullah] dari 
[Nafi'] dari [Ibnu Umar], 
ia berkata, "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memotong 
tangan seseorang yang 
mencuri perisai yang 
nilainya tiga dirham." 

2575 

^ ^LcLUlII ^ 

^jc- 

4j1c- AuI ^ Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Al Utsmani], 
telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 



ilc-LLaS jUj^ 

kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'd] dari [Ibnu 
Syihab] bahwa [Amrah] 
mengkabarinya dari 
[Aisyah], ia berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak 
dipotong tangan seorang 
pencuri, kecuali barang 
yang dicurinya bernilai 
seperempat dinar atau 
lebih." 

2576 

liliik jUij jjJ liiik 

>. J 

itlii (jj jAc. ijc. jalj jjI Ujik 

iill ^^La (>. 

(jjLlill jj ^Jasj (3la jiiuij 
(ja-JI jjij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Basyar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hisyam Al 
Makhzumi], telah 
menceritakan kepada 
kami [Wuhaib], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Waqid] dari 
[Amir bin Sa'd] dari 
[Ayahnya] dari Nabi 
Shalallahu 'alaihi wa 
salam bersabda: "Tangan 
seorang pencuri 
dipotong seharga perisai 
perang." 

2577 

Jjij jj Jji Uliia. 

jjj «J c 'a' -s ^jj 

^ J 4 loK » 

(jj lijik 1 _jHl ‘ °'-^ ^jj 

jc ^ ^UaC ^C. 

jjjl (jC Jjiio (jC. 

iil ^^U.1 <>iil (JjjoiJ 4jjjill 

i_gk p lI?-J ^ J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Abu Bisyr Bakar bin 
Khalaf] dan 

[Muhammad bin Basyar] 
serta [Abu Salamah Al 
Jubari Yahya bin 

Khalaf], semuanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Ali bin 
Atha' bin Muqaddam] 
dari [Hajjaj] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




[Makhul] dari [Ibnu 
Muhairiz], ia berkata; 
"Aku bertanya kepada 
[Fadlalah bin ’Ubaid] 
tentang menggantungkan 
tangan dileher, maka dia 
menjawab; "Termasuk 
Sunnah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
memotong tangan 
seorang lelaki kemudian 
menggantungkannya di 
lehernya." 

2578 

^1 Ca '1«^« Uj.lk 

(jc £5jlLajVI tjj 

t _ o^jibai J 

auI -1^ tjj 

U ^djujj 

Aiil 

4^' (^‘J^ 

Ljl 4_j1c. ^ i 

4^1 ^ 3^1^ iJj !;Lak lJ.iajal 

t-'T 

ajI] 1j1 4.jLtj 

^ Aokil j^j ‘" '* 

(jl lillo 

jUlI t_g,'il.i3 

Telah meneeritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 

Maryam], telah 
memberitakan kepada 
kami [Ibnu Lahi'ah] dari 
[Yazid bin Abu Habib] 
dari [Abdurrahman bin 
Tsa'labah Al Anshari] 
dari [Ayahnya]; bahwa 
Amru bin Samurah bin 
Habib bin Abdu Syams 
mendatangi Rasulullah 
Shalallahu 'alaihi wa 
salam dan berkata; 
"Wahai Rasulullah, aku 
telah mencuri seekor 
unta milik bani Fulan, 
bersihkanlah aku!." 

Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengirim kepada bani 
Fulan, dan mereka 
berkata; " kami telah 
kehilangan unta kami". 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




memerintahkan untuk 
menegakkan hukuman 
kepadanya, sehingga 
tangannya dipotong. 
Berkata Tsa'labah; "Aku 
melihatnya tatkala 
tangannya jatuh dan dia 
berkata; " segala puji 
bagi Allah yang telah 
mensucikanku dari 
dirimu (tangan) yang 
ingin memasukkan 
jasadku ke neraka." 

2579 

4JiLi ^ y>L 

«dll Jjjj J Jlaill 6 jj jA 

1^1 4 jW 

^JjUJ OJTJ I^ .1^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Abu 'Awanahj dari 
[Umar bin Abu 

Salamah] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] berkata; 
Rasulullah Shalallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Apabila 
seorang budak mencuri 
maka juallah walau 
seharga setengah 
uqiyah." 

2580 

''^ (jiiU «'l ^ 

lW lW 

(JA 13^ jjjl jjc jl 

(jiiiaJI (j 3^ (_pLaaJI jjJj 

(JLo (iJli J 4jtiaaj ^ J 

1 > >1* J 4 >>i* 1 lJ^j 3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Jubarah 
bin Al Mughallas], telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj bin Tamim] 
dari [Maimun bin 

Mihran] dari [Ibnu 
'Abbas]; sesungguhnya 
seorang budak dari 
kalangan budak 
seperlima harta 
rampasan perang 
mencuri sesuatu dari 
seperlima harta 
rampasan perang, maka 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




dihadapkanlah kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan beliau 
tidak memotongnya, 
beliau bersabda: "Harta 
Allah Azza wa Jalla, 
sebagian mencuri 
sebagian yang lain." 

2581 

5^3^ (jj' 

gL^l ^ gL JjLk 

AjIc- Jdll ^ 

igVu'i Vj tjjLLii ^iaij V Jii 
(jjJj^JaSl Vj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Basyar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Ashim] dari 
[Ibnu Juraij] dari [Abu 

Az Zubair] dari [Jabir 
bin Abdullah], 
sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seorang 
pengkhianat, perampas 
dan pencopet tidak 
dipotong tangannya!." 

2582 

■:>xaJi UjSk ^ Ujlk 

ts (jj tjj 

^jC- ^ljja 3 ^ (JjJaoiJl 
^14^ tjjl ^ Jjjj ^ o^jJ 

3 JJJJ J Clli-aUll 4^1 ^jc. 

^ ‘ ‘'j; ^Lllc- ^1 Jdll 

j^]a 3 a'1 (J^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya], telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ashim bin Ja'far Al 
Mishri], telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mufadlal bin 
Fadlalah] dari [Yunus 
bin Yazid] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Ibrahim 
bin Abdurrahman bin 
'Aufj, dari [Ayahnya] 
berkata; "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

'Tidak ada hukuman 
potong tangan bagi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




seorang pencopet." 

2583 

iiiil (JlilU 

Vj ^JaS V <Sc- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Yahya bin Sa'id] dari 
[Muhammad bin Yahya 
bin Habban] dari 
Pamannya [Wasi' bin 
Habban] dari [Rafi' bin 
Khadij] berkata; 
Rasulullah Shalallahu 
'alaihi wa salam 
bersabda: "Tidak ada 
hukum potong tangan 
atas pencuri buah- 
buahan dan getah 
kurma." 

2584 

.lxLi l.jj.lk jIaC. ^ lij.lk 

0 ^ ^ J^l tjj 

(JUII 3 tjc- 4^! 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'ad bin Sa'id Al 
Maqburi] dari 
[Saudaranya] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
hukum potong tangan 
atas pencuri buah dan 
juga getah kurma." 

2585 

Uj^k (^1 tjj ^1 ujAk 

L>^ tjJ lillLo ^jc. 

4ji^l ^jc- 

^1^3 di^ .idll 0^13^ 

AjIc. iill J! 

<iiil ^ 

jljij-a L?^ 0^ ^ijuJj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah] dari 
[Malik bin Anas] dari 
[Az Zuhri] dari 
[Abdullah bin Shafwan], 
dari [Bapaknya] bahwa 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



(ji (iiulj iiil 

Aj 

Ia sedang tidur di sebuah 
masjid berbantalkan 
selendangnya, lalu 
selendang tersebut 
diambil oleh seseorang 
dari bawah kepalanya. 
Kemudian ia datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
membawa pencuri 
selendangnya itu. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan agar 
tangan si pencuri 
dipotong, Shafwan 
berkata; "Wahai 
Rasulullah! Aku tidak 
menginginkan hal ini. 
Biarlah selendangku 
sebagai sedekah 
untuknya." Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mengapa tidak kau 
lakukan itu sebelum kau 
bawa permasalahan ini 
padaku!" 

2586 

ililiii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Al Walid bin Katsir] 
dari [Amru bin Syu'aib] 
dari [Ayahnya] dari 
[Kakeknya] bahwa 
seseorang dari Muzainah 
bertanya kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang buah- 
buahan, maka beliau 
menjawab: "Apa yang 
diambil dari mayangnya. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




maka dia menanggung 
harganya dan yang 
serupa dengannya. 
Sementara buah-buahan 
yang berada pada tempat 
penebahan biji, maka si 
pencuri harus dipotong 
tangannya apabila 
mencapai harga sebuah 
perisai. Dan apabila ia 
hanya memakannya saja 
dan tidak 

mengambilnya, maka ia 
tidak terkena potong 
tangan. "Lalu ia 
bertanya, "Bagaimana 
dengan kambing yang 
berkeliaran di gunung- 
gunung yang ada 
penjaganya, wahai 
Rasulullah?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Dihitung nilainya dan 
yang sejenisnya, dan 
orang yang 

mengambilnya dihukum. 
Sementara kambing 
yang dikurung dan yang 
berada di dalam 
kandang, maka 
seseorang dipotong 
tangannya apabila 
kambing yang diambil 
sama nilainya dengan 
sebuah perisai. 

2587 

Uj.1^ ^ 

<-aijjj ^ ^ 

Jla (3^) L)^ 

ui ‘" 

jiiuij iiil ‘‘jji 

Jdll ^IIaII AjcJo 

i^LLl Ia ^Ljjj 4.^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Yahya] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Hammad 
bin Salamah] dari [lshaq 
bin Abu Thalhah] dia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


Lo Jla ^ ^_jL Jls 
Jlaa ^1=^ ^ 

1 > nl (_]b *^^ Jdll ^ ^ 
iill jiijLil Jli 4^1 
4.jic. <1 jJ 4^1 2jjjij 

U^> 


berkata; Aku mendengar 
[Abu Mudzir] -mantan 
budak- Abu Dzar 
menyebutkan bahwa 
[Abu Umayyah] telah 
menceritakan 
kepadanya, 

sesungguhnya seorang 
pencuri suatu ketika 
dihadapkan kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu ia 
mengakuinya namun 
barangnya tidak 
bersamanya. Rasulullah 
Shallallahu'alaihiWasall 
am bersabda kepadanya; 
"Apakah kau yakin telah 
mencuri?." Orang itu 
menjawab; Betul, aku 
telah mencuri. Lalu 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiWasall 
am bertanya lagi; 
"Apakah kau yakin telah 
mencuri?." Orang itu 
menjawab; Betul, aku 
telah mencuri, kemudian 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
Wasallam menyuruh 
untuk dipotong 
tangannya." kemudian 
Rasulullah 

Shallallahu'alaihiWasall 
am bersabda padanya; 
"Ucapkan; Aku meminta 
ampun pada Allah dan 
bertaubat pada-Nya." la 
berkata; Aku me mi nta 
ampun pada Allah dan 
bertaubat pada-Nya. 
Rasulullah 
Shallallahu'alaihi 
Wasallam bersabda; "Ya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




Allah! terimalah 
taubatnya." -beliau 
ucapkan sebanyak dua 
kali.- 

2588 

(jl jjii (jj 

^ jJasLo lijAk .lutjuj tjj 

oUa^i ^ Ijtil ^Lojiuj 

(jc. t^i j jijaJi ^ ijt 

(_jJc sl^il (La 

Jiill 

^ jii J 

'j^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Maimun Ar Raqqi] dan 
[Ayyub bin Muhammad 
Al Wazzan] dan 
[Abdullah bin Sa'id], 
semuanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'mar bin 
Sulaiman], telah 
memberitakan keapda 
kami [Al Hajjaj bin 
Arthah] dari [Abdul 
Jabbar bin Wail] dari 
[Ayahnya], ia berkata, 
"Seorang wanita dipaksa 
melakukan hubungan 
seksual di masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
kemudian hukuman 
hudud tidak 
diberlakukan padanya. 
Akhirnya hukuman 
hudud tersebut 
dilaksanakan pada laki- 
laki yang menodainya, 
dimana ia tidak 
mengemukakan bahwa 
dirinya telah 
memberikan maskawin 
kepada wanita tersebut." 

2589 

Uj.lk ,'ljir 111 ^ UJ.lk 

(jj lijla. J ^ ^ 

jljVi (j^°^ jji lijia. 4ijC. 

^jc- K »^ ^ ^jc- 1 

tjc. tJJjUa jlij^ tjj 

Jdll Jdll 

^ V ^dlij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir], 
telah menceritakan 
kepada kami [Hasan bin 
Arafah], telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




kami [Abu Hafsh Al 
Abbar] semuanya dari 
[Isma'il bin Muslim] dari 
[Amru bin Dinar] dari 
[Thawus] dari [Ibnu 
Abbas], "Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Hukuman 
hudud tidak boleh 
dilakukan di masjid- 
masjid." 

2590 

^ ^jc. ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Muhamad 
bin Rumh], telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Lahi'ah] dari 
[Muhammad bin Ajian] 
bahwa ia mendengar 
[Amru bin S 5 m'aib] 
menceritakan dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya] bahwa 
sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang melaksanakan 
hukuman dera (cambuk) 
di masjid-masjid." 

^jc- 4^1 ^jC- t ^ 

AjIc- JJjI Jdll 

^ ikJl ^ ^ ^ 

2591 

Ul^i L>^ ^ l2iSk 

>. 'J.'^ tjj -ij jj ^iajoi jj 

(jj ^1 ^ (jj jS (jc 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh], 
telah memberitakan 
keapda kami [Laits bin 
Sa'd] dari [Yazidbin 

Abu Habib] dari [Bukair 
bin Abdullah bin Al 
Asyajj] dari [Sulaiman 
bin Yasar] dari 
[Abdurrahman bin Jabir 
bin Abdullah] dari [Abu 
Burdah bin Niyar], 
Sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 

^ gC. jLjJ ^ jLa^ (jc. 

jdll ^ ^ j^Lk ^ 

^1 (Jjjoi J (jl jli (jj 0jgj (^1 

V lJ^ 

VI CLlIjik giic (j^ Ikl j'f J 

jiiil .1^ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




'alaihi wasallam 
bersabda: "Seseorang 
tidak boleh didera lebih 
dari sepuluh kali deraan, 
kecuali di dalam salah 
satu hukum hudud." 

2592 

^ liiijk tjJ JjJtJbjjjj 

V ^aiulj A-Jc. Jiill iiiil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abbad bin Katsir] 
dari [Yahya bin Abu 
Katsir] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 

Bersabda: "Janganlah 
kalian menta'zir 
(memberi sangsi) di atas 
sepuluh cambukan." 

2593 

.iic. Ujlk ^ A lijlk 

JLL (jt 

(> ^5U jc f ikJi 

>"l«l >.^'1 (jj dJUc. jjc <2j*2iVI 
iiiil JlalU 

|jk 

M Jl Vlj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Mutsanna], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul W^ab] 
dan [Ibnu Abu Adi] dari 
[Khalid Al Khadza'] dari 
[Abu Qilabah] dari 
[Abui 'Asy'ats] dari 
[Ubadah bin Shamit], ia 
berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa diantara 
kalian terkena hukum 
hudud maka 
mempercepat hukuman 
adalah kafaratnya. 
Sementara apabila tidak 
dipercepat, maka 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




urusannya dikembalikan 
kepada Allah." 

2594 

^ 1 'iVw 

jjc. ( 3 iLli| pj o-jjj 

jc 4^3^^ jc (3^j 

<Jc. 4ll 4ll (JjjolJ (Jlllla 

^ r'Ui-il ^ 

is^ (ji 5^ 44 j*^ 

lii 4 ^i 1 0 . 4 ^ ^jSc. 

iilli 4 . 3 JC. iill ajij^ li.ill i_gk 
^ iJ 6 ' i> f 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Abdullah Hammal], 
telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Abu 
lshaq] dari [Abu lshaq] 
dari [Abu Juhaifah] dari 
[Ali], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa 
melakukan dosa di dunia 
kemudian dia dihukum 
karenanya. Maka hal itu 
karena Allah lebih adil 
dari melipatkan siksaan- 
Nya terhadap hambanya. 
Dan barang siapa 
berbuat dosa di dunia 
kemudian Allah 
menutupinya, maka hal 
itu karena Allah lebih 
mulia dari mengulangi 
sesuatu yang telah la 
maafkan." 

2595 

^ 0 . 1 ^ ^ 

Ijjlk Vla jjjc. jjI ^'u'i;n'l jjjc. 

(_5JjjlJ. 1 II .'la^a (jj jj^3^l .IJC 
5*' cs^' (j^ 0^ 

» 34 ^ ijj 

4ll u (Jli jU-ajVI 

<ji jil ^ .laj 

Jdll ^ U^ Jdll 4jj^l 

^ oili Jll V 
<iiil cJl^ 

Ija ^ ‘ AjIc- Jdll ^ ^ 

l! 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Abdah] dan 
[Muhammad bin Ubaid 
Al Madini Abu Ubaid], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad Ad 
Darawardi] dari [Suhail 
bin Abu Shalih] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata, 
"Sesungguhnya Sa'd bin 
Ubadah Al Anshari, ia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




berkata, "Wahai 
Rasulullah! "Ada 
seorang suami yang 
menjumpai isterinya 
tengah bersama laki-laki 
lain, apakah ia boleh 
membunuh lelaki itu? 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab, "Tidak." Sa'd 
berkata, "Tentu, demi 
Allah yang telah 
memuliakanmu dengan 
kebenaran! Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata, 
"Dengarkanlah apa yang 
dikemukakan pemimpin 
kalian." 

2596 


Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Fadhal bin Dalham] 
dari [Al Hasan] dari 
[Qubishah bin Huraits] 
dari [Salamah bin Al 
Muhabbiq] berkata; 

Telah dikatakan kepada 
Abu Tsabit, Sa'd Bin 
'Ubadah, tatkala turun 
ayat hudud, dan ia 
adalah seorang lelaki 
yang pencemburu; "Apa 
pandanganmu jika kamu 
mendapati seorang lelaki 
bersama istrimu? Apa 
yang akan kamu 
lakukan?" Ia menjawab; 
"Aku akan memukul 
keduanya dengan 
pedang sampai aku 
mendatangkan empat 
orang hingga dia 

(JjJaall (jt 
4Joiui (jc. (jj 4 jjc. 

.liLi CjjIj (jjaJttll (jj 

J jJaJI 4j1 iiljj ojUc. (jj 

jJ i jj^ jl^j (jlij 

(jl ^ Cjikj 

("''i^ jjli 1 Cjj£ «-(j^ 

j| i21l j i-o (_jJI 
(3jai ji 4-“*^J ^^3' ^ 

(Jla lii a3l^2j (_jJ Vj 

4.jic. iill j jS^ 

^ I^Aljjj (_sjLi1Lj jjlls 

o' (^1 l3'^ 

(jl^)^l2l 011^ 

UI (-'T <MI1 4.kUi (jjl (_5j*J <iill .Ut 
(jj (^c Ou'i^ 1JA (Jj^ ^ jj 
^ cs^^J <^ULll ^uUJ> 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




menyelesaikan hajatnya 
dan pergi atau aku akan 
berkata; "aku melihat 
seperti ini dan seperti ini 
kemudian kalian 
melaksanakan had 
kepadaku dan kalian 
jangan menerima 
persaksianku 
selamanya." Ia berkata; 
maka hal itu 
disampaikan kepada 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau 
bersabda: "Cukuplah 
dengan pedang sebagai 
saksi." Kemudian beliau 
bersabda: "Tidak, 
sesungguhnya aku 
khawatir itu merupakan 
pengaruh dari mabuk 
atau cemburu." Telah 
menceritakan kepada 
kami Abu Abdullah Ibnu 
Majah; aku mendengar 
Abu Zur'ah mengatakan 
hadits ini dari Ali bin 
Muhammad Ath 
Thanafisi. 

2597 

^ jj* io > 1 uW 

j_yji J ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Musa], telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sahal bin Abu 

S abai], telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 

Ghiyats] semuanya dari 
['Asy'ats] dari [Adi bin 
Tsabit] dari [Al Barra' 
bin Azib], ia berkata, 
"Aku bertemu dengan 
[Pamanku] yang disebut 

iS^ tjc. 

tjJ cIijIj 

AjjAk oLaLj 

.lat JSj tjj 

C-l^ ^ Jdll ^ ^ 

^ n* J (Jl^ jjjj ii cJia 

4j1c- JJjI Jdll 

i>? ^ ^j J] 

<4jc. tljjjJal ^jl o.lij 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




oleh Husyaim dalam 
haditsnya dengan nama 
Al Harits bin Amru, dan 
dia telah ditetapkan oleh 
Nabi sebagai pemegang 
bendera. Aku bertanya 
kepadanya, "Anda 
hendak kemana?" la 
menjawab, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutusku 
untuk menemui seorang 
laki-laki yang menikahi 
isteri ayahnya, lalu 
memerintahkanku untuk 
memenggal lehernya." 

2598 

Uii.lk ^ «3~i'l (IJ jUi jjJ i—ijoijJ 
(jj JLL (jt (jjiJjjJ (jj <iill 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdurrahman bin Akhi 

Al Husain Al Ju'fi], telah 
menceritakan kepada 
kami [Yusuf bin Manazil 
At Ataimi], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Idris] dari [Khalid bin 
Abu Karimah] dari 
[Mu'awiyah bin Qurrah], 
dari [Bapaknya] ia 
berkata, "Aku diutus 
oleh Rasululllah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam untuk 
menjumpai seorang laki- 
laki yang menikah 
dengan isteri ayahnya, 
agar aku memenggal 
lehernya dan menyita 
hartanya." 

(jc. 

<)Ill J (jc. 

^1 ^iuij 4 .j1c. <)IiI ^ U.-i 

^ lii' 5*' 

^iUo ^ Q r J 

2599 

t—ili. Jjij Jji Ujik 

Ujjk. ‘ ajr:.^'l Uj.lk 

(jUiic. ^jj jiill 

(JUlla (_>Jiuc- jjjl jjc. jjj 

jiiLij 'CjIc. <iill ^_slka <)ill (Jjjjij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakar bin Khalaf], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Dlaif], 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



j' 

telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Utsman bin 

Khutsaim] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 

Abbas], ia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
yang menghubungkan 
nasabnya kepada selain 
ayahnya atau seorang 
budak mengaku sebagai 
budak kepada selain 
majikannya, maka laknat 
dari Allah, para malaikat 
dan manusia secara 
keseluruhan ditimpakan 
kepadanya'." 

2600 

Jjj IJjlk ^ ^ic. Ujlk 

jc. Jj4VI ^Ic- 
Ml (3^ 3-4^' 

1 \a .1^1 j l'H 

* i' 4 j1c. Jdll ^ i 1.4^.^ 

j* j L>“ 

^ 13 ^ 4.^! ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Ashim Al Ahwal] 
dari [Abu Utsman An 
Nahdi] berkata; Aku 
mendengar [Sa'd] dan 
[Abu Bakrah], masing- 
masing dari keduanya 
berkata, "Kedua 
telingaku mendengar 
dan hatiku 

memperhatikan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa yang 
mengaku-ngaku 
memiliki hubungan 
nasab kepada selain 
ayahnya, padahal ia tahu 
bahwa orang tersebut 
memang bukan ayahnya, 
maka surga menjadi 
haram baginya." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


2601 

(Jlllla ^ <iiil . 4 ^ (j£ 

■htij 'CjIc. iiil ^.ILa <iiil 

^ CS^] L)^ 

ujj ^0 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Shabah], telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdul Karim] dari 
[Mujahid] dari 
[Abdullah bin Amru] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa yang 
mengaku-ngaku 
memiliki hubungan 
nasab kepada selain 
ayahnya, maka surga 
menjadi haram baginya, 
padahal bau surga dapat 
dicium sepanjang jarak 
perjalanan lima ratus 
tahun." 

2602 

liiiik (jji (jj _jji ijjik 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun], 
telah menceritakan 
kepada kami [Hamad bin 
Salamah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yahya], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Harb], telah 
menceritakan kepada 
kami [Harun bin 

Hayyan], telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin Al 
Mughirah], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 

(jj jLia. lliia. tjj ^Ji 

^J-^J ^ ^ i''’' J ^ 4 «K II 

J ^ Ca u' ^3' ‘ ‘' '-ii.la. 

^Lic. Ulii jjJ UJU^A Ujla. 

UjSk VI 2 0 jjiJJI ^jj jj 

UC' 4 «' 111 ^ 

^ ^i'iii^ ^jc. ^ <i'iii'i 4 

^jj t’*'T itiV 1 (jc. ~r:-.j^ 

4.jic. ^1 iij^j diiVll 

''^1 cs^jj^ '^J 

plA\ <>ill (l]jli J Ij 

4JU£ (jj ^jUaill jjj (JUa Lia 

Jlaliui (ja ^_5ijjj Vj 1-iai jiflj V 
(JjSj (_>u^ jjj CllT-iaVI u'^ 

Uf CS^J^ 

VJ tjJ ^j-0 

kil ^ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Salamah] dari [Aqil bin 
Thalhah As Sulami] dari 
[Muslim bin Haidlam] 
dari [Al Asy'ats bin 

Qais], ia berkata; "Aku 
datang menemui 
Rasulullah bersama 
delegasi bani Kindah. 
Mereka tidak 
mengenaliku kecuali aku 
sebagai seorang 
pembesar mereka. Aku 
tanyakan kepadanya, 
wahai Rasulullah, 
bukankah Anda 
termasuk golongan 
kami? Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab, 
"Kami adalah bani Nadir 
bin Kinanah. Kami tidak 
menghilangkan jejak 
ibunda kami, dan tidak 
mengabaikan ayahanda 
kami." Perawi berkata; 
"Lalu Asy'ats berkata; 
"Aku tidak akan 
mendatangkan orang 
yang telah meniadakan 
orang lain dari suku 
Quraisy, dari kabilah 
Nadhr bin Kinanah 
kecuali aku akan 
mencambuknya sebagai 
hukuman hudud." 

2603 

(jjoiaJI Ujia. 

(ji .1^ ijlii 

'^jsSja 4ji (jJ 

«iill (jj ijjj “Oj (JjSJ 

^ J|ix^ ^ALti Aj! 

iiil iiiil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hasan bin 
Abu Rabi'Al Jurhani], 
telah memberitakan 
kepada kami 
[Abdurrazak], telah 
mengkabarkan kepadaku 
[Yahya bin 'Ala'] bahwa 
ia mendengar [Bisyr bin 
Numair], ia mendengar 

b JUa 0^ ^jj jj^ f.L^ 
i_j^ ^ o) J 

Cj^ l 3jj^ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 


jill (Jl^ Aji^la 

i J d (Jji v ^ iii ” 

lg\ CjjIS 4Jiij Vj 5jil^ 

Viia. Ijjla iill ^ ‘‘^1 J-^ 

t^Llc. ^1 dl^jl^ll 

^Ikj jc. iill 3^1 La (jl^o ‘^jj 

jlJ L>^ 

uj*i (jj i^J lii All 

lj^)jj3 c2UI ^.iklll 23U 

i^l~ijq'lj 4ii^ i^LoiiJ ("'jWj Uj-^j 

jj^ ^lia 4Jj^l (^i (jljiil 
V l-a t_5jj^lj ^Jjill 

^1 h^ 'Jj UJa iil 

4.j1c. jJj) ^ ^ 

^jj (J^j 3^ 

\3lJjC. IjlLji lioll ^ (jl^ liS 
tr>^ 


dari [Makhul], ia 
berkata; bahwa ia 
mendengar [Yazid bin 
Abdullah], ia mendengar 
dari [Shafwan bin 
Umaiyah], ia berkata; 
"Ketika kami sedang 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, datanglah 
'Amru bin Murrah dan 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, 
sesungguhnya Allah 
telah menentukan 
kemalangan kepada 
diriku, dan aku 
menganggap tidak akan 
mendapat rizki kecuali 
dari menabuh rebana 
dengan telapak 
tanganku, maka 
izinkanlah aku 
bernyanyi bukan di 
dalam hal yang keji". 
Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Aku tidak akan 
mengizinkanmu, dan 
tidak ada kemuliaan, 
serta kesejukan mata, 
engkau telah berdusta 
wahai musuh Allah. 
Sungguh Allah telah 
memberimu rizki yang 
baik dan halal, kemudian 
kamu memilih rizki yang 
diharamkan Allah 
kepadamu untuk 
mengganti sesuatu yang 
halal yang telah 
dihalalkan Allah 
untukmu, kalau saja aku 
mendekati dirimu. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




sungguh aku akan 
memukulmu dan 
memukulmu, bangun, 
pergi dariku dan 
bertaubatlah kepada 
Allah, dan jika kamu 
masih melakukan setelah 
kedatanganmu ini 
kepadaku, aku akan 
memukulmu dengan 
pukulan yang 
menyakitkan, aku akan 
mencukur rambutmu 
sebagai hukuman, aku 
akan mengusirmu dari 
keluargamu, dan aku 
halalkan merampas 
hartamu sebagai harta 
rampasan untuk 
pemuda-pemuda 
penduduk Madinah." 
Maka bangunlah 'Amru, 
keburukan dan hinaan, 
meskipun tidak ada yang 
mengetahuinya kecuali 
Allah Azza wa Jalla. 
Tatkala dia pergi. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Mereka itu adalah 
orang-orang yang 
durhaka, jika di antara 
mereka mati sebelum 
bertaubah, Allah akan 
merugikannya di hari 
kiamat kelak 
sebagaimana dia ketika 
di dunianya menjadi 
bencong yang telanjang 
tidak dapat menutupi diri 
dari manusia meski 
dengan bulu mata pun, 
setiap kali dia bangun 
dia akan terbanting, " 

2604 

(jj uiiia. 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 



(jc jc (jc lySjj 

jjc. 4 «KII p tlijj j (jc. AjjI 

AjIc' yU 1 n 

kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam bin Urwah] dari 
[Ayahnya] dari [Zainab 
binti Ummu Salamah] 
dari [Ummi Salamah]; 
"Sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk untuk 
menemuinya, lalu ia 
mendengar seorang 
waria sedang berbicara 
kepada Abdullah bin 

Abu Umayyah dengan 
perkataannya; "Apabila 
Allah subhanahu 
wata'ala membuka kota 
Thaif besok hari 
(menaklukkannya), 
maka akan aku 
tunjukkan kepadamu 
seorang wanita yang 
nampak dari depan 
memiliki empat lipatan 
(di perut) dan dari 
belakang nampak 
delapan lipatan." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Keluarkanlah 
mereka dari rumah 
kalian." 

tjj 'jA J 

l' 'aM U'l ^uij (jj 

iill Jj-a 

Cy? 

2605 

^ <illl .1^ ^ lijAk 

^jLaC-Vl 

(JIIII3 Jiill ^jc. > » ^jc- 

iiiil <iill 

C-l-alll 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair] 
dan [Ali bin 

Muhammad] dan 
[Muhammad bin 

Basyar], semuanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'], telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




menceritakan kepada 
kami [Al'A'masy] dari 
[Syaqiq] dari 
[Abdullah], Ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Perkara yang 
pertama kali diadili pada 
manusia di hari Kiamat 
kelak adalah masalah 
pembunuhan." 

2606 

jjLaC.9i 

(jjjjoii (jc 0^^ jjj ^1 ^ Jc. 

jiiil ^jc. 

V ^aijjJj iill 

j^Sii ^1 oi£ VI 

Cy^ 0^ cJ J ^4“?^ Cy? 

(3^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Isa bin Yunus], 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
'A'masy] dari [Abdullah 
bin Murrah] dari 
[Masruq] dari 
[Abdullah] ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seseorang dibunuh 
secara keji, melainkan 
dosa pembunuh tersebut 
juga akan ditimpakan 
kepada anak laki-laki 
pertama dari Nabi 

Adam, karena dialah 
yang pertama kali 
mencontohkan 
pembunuhan tersebut." 

2607 

J* dW lW Ujik 

C flthjJ ^ >»] 1 ^ !-n>>il^l 

^[c. ^ (jd tijjVl 

C01M ^ ^ ^1J 

^lill ^ ^ Lo Jji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Yahya bin Azhar Al 
Wasithi], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ishaq bin Yusuf 

Al Azraq] dari [Syarik] 
dari [Ashim] dari [Abu 
Wa'il] dari [Abdullah], 
ia berkata; Rasulullah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Perkara pertama yang 
diadili pada manusia di 
hari Kiamat adalah 
masalah pembunuhan." 

2608 

jjj <)Ill .1^ jjj Uj.lk 

(jj (JjT «1 iij UiiSa. UiiSa. 

^Ic. ^ (jc. .ilLL 

iJi 

Jiill 

^ ^ Aj V lJ^ 

Ai^l 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair], 
telah menceritakan 
kepada kami [Waki'], 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Khalid] dari 
[Abdurrahman bin 

A'idz] dari [Uqbah bin 
Amir Al Juhani], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barangsiapa yang 
bertemu dengan Allah 
subhanahu wata'ala 
dalam keadaan tidak 
meny ekutukan-N ya 
dengan sesuatu apapun, 
serta tidak pernah 
melakukan pembunuhan, 
maka ia pasti masuk 
surga." 

2609 

Ujlk jU^ ^ pulA 

i> <^'-^ 

«dll (iJjjjj ^jljjLt (jj tl j^l 
(ji (ju ^iLij Ajic. iiii 

JjS ^j-Q Jlill 

t3^ uf 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Walid bin 

Muslim], telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 

Janah] dari [Abu Jahm 

Al Juzajani] dari [Al 

Bara bin Azib], 
sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




bersabda: "Kehancuran 
dunia (nilainya) lebih 
ringan di sisi Allah 
subhanahu wata'ala dari 
pada seseorang 
membunuh seorang 
mukmin tanpa hak." 

2610 

lJJ u' 

^ ^ J^U^' U^ 

tjc- L_ulji^l 
* ^ AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

UJjJ^ illll 

J U-? u^' 0^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Rafi'], telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Ziyad] 
dari [Az Zuhri] dari 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dari [Abu Hurairah], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barang siapa menolong 
untuk membunuh 
seorang mu'min meski 
dengan setengah 
kalimat, maka dia akan 
berjumpa dengan Allah 
dalam keadaan tertulis 
diantara kedua matanya; 
putus asa dari rahmat 
Allah." 

2611 

Ijiilk ^ULall ^ .'l<^^^ lijSk 
jUc jjc. jjJ (jUali 

(j^ L)^ 

(3s (j^ (jji (iJ^il 

J J <1jIj ^ IAaiLu 

^ij 4^ J (Jla ^ 131U^ 

^1 ^ ("'T «'i.! ^ 

l]j^ 

(jl*^ 4 Jol^l ^jj (Jjija'lJ 

1 ^ (Jjoi iljj lJ_J^ 4.^11^ 
jc. iill ^ J ^ 

in'l La ^ J 

Lo.lij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin As 
Shabah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Ammar 
Ad Duhni] dari [Salim 
bin Abu Al Ja'd], ia 
berkata; " [Ibnu Abbas] 
ditanya tentang 
seseorang yang 
membunuh seorang 
mukmin secara sengaja. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




lalu bertaubat, beriman 
dan beramal shalih 
kemudian ia mendapat 
hidayah?" ia menjawab; 
Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kalian 
bersabda: "Orang yang 
membunuh dan yang 
dibunuh akan datang di 
hari kiamat dalam 
keadaan bergantungan 
dengan kepala 
sahabatnya, lalu ia 
bertanya, 'Wahai 
Tuhanku! Tanyalah dia 
mengapa ia 
membunuhku? ' Demi 
Allah! Allah subhanahu 
wata'ala telah 
menurunkan ayat yang 
melarang pembunuhan 
kepada nabi kalian di 
mana Dia tidak 
menasakhnya setelah 
ayat tersebut 
diturunkan." 

2612 

Ijjii (jj jji liiia. 

uli! (JjjU jd 

J _ 

^j-0 

4j1c- Jdll Jdll (J ojuJ^ 

1.1^ j] ol& jj Aji-alu 

^ ILiij ^jj*-ujj J Ajtluj (JS 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun], 
telah memberitakan 
kepada kami [Hammam 
bin Yahya] dari 
[Qatadah] dari [Abu 
Shiddiq An Naji] dari 
[Abu Sa'id Al Khudri], 
ia berkata; "Tidakkah 
ingin aku beritahukan 
kepada kalian sesuatu 
yang keluar dari mulut 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam? Aku 
mendengar dengan 

^aicl ^jC. jLolS Aj jill ^ tlbJaJC. 

oIjU (J^j cJa^ 

(jJajoiJJ 4 jLLij CjIS 

jij Jll (jx j_5J (3^ 

3^ KnVl (jjJtjaijJ Ajt-uii 

pj 4jLail 4j 4jj^ 

^alc.! jjC. (JILiS 41 CjjjajC. 

eljU Jij is^ L>^cJaI 

(_jJ (3^ es^j 

tj-oj Lh* 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 


Cy? 

tlul ^_J^I 4jj^l 4j jflll 
ll£j ^.kJlLall 

Ij^ ^ 4:ji 
<1^1 41 ^.aJLLall ^ jlll 

^ UJilolkli ^jLll 
^ikii UjiU3 "^iU 
^ <j lll o^] 

iLllll Jtl ia2 ^LLli 

Jilijjil ^3^ 4^iL<i 

(jc. (JjjJall ^ uW4 ^UiA 

Llp ^ L« ^ 
isLii i3^j jc lili iiuc^ 

31I3 ljx^^ ^ 4^1 Ir^•i 4 la 
CjjlS i^\ Ij^jJajl 

ollH (_JI-3 Ii^-IaIj 

Cll3^l !*■•*■ l-ll 31 ^ (jLi^l 

4j jail ‘-rl j^ 4 , ..ai I ^^iia.1 

4j jail lio 4^lLall 

4j jail (JaL s jiklU 4 j ii. 'I 
^ ^IjIlII jjI i i’' ''^ 4 4 '1 i ^'1 
j_5j|.iill Jj» 4 . 11 I (jj <iiil . 4 ^ 
j^la ^UiA tJjlk (jlac tJjlk 
i'jLl 


kedua telingaku dan 
hatiku menyimaknya, 
beliau bersabda: 
"Sesungguhnya terdapat 
seseorang yang telah 
membunuh sembilan 
puluh sembilan orang, 
kemudian ia ingin 
bertaubat, lalu ia 
bertanya tentang 
seseorang yang paling 
alim di muka bumi ini. 
Kemudian ia 
ditunjukkan kepada 
seseorang, la pun 
mendatanginya dan 
berkata; "Aku telah 
membunuh sembilan 
puluh sembilan orang, 
apakah masih ada taubat 
untukku? Orang tersebut 
berkata dengan nada 
terkejut, "Apa? Telah 
membunuh sembilan 
puluh sembilan orang?" 
Beliau melanjutkan; 
"Akhirnya pembunuh itu 
mengeluarkan 
pedangnya dan 
membunuh orang 
tersebut. Dengan 
demi ki an genaplah 
seratus orang yang dia 
bunuh. Dia pun masih 
berkeinginan taubat dan 
bertanya tentang orang 
paling alim di muka 
bumi. Kemudian ia 
ditunjukkan kepada 
seseorang dan ia pun 
mendatanginya, la 
bertanya; "Aku telah 
membunuh seratus 
orang, maka apakah 
masih ada taubat 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 


untukku?" Orang a lim 
itu menjawab; 

"Celakalah kau! 

Siapakah yang dapat 
menghalangimu untuk 
bertaubat? Keluarlah 
dari perkampungan yang 
buruk yang engkau telah 
diami dan pindahlah ke 
perkampungan yang 
baik, yaitu di kampung 
ini dan ini. Beribadahlah 
kepada Tuhanmu di 
sana. " Lalu pembunuh 
itu pun keluar menuju 
perkampungan yang 
baik tersebut, namun ajal 
menjeputnya di tengah 
perjalanan. Kemudian 
malaikat rahmat dan 
malaikat azab saling 
berselisih. Iblis berkata; 
"Akulah yang lebih 
berhak terhadap orang 
ini, ia tidak pernah 
menentang perintahku 
sama sekali. Malaikat 
rahmat menjawab, "la 
telah keluar dalam 
rangka taubat." 
[Hammam] berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Humaid At 
Thawil], telah 
menceritakan kepadaku 
dari [Bakar bin 
Abdullah] dari [Abu 
Rafi'], ia meriwayatkan; 
"Allah subhanahu 
wata'ala mengutus para 
malaikat, mereka 
berseteru mengenai hal 
ini lalu mereka kembali. 
Allah subhanahu 
wata’ala lalu berfirman. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




"Lihatlah, mana dintara 
dua perkampungan itu 
yang lebih dekat 
padanya (kampung 
maksiat atau kampung 
yang baik)?" lalu 
golongkanlah ia pada 
penghuni kampung 
tersebut." [Qatadah] 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan], ia 
berkata, "Saat ajal 
menjemputnya, ia 
melompat hingga lebih 
dekat kepada 
perkampungan yang 
baik, dan perkampungan 
yang buruk lebih jauh. 
Kemudian ia dianggap 
sebagai penduduk 
kampung yang baik." 
Telah menceritakan 
kepada kami Abu Al 
Abbas bin Abdullah bin 
Isma'il Al Baghdadi, 
telah menceritakan 
kepada kami Affan, 
telah menceritakan 
kepada kami Hammam, 
ia menyebutkan yang 
semisalnya. 

2613 

ujI uiiia. 

jjI lijia. Vla 

liji ^j' _jji Ujik J ^ 

J J:i^ Vla 

^ jUJl ^ t3^| LW 
^l^jsLSl ijc. AjJai (JjjJaS 

^LlLui J 

ji c _ n 1 ‘KAc. <>ill 

jULJIj 

ku\ 'yi\ al ji (jU ^!ilj ^ikl 
jjju jl (JjL jl 4.ji ^_jJc Ijaia 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman] 
dan [Abu Bakar] 
keduanya anak Ibnu 
Syaibah, keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] (dari jalur lain) 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakr] 
dan [Utsman] keduanya 
putra Abu Syaibah, 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



L)^ 

IllLk f jU ^ (jU jUI 

I3j1 14 ^ 

keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir] dan 
[Abdurrahim bin 
Sulaiman] semuanya 
dari [Muhammad bin 
lshaq] dari [Harits bin 
Fudhail], aku 
menyangka dari [Ibnu 
Abu 'Auja'] yang 
namanya adalah Sufyan, 
dari [Abu Syuraih Al 
Khuza'i] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
terkena darah (terbunuh) 
ataupun terluka, maka 
baginya untuk memilih 
diantara tiga pilihan: 
Meminta qishos ataupun 
meminta diyat (ganti 
materi) ataupun 
memaafkan, maka 
barang siapa yang 
memilih yang keempat 
(selain dari tiga pilihan, 
pent) maka cegahlah dia, 
dan apabila dia telah 
memilih 'memaafkan 
atau diat' diantara tiga 
hal tersebut kemudian 
dia masih membunuh 
maka baginya balasan 
api neraka yang kekal di 
dalamnya." 

2614 

ciw ^ 

ij) L>i iS^ 

(> (> ^ 
iiil 4il Jjjjj (Jliila 6 jjjA 

^ l 5^ Ch® ^aiui J 

Lijj 

3 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi], 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid], 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 
'Auza'i], telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




menceritakan kepadaku 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Salamah] dari 
[Abu Hurairah], ia 
berkata; Rasulullah 
bersabda: "Barangsiapa 
memiliki saudara yang 
dibunuh, maka 
hendaklah memilih yang 
terbaik di antara dua 
pilihan: membunuh 
(qisas) atau menerima 
diyat." 

2615 

^ A ^jc. 

^ ^ ^ - -'j 

(jj J 0 ^ 

^ 1 n w ul^j J 

iiiil jlll 

A^ M ^1 

ijs^ ujaj (_>ai?. p 
jAj (_>juLk (jj 5 ^] 

^ ^ (jc. 3^ ‘ o^^■^ 

li'l>>iVI ^ _ 'ilij 

^ Jlal Lja-aJai (jlSj 
ijji^ **}'**- 

( 31 jj (jx 34j ^ 

<iill J <i3jl (Jjjoij Ij (JUa a1 

o 'jc. ^ (JtJJ^I i J Ml La 

jiia 141 jl J 1=4«^ Vj jailLiVI 

4.j1c. ^I 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari 
[Muhammad bin lshaq], 
telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Ja'far] dari [Zaid bin 
Dlumairah], telah 
menceritakan kepadaku 
[Ayah] dan [Pamanku] 
keduanya telah 
menyaksikan 
peperangan Hunain 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat zhuhur 
lalu duduk dibawah 
pohon, kemudian 
berdirilah Aqra'bin 

Habis, pemimpin 

Khindif yang menuntut 
darah Muhallim bin 
Jatsamah, lalu berdirilah 
Uyainah bin Hishin 
menuntut darah Amir 
bin Adhbath seorang 
pemberani, maka Nabi 

^ \ > 

i jl^ I^J 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apakah kalian 
menerima diyat?." Tapi 
mereka semua menolak, 
lalu berdirilah seorang 
pemuda dari bani Laits, 
ia biasa disebut dengan 
Mukaitil, ia berkata; Ya 
Rasulullah, demi Allah, 
aku tidak menyamakan 
pembunuhan di dalam 
Islam, kecuali seperti 
sekelompok kambing 
yang dilempar yang 
pertamanya lalu lari 
yang selainnya. Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Untuk kalian lima 
puluh dalam safar ini 
dan lima puluh lagi 
kalau sudah kembali." 
Maka mereka menerima 
diyat tersebut. 

2616 

J ^ Ujik Ujik 

^ ^ 
iiil iiiil 

1.1^ JjS 

l^^kl 

L)J^ jjj ^ 

La A^uLII (jic- Allk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Mahmud 
bin Khalid Ad 

Dimasyqi], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku], telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Rasyid] dari [Sulaiman 
bin Musa] dari [Amru 
bin S 5 m'aib] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya] ia berkata; 
Rasulullah Shallallahu 
Alaihi Wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
membunuh secara 
sengaja, maka urusannya 
diserahkan kepada 
keluarga orang yang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




terbunuh. Apabila 
menginginkan, maka 
mereka bisa membunuh 
atau mengambil 
sejumlah tiga puluh unta 
hiqqah (unta betina yang 
berusia pada tahun ke 
empat), tiga puluh unta 
jad'ah (unta berusia lima 
tahun), dan empat unta 
khalifah (unta yang 
sedang mengandung). 

Itu adalah diyat karena 
sengaja apabila mereka 
mau berdamai 
kepadanya, dan itu 
adalah diyat yang pahng 
berat." 

2617 

. 1 ^ ljj.lk jljuij (jJ UJ.lk 

(jj (jj 

tljJji (jt lijik Vll JtoJk 

(jC. J jjj (" 'T « 1 n 

iill jjj ^1 

4,^ 1 'I (JU ^lAc. 

4^{ja 1 , Aoidl 

^ 4l^ l^lo jjaJjl i^y\ 

^ A ' uwIa jVjI 

ijj 4j', „ 1 n 

.ilLL (jc. jjj (jj jLLk uj.ik 
(jC. jjj ^ajallHl (jc. ^I.lkll 

^ 1 ^^ (jc (_>jjjl (^ 

2 ll (^La (^1 (^ j^>ic 

ojaJ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Basyar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi] dan [Muhammad 
bin Ja'far], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Ay 3 mb] Aku mendengar 
[Qasim bin Rabi'ah] dari 
[Abdullah bin Amru] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pembunuhan 
karena kesalahan, 
menyerupai 

kesengajaan. Sedangkan 
pembunuhan karena 
cambuk dan pukulan 
cemeti. Maka dendanya 
seratus ekor unta dan 
empat puluh diantaranya 
adalah unta khalifah 
yang di dalam perutnya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




terdapat janin." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yahya], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Harb], telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 

Zaid] dari [Khalid Al 
Hadza'] dari [Qasim bin 
Rabi'ah] dari [Uqbah bin 
Aus] dari [Abdullah bin 
Amru] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam semisalnya. 

2618 

^ AjLoJuU 

^1 Jjiij (jij^ (^1 
^jj ^ll jdjoij *» j'f- ^1 

4 j*£ 1 I ^ jJ t_slt jA J <£-0 

«Oj AaaJI (Jlia A^C. iill 

ti^ilC. jLsajj olc. J (jiLa 

(j) o^J ljI ja.VI ^jAj 
ta^aaJI J iajLill Ua^l 

Alla. 14^ 1 -JjV^ 

ai a! 

44 lALkJi 1^ Cjjl£ ojjLi 

(j^ (jl£ 1-0 Vj (j^l-A 

Vl ^LaJI 4j11j-ij ^I1j-i 

l-o£ U^V 14^1^1 ia ^1 

Ul£ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Muhammmad Az 
Zuhri], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uiyainah] dari [Ibnu 
Jud'an] ia mendengar 
dari [Al Qasim bin 
Rabi'ah] dari [Ibnu 
Umar], sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 
di tangga Ka'bah pada 
saat penakukan kota 
Makkah dengan memuji 
Allah, beliau bersabda: 
"Segala puji bagi Allah 
yang Maha menepati 
janji, menolong hamba- 
Nya dan mengalahkan 
musuh sendirian. 

Ingatlah sesungguhnya 
orang yang terbunuh 
karena salah adalah 
terbunuhnya ia oleh 
cambuk dan tongkat. 
Maka baginya diyat 
dengan seratus ekor 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




diantaranya empat puluh 
ekor khalifah yang di 
dalam perutnya terdapat 
janin. Ketahuilah bahwa 
setiap kebanggaan yang 
berlaku dimasa 
jahiliyyah akan berada di 
kedua kakiku ini 
(dihapus) kecuali 
kebiasaan menjaga 

Ka'bah dan memberi 
minum orang haji. 
Ketahuilah 

sesungguhnya aku telah 
membiarkan kepada 
keduanya sebagaimana 
adanya." 

2619 

jlitJi Uj.lk 

.'la^ A u!i.lk ^ 

4^(jc. jlijJ CP 

,^1 

Sjlll (iJitk jiiliij 4.^ 

Uli ^)jic. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Basyar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin Hani], 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Muslim] dari [Amru bin 
Dinar] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu ’Abbas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam; sesungguhnya 
ia menjadikan diyat 
dengan dua belas ribu." 

2620 

^ ’l :k ^ - -'j t 

UJJ^ UJ jj lS jj 

jjUuLoi jjc. .LjII J jjj «ul^i 

(jJ jj^ 

<)ill dJjjoij (jtAiU (jt “UjI (jt 
(Jjs (JU jUUj ajIc. 

C±u CjP^ lJ^V^ L>“ 4jj.U Oaa. 
jjJ cluj j_v:aLLi 

(j^ J ^ 

A.Cc. ^1 ^ «dil 

j_5jiii (^1 

^ i jl 4 jLo ^ j 

Telah menceritakan 
kepada kami [lshaq bin 
Manshur Al Mawarzi], 
telah menceritakan 
kepada kami [Yazid bin 
Harun], telah 
memberitakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Rasyid] dari [Sulaiman 
bin Musa] dari [Amru 
bin S 5 m'aib] dari 
[Ayahnya] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




[Kakeknya] 
sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
membunuh seseorang 
karena kesalahan, 
dendanya adalah tiga 
puluh ekor unta binta 
makhad (unta betina 
yang berusia satu tahun), 
tiga puluh ekor unta 
binta labun (unta betina 


eiulA l^jj 14^ eiilc. Ij) 



3J j-i SiLoj (jjjll 


d: A \e-. ^ ^ Jdll 

^ (jii (> 
(JaI 

sUi 


yang berusia dua tahun), 
tiga puluh unta hiqqah 
dan sepuluh unta bani 
labun (unta jantan yang 
berusia dua tahun) 
Rasulullah menilai harga 
unta tersebut kepada 
masyarakat kampung 
dengan nilai empat ratus 
Dinar atau senilai 
dengan uang perak. 
Beliau menilainya 
dengan kondisi harga 
unta, apabila harganya 
sedang tinggi, maka ia 
menaikkan nilainya dan 
apabila sedang rendah, 
maka ia menurunkan 
nilainya sesuai dengan 
kondisi yang ada. Oleh 
karena itu nilai harga 
unta pada masa 
Rasulullah berada di 
antara empat ratus 
sampai delapan ratus 
dinar atau sebanding 
dengan uang perak 
sejumlah delapan ribu 
Dirham. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menetapkan 
bahwa barangsiapa _ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.coin/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




dendanya berupa sapi, 
maka ia harus membayar 
dengan dua ratus ekor 
sapi, barangsiapa 
dendanya berupa 
kambing, maka ia harus 
membayar dengan dua 
ribu ekor kambing." 

2621 

Uj.lk jjj ^LiLall Uj.lk 

jjj j oUaji 

^Uall tillLb ^jC. 

^JSLULA ^ Jiill .liC. ^jC- 

'Sxjij ^uic. iiil 

A1^ Qj^y!uC. Ua^l 

Ojj^j 

Ojj^j 

jj£j j_>:aLaJi UJJ^J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdussalam bin 

Ashim], telah 
menceritakan kepada 
kami [Shabah bin 
Muharib], telah 
menceritakan kepada 
kami [Hajjaj bin 

Arthah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Jubair] 
dari [Khisyaf bin Malik 
Ath Tha'i] dari 
[Abdullah bin Mas'ud] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Untuk diyat 
pembunuhan karena 
salah adalah dua puluh 
unta hiqqah, dua puluh 
unta jadz'ah, dua puluh 
bintu makhad (unta 
betina yang berusia satu 
tahun), tiga puluh ekor 
unta bintu labun (unta 
betina yang berusia dua 
tahun) dan dua puluh 
unta bani makhad yang 
jantan." 

2622 

Ujik (jj (_)jiIj3l 1I Ujik 

A \ ) ^ 

J^:? JJ^ 
lg^\ jc. 4Ji 

4.j1c. 

4j ja jj (Jla lili jJic. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Ja'far], telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Sinan], telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 



ijij 

menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Muslim] dari [Amru bin 
Dinar] dari [Ikrimah] 
dari [Ibnu Abbas] dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
menjadikan diyat dengan 
dua belas ribu, 
sebagaimana firman 
Allah: 'Wamaa naqamu 
illa an aghnahumullahu 
wa rasuluhu min 
fadhlihi' tidaklah 
pembalasan itu kecuali 
agar Allah dan Rasulnya 
mengkayakan mereka." 
Beliau bersabda: 'Yaitu 
dengan diyat." 

2623 

^jc, AJjJaJ ^ ^jc- 

(—LiaalU A^isuai ^ o^^JaJaSl 

^llL AjIc. 

^ull 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari 
[Manshur] dari 
[Ibrahim] dari [Ubaid 
bin Nadhlah] dari [Al 
Mughirah bin Syu'bah], 
ia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menetapkan 
diyat atas kerabat atau 
keluarga pembunuh." 

2624 

lij.lk ClioijJ jjj ^j-kj Uj.la. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Durusta], telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 

Zaid] dari [Budail bin 
Maisarah] dari [Ali bin 
Abu Thalhah] dari 
[Rasyid bin Sa'ad] dari 
[Abu Amir Al Hauzani] 

^ L)^ 

^1J (> ^ (> 

^ j^i ^ ^ 

^l.lLa!l ^jc. 

Ui iill 4ll 

aIc. (3^i aJ djjij V dijij 

V dl jl J (3ldilj ^ jij 

<JJJj ^jc. (J^ 'O djjl J 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 











Ibnu Majah 2001-3000 




dari [Al Miqdam Asy- 
Syami], ia berkata; 
Rasulullah Shallalahu 
Alaihi Wasallam 
bersabda: 'Aku adalah 
ahli waris bagi orang 
yang tidak memiliki ahli 
waris. Aku yang akan 
menanggung diyat dan 
mewarisinya. Seorang 
paman menjadi ahli 
waris bagi orang yang 
tidak memiliki ahli 
waris, ia yang akan 
menanggung diyat dan 
yang mewarisinya." 

2625 

jjj «j' 111 lijik lW 

lW jj^ CP 

(Jta j'**- iiil 

Aju^r- ji 4.j^ (JjS jji 

1 1 ^r- jl jl J 

l.l*t (jij UaLSI (jii 
5^ ^ i3'4- ^3^ 

J 4.Sj5Lall J <iill 4.i*J 

Vj i—ajla ^ (3^ V 

3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Ma'mar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Katsir], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Katsir] dari [Amru bin 
Dinar] dari [Thawus] 
dari [Ibnu Abbas], la 
meriwayatkannya dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam secara marfu', 
beliau bersabda: 
"Barangsiapa yang 
membunuh seseorang 
secara serampangan 
(membabi buta) atau 
karena menahan batu 
atau tongkat, atau 
cambuk maka ia 
dikenakan hukuman 
diyat membunuh karena 
kesalahan. Dan 
barangsiapa yang 
membunuh secara 
segaja, maka ia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




dikenakan hukum 
qishash. Dan 

Barangsiapa yang 
menghalang-halangi 
antara diyat dan hukum 
qishash, maka laknat 
Allah, para malaikat dan 
seluruh manusia atasnya, 
serta tidak diterima 
darinya pertaubatan dan 
fidyah." 

2626 

jljS ^ lW 

L)^ 

^J 64*' 

Jj-aLo 

aI ^luij 

jjji jill (3jijjj Ij ^^4 

iilf ^^^4 jj.-nl > .ng'l 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Shabah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ammar bin 

Khalid Al Wasithi], 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Ayyasy] dari 
[Dahtsam bin Qurran], 
telah menceritakan 
kepadaku [Nimran bin 
Jariyah], dari [ayahnya]; 
bahwa seorang lelaki 
memukul lelaki pada 
bagian lengannya 
dengan pedang sehingga 
putus tanpa persendian, 
maka dia meminta 
tolong kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, kemudian 
beliau memerintahkan 
kepadanya untuk 
membayar diyat, tetapi 
dia berkata; " wahai 
Rasulullah, aku 
menginginkan qishas." 
Maka Nabi bersabda: 
"Ambillah diyat, semoga 
Allah memberkatimu". 
Dan tidak memutuskan 
baginya dengan qishas." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


2627 

^jc- ^ tjj iUtJi 

^ tjJ lW' 

iiiil (.-ilJaiJI 

^ Jja V ^il*jj iiil 

Vj Aijl^l Vj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraih], telah 
menceritakan kepada 
kami [Risydin bin Sa'ad] 
dari [Mu'awiyah bin 
Shalih] dari [Mu'adz bin 
Muhammad Al Anshari] 
dari [Ibnu Shuhban] dari 
[Al Abbas bin Abdul 
Muthalib], ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
hukum qishash pada 
ma'mumah (luka yang 
tidak berhubungan 
secara langsung pada 
perut), pada ja'ifah (luka 
yang berlubang dan 
harus dijahit) dan pada 
munaqqilah (luka yang 
memindahkan posisi 
tulang). " 

2628 

£ 5 ^^! jjc. jjiiLa lili! (ji j^i 
lJjj^j (ji^JJjlc. jjc sjjc. jjc 

Ul C. 5 ^-^ 

4^!^ ll.lLax 4ijJ^ ^ 

jjI 4j^jjJaa ^ 

4.jJc. iill 1 4 3 

JJll *^‘‘'j; 

^aiuij (Jl^ 

(JU 3 ^ ll£j 

^ 4^1 JUa 1 ^ 4^33 llSj iSS 
44aLL c. 4 ^ 

^LiJa^ l-s ^__)4jlill (^4^ 

iill 1 jlla 

(j) (ij^^ *^ ‘ ^4^ 

Ll^'jkk ■iJjMl OjIjj 

V 1 jju ^'J issj isi ^ 

jiU ^ 

4 j\r-. jJll ^ i 

jLajI js J p 1 

(jlil ^ ^1 (Jta Ijlla ^LujJaji 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazak], telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari [Az 
Zuhri] dari [Urwah] dari 
[’Aisyah]; sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengutus Abu Jahm bin 
Khudzaifah untuk 
mengambil zakat, tetapi 
seseorang menolaknya 
untuk membayarkan 
zakatnya, maka Abu 

Jahm memukulnya 
hingga melukai bagian 
kepalanya. Lalu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


i-s A J (jjjUll 

t' rui^A I jiii 

* 'J ‘ l]^ ^ X \' .'jj 4j1c- 

Cjix.Aj.il A^La ^1 (JlaJuU 
V jMA yyj (Jj^ ^ 

‘j^ »ijj 


datanglah mereka 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
berkata; "Qishaslah 
wahai Rasulullah". Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Kalian mendapatkan 
seperti ini dan seperti 
ini." Tetapi mereka tidak 
mau menerima. 
Kemudian beliau 
bersabda kembali: "Bagi 
kalian seperti ini dan 
seperti ini." Maka 
mereka menerimanya. 
Lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya aku akan 
berbicara kepada orang- 
orang dan 

memberitahukan kepada 
mereka dengan kerelaan 
kalian." Mereka berkata: 
"Silahkan." Maka Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkhutbah 
dan bersabda: 
"Sesungguhnya mereka 
orang-orang suku Laits 
telah mendatangiku dan 
menginginkan qishas, 
kemudian aku tawarkan 
kepada mereka seperti 
ini dan seperti ini, 
apakah kalian rela?". 
Mereka menjawab; " 
Tidak." Maka para 
sahabat Muhajirin pun 
gerang kepada mereka, 
sehingga Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan untuk 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




menahan, dan mereka 
pun menahan. Kemudian 
beliau memanggil 
mereka dan 
menambahnya, serta 
bersabda: "Apakah 
kalian telah rela?" 
mereka menjawab; 

"Iya". Nabi bersabda: 
"Aku akan berkhutbah 
dihadapan orang-orang 
dan memberitahukan 
kepada mereka tentang 
kerelaan kalian". Mereka 
menjawab; "Silahkan". 
Maka Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
berkhutbah kemudian 
bersabda: "Apakah 
kalian rela?." Mereka 
menjawab; "Ya." Ibnu 
Majah berkata; Aku 
mendengar Muhammad 
bin Yahya berkata; 
Ma'mar meriwayatkan 
Hadits ini secara 
sendirian, aku tidak 
mengetahui ada riwayat 
dari yang lainnya. 

2629 

Uiiik (jj Ijjik 

(jt 4 JiL, (jc. 

^_jlLa <iill JJJJJ 6 jjjA 

D^)3U 

4_lJc. (Jlsa 4Joi ji 

Vj (iJSl Vj < 1-1 (J^l 

(JJaJ Hlj L&“J (J^ ^ “ 1 ^ 

<Jc. «iill ^U.1 <iill (JjjjiJ 
^)C.Ui (JjflJ l]j“ u! 

4Jii ji Aic. 0^ AjS 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyir] dari [Muhammad 
bin Amru] dari [Abu 
Salamah] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menetapkan hukuman di 
dalam membunuh janin 
dengan diyat, yaitu 
memerdekakan seorang 
hamba sahaya laki-laki 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




atau perempuan. Lalu 
orang yang menerima 
hukuman tersebut 
berkata; "Apakah kami 
harus membayar diyat 
untuk sosok manusia 
yang belum dapat 
minum dan makan, tidak 
berteriak dan tidak 
menangis dan hal 
semacam itu?" 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya orang ini 
berbicara dengan ucapan 
penyair, maka ia 
dikenakan 

memerdekakan seorang 
budak, laki-laki atau 
perempuan.'" 

2630 

jc Vla (jj 

jjc. ijjc. 

^ L^Uakll ^ ^)*aC. 

1 (g In'g > >1 

(Jjjjjj r'v'^g >h ^ ftjjiJaJl 

^ ^lujj ^ 

jl ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam bin Abu 

Urwah] dari [Ayahnya] 
dari [Miswar bin 
Makhramah], ia berkata; 
Umar bin Khaththab 
bermusyawarah kepada 
para sahabat mengenai 
seorang wanita yang 
menggugurkan 
kandungannya, [Al 
Mughirah bin 8501 'bah] 
berkata; "Aku 
menyaksikan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menetapkan 
hukumannya dengan 
memerdekakan seorang 



Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




hamba sahaya laki-laki 
atau perempuan." Umar 
berkata; "Datanglah 
kepadaku bersama orang 
yang menyaksikan 
peristiwa tersebut 
bersamamu. Kemudian 
[Muhammad bin 
Maslamah] bersedia 
menjadi saksi 
bersamanya." 

2631 

lh' j5' 

^1 jUjJ jjj 2^3^ 

^jC- UjjjUa 

^jIc. 

3Ua 4ijlill jjj dULa ^jj 

tlu^^jjaS ^ tlliS 

U^llkl 

<)Iil ^_jjjaaa >"'''^3 

(jjjl^l f_gk AjIc. 

L^ Jjii (jij ^ eji^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sa'id Ad Darimi], 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Ashim], telah 
mengkabarkan kepadaku 
[Ibnu Juraij], telah 
menceritakan kepadaku 
[Amru bin Dinar] bahwa 
ia mendengar [Thawus] 
dari [Ibnu Abbas] dari 
[Umar bin Khaththab], 
ia berkata; 

Sesungguhnya ia 
meminta kepada 
masyarakat 

memberitahukan tentang 
keputusan hukum telah 
dibuat oleh Rasulullah, 
mengenai janin. Maka 
[Hamal bin Malik bin 
Nabighah] berdiri dan 
berkata; "Aku berada 
diantara kedua isteriku, 
lalu salah seorang dari 
isteriku memukul 
isteriku lainnya dengan 
kayu hingga ia wafat 
berikut janin yang 
kandungnya." kemudian 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menetapkan hukum di 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




dalam membunuh janin 
dengan memerdekakan 
seorang hamba sahaya 
dan isteriku yang 
memukul itu pun 
dibunuh." 

2632 

(S jA oj 

‘ ^ ^ IJT in 

Cjjj Vj yaLill 4 j11I 

4.JJ (j.0 

jiijJj Ajic. iill ^'iVi 

AjJ jj.0 

%-jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Sa'id bin 

Musayyab] bahwa Umar 
berkata; "Diyat 
diberikan kepada 
keluarga terbunuh. 
Namun istrinya tidak 
mendapatkan warisan 
sama sekali dari diyat 
suaminya, hingga 
[Dhahhak bin Sufyan] 
menulis sesuatu 
kepadanya dengan 
mengatakan; 
'Sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberikan 
warisan kepada isteri 
dari Asyyam Adh- 
Dhababi dari diyat 
suaminya'." 

2633 

jjijll .iILL jjj Ajj .IjC iJjik 

(3^1 (jc. (JJ 

jjj oJUc jjc ^jll jj 

AjIc. <>ill ^ll<il2all 

liULa ^ 

i>? 

ja.VI l^bs ^^1 Ajijil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdu 
Rabbih bin Khalid An 
Numairi], telah 
menceritakan kepada 
kami [Fudhail bin 
Sulaiman], telah 
menceritakan kepada 
kami [Musa bin Uqbah] 
dari [lshaq bin Yahya 
bin Al Walid] dari 
[Ubadah bin As Shamit], 
ia berkata; 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menetapkan 
hukum bagi Hamal bin 
Malik Al Hudzali Al 
Lihyani dengan 
memberikan warisan 
kepadanya dari isterinya 
yang telah dibunuh oleh 
isterinya yang lain." 

2634 

^ 

^ (jt 
m .ti ^ 

4ll (jc. AjjI 

(JaI (Jac. (ji 4.jJc. 4il 

jllojllj jLAj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin Isma'il] 
dari [Abdurrahman bin 
Ayyasy] dari [Amru bin 
Syu'aib] dari [Ayahnya] 
dari [Kakeknya], ia 
berkata; "Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menetapkan hukum 
bahwa diyat membunuh 
dua kalangan ahli kitab 
adalah separuh dari diyat 
kaum muslimin. Mereka 
adalah orang-orang 
Yahudi dan Nasrani. 

2635 

(jc- -^ajal (jj ‘‘“'j"! 

L)^ (jj| (jc. oj ja j_yj1 (jj 

lJ j 

Jll j 4il 

Cjjj v (^jlill 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh 
Al Mishri], telah 
memberitakan kepada 
kami [Al Laits bin Sa'ad] 
dari [lshaq bin Abu 
Farwah] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Humaid] 
dari [Abu Hurairah], 
sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pembunuh 
tidak berhak 
mendapatkan harta 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




warisan. " 

2636 

jjj <iill .ilC-j liiik 

^11 J 

oili ui (jtluLCi 

<Lo ii.U 4jjl jj-o 

(JjVI tj-o ^Lo 

<ala. Q^j\j 

c** w.fl." 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib] dan [Abdullah 
bin Sa'id Al Kindi], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Yahya bin 
Sa'id] dari [Amru bin 
S 5 m'aib] bahwa Qatadah, 
seseorang lelaki dari 

Bani Mudlij telah 
membunuh anaknya. 
Maka [Umar] 
mengambil darinya 
seratus ekor unta, yaitu 
tiga puluh unta hiqqah 
(unta betina yang 
umurnya masuk tahun ke 
empat), tiga puluh unta 
jad'ah (unta betina yang 
umurnya masuk tahun ke 
lima), dan empat puluh 
unta khalifah (unta yang 
sedang hamil)." 
Keponakan korban 
berkata; "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada hak waris 
bagi seorang 
pembunuh." 

2637 

Ulii jjLoIa ^ “'j Uiiik 

^ ^ Oi 

tjc. LW L)^ J 

L)f (j^ 

^1 ^ r>iQ\u 

1 g 'm Vj l^l£ 1 jg Tu ^c. 

(j\j 14 ?jj (JjJaa Ui VJ Ij^ 

^ ^ JJ ' 41 ^ 

(1) 

Telah menceritakan 
kepada kami [lshaq bin 
Manshur], telah 
memberitakan kepada 
kami [Yazid bin Harun], 
telah memberitakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rasyid] 
dari [Sulaiman bin 

Musa] dari [Amru bin 
Syu'aib] dari [Ayahnya] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




dari [Kakeknya] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menetapkan hukum 
bahwa pihak istri 
keluarga, siapa saja 
dibebankan pembayaran 
diyat terhadap seorang 
wanita pembunuh. Dan 
keluarga ini tidak berhak 
mendapatkan warisan 
sama sekali, kecuali 
apabila terdapat 
kelebihan dari harta 
warisannya. Jika si 
wanita yang terbunuh, 
maka diyat baginya 
diberikan kepada ahli 
warisnya dan hendaklah 
mereka membunuh 
pembunuhnya." 

2638 

.1^ 1 JjjjI ^ 

^ lir ui'l L}i 

jill JjJJJJ 

iill 

A \jj*<Q ^\1 A t ** ^ \*it a\l ^ \nt 

V Ui jill U 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya], telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'alla bin 
Asad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Wahid bin 
Ziyad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Mujalid] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Jabir], ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membebankan 
diyat kepada keluarga si 
pembunuh. Lalu 
keluarga si terbunuh 
berkata; "Wahai 
Rasulullah! Apakah 
harta warisannnya untuk 
kami." Beliau 
menjawab, "Tidak, harta 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




warisannya untuk suami 
dan anaknya." 

2639 

UjSk 

(> ^ (> 

4^ 4J1C. 

1 jjU jLtll 1 jjiLa 

^1 ^_jlLa 1 jjll 

(jj (Jlla 1 ^)iU 

^1 (3jjai J Ij ^jjJajll 

4.jic. iill Jj-a 

1 <lill (_ Ij 

(JUa l^aii ^^1 (>^ja Jll 

X \4 j\r-. jJll ^ i 

jl jji <i3jl jUc. jj.0 (jj 

o^V ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Mutsanna Abu Musa], 
telah menceritakan 
kepada kami [Khalid bin 
Al Harits] dan [Ibnu 

Abu Adi] dari [Humaid] 
dari [Anas], ia berkata; 
"Ar-Rubayyi, bibi Anas 
mematahkan gigi depan 
seorang budak 
perempuan lalu ia 
meminta maaf, 
kemudian mereka 
menolak. Mereka 
mengajukan diyat, tetapi 
keluarga pihak 
perempuan tidak 
menerima. Lalu mereka 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan beliau 
memerintahkan untuk 
melakukan qishash. 

Anas bin An-Nadhr 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, Apakah gigi 
Ar-Rubayyi' harus 
dipatahkan juga? Demi 
Allah! Tidak, jangan 
dipatahkan!, " Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Wahai Anas! Di dalam 
Al Qurian hukumnya 
adalah qishas." Anas 
berkata; "kaumnya pun 
akhirnya merelakannya 
dan mereka memberi 
pengampunan. 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




bersabda: 

"Sesungguhnya diantara 
hamba-hamba Allah 
terdapat seseorang, yang 
apabila bersumpah, 
maka Allah akan 
mengabulkannya." 

2640 

.liC. ^ ^ 

(jc~ ^jc- o^ua 

AjIc- auI ^ ^ jJjI ^LuiIji& 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas bin 
Abdul 'Azhim 

Al'Anbari], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdus Shamad 
bin Abdul Warits] Telah 
menceritakan kepadaku 
[Syu'bah] dari [Qatadah] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas], sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Gigi-gigi 
sama saja diyatnya, gigi 
bagian depan dan gigi 
geraham sama saja." 

2641 

^JOllUil ^jj (JjT A 1 ill Ujik 

(jJoikJI tjj Ujik 

(jj| Jc 4Ji (jc ^ jj 

iill ^_jijka jjkjoili 

i 4j| * i: 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Ibrahim Al Balisi], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Al Hasan 
bin Syaqiq], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hamzah Al 
Marwazi], telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid An Nahwi] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, bahwasanya 
beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam menetapkan 
hukum diyat bagi gigi 
yang patah dengan lima 
ekor unta. 

2642 

Ujlk ^ (jj ^^ic. Ujlk 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



jUij jjj .'l i'-s a Uj.la. J ^ 

liSik Ijlll (jjij 

(jjl (jc. (jc. jjc. 

4.^ iill 

ahAj (Jli 

kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'], telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basyar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
dan [Muhammad bin 
Ja'far] dan [Ibnu Abu 
Adi], semuanya berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [ 8501 'bah] 
dari [Qatadah] dari 
[Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas], sesungguhnya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Yang ini dan itu sama 
saja, maksudnya adalah, 
jari kelingking dan 
jempol." 

2643 

^£jsJI ^ UiiSk 

'IJTi.i lijlk 

' _ n» iti jjj J(jc jiai (jc. 

<llll (3_jjaij (jLki^ (jc 4.^1 (jc 

^ILaVI (Jll 4.^ 

(j^ jjic jjic (j^ (j^ fljjJi 

‘r^V' 

Telah menceritakan 
kepada kami [Jamil bin 
Al Hasan Al 'Ataki], 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 
'A'la], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id] dari 
[Mathar] dari [Amru bin 
Syu'aib] dari [Ayahnya] 
dari [Kakeknya] 
sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: Jari-jemari itu 
semuanya sama, masing- 
masing diyatnya sepuluh 
ekor unta. " 

2644 

^ ^ > n'l 

jC, ^ ,^Jir >» Ijjik 

^ .llAA ^jc. ^jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Raja' bin 

Al Muraja' As 
Samarqandi], telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



^ILa VI Jll ’M 

menceritakan kepada 
kami [Nadhar bin 
Syumail], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
Arubah] dari [Ghalib At 
Tammar] dari [Humaid 
bin Hilal] dari [Masruq 
bin Aus] dari [Abu Musa 
Al Asy'ari], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Semua jari hukumnya 
sama." 

2645 

.llC. u!i.lk ^jui-k'l UJ.lk 

o^Sil 

(jj ^ (> 

<^ 4 ^i jUlk jc jc ‘yMJi, 

^ILjj jiiil 

tj-O 

Telah menceritakan 
kepada kami [Jamil bin 
Hasan], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul 'A'la], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abu 
Arubah] dari [Mathar] 
dari [Amru bin Syu'aib] 
dari [Ayahnya] dari 
[Kakeknya] 
sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Pada luka yang 
menimbulkan tulang 
kelihatan diyatnya hma, 
yaitu lima ekor unta" 

2646 

Ijjik ;_ 5 ji (jJ _Jji iJjik 

aliJi (jc- jbuLi (jj 
(jl^ala frUat jc. ( 3^1 (jj 

^^ 1 »J ^jic jc ^ 1 ^ ^ jj 
^ llk^)^Vla 4^i 4_oijaij 

X K AjIc- Jdll ^ i ' ^ Jdll 
lil ‘ lijLaj 41 CS^ 

(jijj ^1 (34 JJ jA 3^1^ 
i 3^311 (_><a*3 34 (JJ^jlallj 

e3j 4.i^ljLa ■' ' ^ 

4ll 3 j 3‘J ^ “'rJ® 

3 ^ j4jaij 4.2 c. 4ll i^gMa 

Jdll ^iJjil 3 ,^^ 31 ^ ^ 'J" 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari 
[Muhammad bin lshaq] 
dari ['Atha'] dari 
[Shafwan bin Abdullah] 
dari kedua pamannya 
[Ya'la] dan [Salamah bin 
Umayah], keduanya 
berkata; "Kami keluar 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



Aaaj 'Jljij 

^Ij ^ AjJak^ 

(Jll I 4 J l5^ (J .0*1'j 

iiil iiill 1 jg'InlU 

rumah bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
perang Tabuk, satu 
teman kami ikut bersama 
kami. Lalu dia dan 
seorang laki-laki lain 
bertengkar ketika kami 
sedang diperjalanan. 
Perawi berkata; "Laki- 
laki tadi menggigit 
tangan temannya lalu 
temannya menarik 
tangannya dari 
mulutnya, hingga gigi 
depannya terjatuh, lalu 
ia datang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
meminta diyat gigi 
depannya yang patah. 
Kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seseorang dari kalian 
meminta tanggung 
jawab kepada 
saudaranya, karena ia 
telah menggigitnya 
sebagaimana gigitan 
hewan jantan. Setelah itu 
ia datang meminta diyat! 
Tidak ada diyat baginya. 
Perawi berkata; "Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membatalkan hal 
tersebut." 

2647 

.iic u!i.ik ,' 1 ^^ A ^ u!i.ik 

'OO j i> 

jljjLaia. (jj jl jlc (jc. (_53jl 
^ 0 ^ CS^ -^J L>^ -^J 

Jj ^ J iliiaja oi ^ Ji 

i ' 4j1c. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari [Sa'id bin 
Abu 'Arubah] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




[Qatadah] dari [Zurarah 
bin 'Aufa] dari [Imran 
bin Hushain], 
sesungguhnya ada 
seseorang menggigit 
lengan orang lain, 
kemudian ia menarik 
lengannya, maka gigi 
depan orang tersebut 
tanggal dan ia 
mengadukannya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membatalkannya. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Salah seorang 
dari kalian menggigit 
orang lain layaknya 
hewan jantan yang 
saling menggigit." 

2648 

tjj 

l_gj jc. jc- 

(_ 'Uln (jj yi! cJalla <ajki 
^aLtSI (j.0 ^ASaIc. (Ja 

iJjjc. Lo <iiil J V (Jla ^_)jjU1I .ijc. 

3 J ji '^“1 '^“1 

U jl (jli jail U4a ^j 

CjUIII 

^aiulj iiil iiill l5j^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Alqamah 
bin Amru Ad Darimi], 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin 'Ayyasy] dari 
[Mutharrif] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Abu 
Juhaifah] berkata; "Aku 
berkata kepada [Ali bin 
Abu Thalib], 'Apakah 
Anda memiliki ilmu 
pengetahuan yang tidak 
dimiliki oleh masyarakat 
umum?" la menjawab, 
"Tidak, demi Allah! 

Kami tidak memiliki 
ilmu pengetahuan apa- 
apa kecuali apa yang 
telah ada pada 
masyarakat, kecuali 
apabila Allah subhanahu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




wata'ala memberikan 
rezeki kepada seseorang 
berupa pemahaman 
mengenai Al Qur'an atau 
apa yang ada di dalam 
lembaran ini, dimana di 
dalamnya terdapat 
hukuman diyat dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
seorang Muslim tidak 
dibunuh karena 
membunuh seorang yang 
kafir." 

2649 

Uj.lk jIaC. ^ 

(JjT 'a \ iij ^ 

^ (jt (jil^ 

(JUlla a4k Qc. 4.^1 fjc. 
(3^ V 4.i iill 4ll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin 

Isma'il], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Ayyasy] dari [Amru bin 
Syu'aib] dari [Ayahnya] 
dari [Kakeknya] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seorang 
muslim tidak dibunuh 
lantaran membunuh 
seorang kafir. " 

2650 

^ jj SlaJi Uiiik 

jjj j-oJaJo Uj.lk ^UiiLall 
ll)t Lpiik jc. 

(^1 jc. 4Ji 

V 3^ 4.jic. ^1 

^ jj Vj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
'A'la Ashan'ani], telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'tamir bin 
Sulaiman] dari 
[Ayahnya] dari [Hanasy] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Seorang 
mukmin tidak dibunuh 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




karena membunuh 
seorang yang kafir, 
demikian pula dengan 
membunuh seorang kafir 
(mu'ahad) yang berada 
dalam perlidungannya." 

2651 

Uj.lk ,'ljir 111 ^ UJ.lk 

jaiLli (jj (JjT « 1 ill (jC. 1.1« (jj 

iiiil ^jc. 

jijlb V Jla iiil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin Mushir] 
dari [Isma'il bin Muslim] 
dari [Amru bin Dinar] 
dari [Thawus] dari [Ibnu 
Abbas], sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang tua 
tidak dibunuh lantaran 
membunuh anaknya." 

2652 

Ujik (jj _jji Ijjik 

jjI 

(_ '1 li^ 'I (jC. a.ik 

iill ^'iVi <iill J uLla-ajailU 

.lll jll (3^ V 

i^ib 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
'Ahmar] dari [Hajjaj] 
dari [Amru bin Syu'aib] 
dari [Ayahnya] dari 
[Kakeknya] dari [Umar 
bin Khaththab], ia 
berkata; "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang tua tidak 
dibunuh karena 
pembunuhannya 
terhadap anaknya." 

2653 

UjSk A ^^ic. lijSk 

i> (jj (> 

gj 6^^ gC. (J^iaJI (jt o3l^ 

iill ^_5ija <iill J (3^i^ 

sli]^ a.1^ 
elic-1^ L>^J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Sa'id 
bin Abu 'Arubah] dari 
[Qatadah] dari [Hasan] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




dari [Samurah bin 

Jundub] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Siapa yang 
membunuh budaknya, 
aku akan membunuhnya 
dan siapa yang 
mencincangnya maka 
akan aku cincang." 

2654 

^ lijAk 

^ tJj* A > nj ^UJall 

pj 4il ^ (jt 

jjj ^1 ^ 1 jj| (jc oj ja 

pj jc J jc P^ 

^jc. 4^1 ^jc. 
o.lI^ I.1 ^uL1a 
iiil 

<jlki dlij^ AjLa 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu At Thuba'], 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
'Ayyasy] dari [lshaq bin 
Abdullah bin Abu 
Farwah] dari [Ibrahim 
bin Abdullah bin 

Hunain] dari [Ali] dari 
[Amru bin S 5 m'aib] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya] ia berkata; 
"Seorang lelaki 
membunuh budaknya 
dengan cara sengaja, 
maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 
mencambuknya 
sebanyak seratus kali 
dan mengasingkannya 
selama setahun dan 
dihapus bagiannya dari 
kaum muslimin." 

2655 

l-iiSk ^ ^ 

(jc 0jl3 (jc (jj ^aUlA (jc 

J lW 

'4^ 6^0 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hammam bin Yahya] 
dari [Qatadah] dari 

<A)j 1 ^jja^ 

4“j 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




[Anas bin Malik] bahwa 
seorang Yahudi telah 
membenturkan seorang 
wanita diantara dua batu 
hinggga ia terbunuh, 
maka Nabi Shallalahu 
'Alaihi Wasallam 
membenturkannya 
diantara dua batu pula." 

2656 

tJjlk jl-uij ^ ii 

1^ ( 3^112 i.ia. J ^ y 

(jj iJjlk Vla 

lW j 

IjJ (l^a 

Cj^Lj^la 3-^ 

ujjljila 4iljll I^ILi ^ V tji 
^IjII Ml ^ V (jl 

4ij^ jji CjjUjIU 

X \4_j1c. Jdll ^ i Jdll 

Telah meneeritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Basyar], telah 
meneeritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far], Demikan juga 
diriwayatkan dari jalur 
lain; telah menceritakan 
kepada kami [lshaq bin 
Manshur], telah 
menceritakan kepada 
kami [Nadhar bin 
Syumail], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Hisyam bin Zaid] dari 
[Anas bin Malik] bahwa 
seorang Y ahudi telah 
membunuh budak 
perempuan dengan 
kalung dari perak 
miliknya, maka ia 
berkata kepadanya; 
"Apakah fulan 
membunuhmu?" ia 
memberikan isyarat 
dengan kepalanya 
dengan mengatakan 
'tidak'. Lalu ia bertanya 
untuk yang kedua 
kalinya, la pun 
menggelengkan 
kepalanya yang 
mengisyaratkan tidak. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Lalu ia kembali untuk 
yang ketiga kalinya 
kemudian memberi 
isyarat dengan 
kepalanya mengatakan; 
"Ya." Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membunuh 
orang Yahudi tersebut 
dengan 

memposisikannya di 
antara dua batu." 

2657 

(jc. jaj.-alc. 

jc jjVL jc (jUijol 

j ji jj 

V jll jiiulj Ajic iiil <iiil 

c ajui'U V] 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Mustamir Al 'Uruqi], 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 

Ashim] dari [Sufyan] 
dari [Jabir] dari [Abu 
Azib] dari [An Nu'man 
bin Basyir]; 
sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
qishas kecuali dengan 
pedang." 

2658 

Uiiik ^.^1 jj] liiik 

Uj.lk jiaJI dllLo ^>aJI 
(jc (jLiaJI (jc 4jUja2 (jj 
(_jiLa <iill JJJJJ jlaJll s(_jji 
t—ilLillj V] JjS V iili 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mustamir], telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hurr bin Malik 
Al 'Anbari], telah 
menceritakan kepada 
kami [Mubarak bin 
Fadhalah] dari [Al 

Hasan] dari [Abu 
Bakrah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
qishas kecuali dengan 
pedang." 

2659 

ijjik (_jji (jj _jji liiik 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 



^ tjj ij\ 

X\ 1 ^ Jdll ^ ^ Jdll 

VI jU 

jJ 

bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Ahwas] dari 
[Syabib bin Gharqadah] 
dari [Sulaiman bin Amru 
bin Al Ahwasy], dari 
[Ayahnya] ia berkata; 
Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda pada saat haji 
wada; "Ketahuilah! 
Pelaku kejahatan tidak 
menuai balasan, kecuali 
atas dirinya sendiri 
orang tua tidak 
menanggung hukuman 
perbuatan anaknya, dan 
anak tidak menuai 
hukum akibat orang 
tua." 

2660 

Uiiik jjj _jji Ijjik 

^ LW ;^l -4^ 

fjc. .^Iah^ ^ ^-'i ^ I-^^3 
JjliJ Cjjljiil (^jUJJI (JjUa 
^jj jiiuij 4.^ ^l «iiil 

Ajli jj (_>iali ‘^l J 

VI ^ V vf 5 Jd 

^ ^1 ^ V 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari [Yazid bin 
Abu Ziyad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Jami' bin Syadad] 
dari [Thariq Al 
Muharabi], ia berkata; 
Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengangkat 
kedua tangannya sampai 
aku melihat warna putih 
ketiaknya, beliau 
bersabda: "Ketahuilah! 
Seorang ibu tidak 
menanggung (hukuman) 
akibat perbuatan jahat 
anaknya. Ketahuilah! 
Seorang ibu tidak 
menanggung (hukuman) 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




akibat perbuatan jahat 
anaknya." 

2661 

Ml» Uj.la. J (jJ UJ.la. 

^ iii '[Ji\ 

J Vj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Amru bin 
Rafi'], telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Yunus] dari [Hushain 
bin Abu Al Hurr] dari 
[Al Khasykhasy Al 
'Anbari], ia berkata; Aku 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersama 
anakku, beliau bersabda: 
"Kau tidak menanggung 
hukuman akibat 
kejahatannya, dan ia 
tidak menanggung 
hukuman akibat 
kejahatanmu." 

2662 

^ Jliiji .1^ ^ A UJ^ 

^aj-al& lijik ^ 

^jc- ^Ua^l 1 'u'\^ 

tjJ ^jc. ^ a 

^ ^ILil ^jc. 

A^C. iill jill (3 

ls ij^ 6^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Ubaid bin 
'Aqil], telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin'Ashim], 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
'Awwam Al Qaththan] 
dari [Muhammad bin 
Juhadah] dari [Ziyad bin 
'llaqah] dari [Usamah 
bin Syarik], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap jiwa 
manusia tidak 
menanggung hukuman 
akibat kejahatan orang 
lain." 

2663 

Ujik (jj _jji Ijjik 

(^ (jt Ij jA jll (jt 

(JUila 0^^ ^1 (jc. ‘ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



^4^ 

menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Az 
Zuhri] dari [Sa'id bin Al 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Luka yang 
diakibatkan binatang 
buas adalah sia-sia (tidak 
ada jaminan), dan 
kematian akibat 
kecelakaan di sebuah 
tambang adalah sia-sia, 
kematian karena jatuh ke 
sumur adalah sia-sia 
(tidak ada jaminan)." 

2664 

l2iik jjj j$ij Ijjik 

^ l2i.lk .'iKa ^ .llLL 

“UjI (jc. i_ajc. (jj j^>«c. 4ll 

<tlll (3^^^ uluujoJll ^jc. 

(JjSj 

(j.l3LallJ jli?- 

^44" 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Katsir bin 

Abdullah bin Amru bin 
Auf] dari [Ayahnya] 
dari [Kakeknya] berkata; 
Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Luka yang 
diakibatkan binatang liar 
adalah sia-sia (tidak ada 
jaminan) dan kematian 
(kecelakaan) dalam 
tambang adalah sia-sia." 

2665 

jlLL ^ UjSk 

^IJuIjL (jj ( 34 -^ tijSk 
oi t3^^] isP'^ ^4^ (jd es^>® 
gL Jc. ^311 jj ^^ikj 

4ll (3j^^ ^ r:.^a'l a 1 -i J , ^'1 

4.j1c. ^I ^ 
iLaijiJIj j4^ j4?' 

A ajg 31 iLaajtSlj j 4 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrabih bin Khalid 
An Numairi], telah 
menceritakan kepada 
kami [Fudhail bin 
Sulaiman], telah 
menceritakan kepadaku 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



jA tj-o 

f 

[Musa bin Uqbah], telah 
menceritakan kepadaku 
[lshaq bin Yahya bin Al 
Walid] dari [Ubadah bin 
As Shamit], ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menetapkan hukum 
bahwa kematian dalam 
pertambangan adalah 
sia-sia (tidak ada 
jaminan diyat atau 
qishash), kematian 
karena jatuh ke sumur 
adalah sia-sia, dan 
luka/kematian yang 
diakibatkan hewan lain 
adalah sia-sia." 

2666 

:uc. iJjik jA jVI tjj liiiik 

(> jaUiA (> 

«dll iSj^J Jllllj 6 jj jA 
jUi. jUlI iill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Azhar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazak] dari 
[Ma'mar] dari 
[Hammam] dari [Abu 
hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kecelakaan 
(kematian) yang 
diakibatkan 

merembaknya api tanpa 
disengaja adalah sia-sia." 

2667 

Uj^k ^ Ujjk 

^ ** ^* -^ “' ^yiC’ ^ 

jjj ^1 ^ jj jjI i_gp^ 

(J^ (jC (jj (jia.^1 ^ 

i> 0 >Li Aji ^ 

^1 L>? J 

U.4 , (J^ jjj 

(^U ^Uai ^ 4 ^ ^ 

(jj <iill . 4 ^ (j 1 4 

j' ^ 

jilii (Jl^ (^U jjlij (j^ 

^ sljjji bi ^1 j 1 jlll e<>ill j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hakim], telah 
menceritakan kepada 
kami [Bisyr bin Umar], 
aku mendengar [Malik 
bin Anas], telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Laila bin Abdullah 
bin Abdurrahman bin 
Sahal] dari [Sahi bin 

Abu Hatsmah], dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 


3 SS 2 

A ■ a (jJ 

(Jlia J*J 

AjIc- Jdll ^1 


jjlJI Jjjj 
4 _j1c. Jdll Jdll 

^ cj^ ^ 

t _ LJ^)2>J jjl 

^L^l jdjoij 4.^ ^1 <>^1 

JU 3 sUl^ Ui ^1J dl Ijj^ 

AjIc- Jdll ^ ^ ^1 

■A^j A r.-iJ-\ a J Al^ajj^ 
^A ^jjl'^’iui’ij ^jjj'-\’i 

‘ 'a'-^'ia Jll I jlll 

dl3^ ^JioKniol ‘ ‘'J^ I^l2 
bAjc. <>ill 

^1 <>ill J ‘-A*^ 
^IJ ^Li A^ 

•iMs (J^-ui jV- 

A3U 


[para pembesar] kaum 
mereka, "Sesungguhnya 
Abdullah bin Sahi dan 
Muhayishah, keduanya 
keluar dari kediamannya 
menuju kawasan 
Khaibar karena kesulitan 
yang menimpa mereka. 
Lalu Muhayishah 
didatangi dan diberitahu 
bahwa Abdullah bin 
Sahi telah terbunuh dan 
dilemparkan di sebuah 
sumur yang biasa 
disebut Faqir atau Ain di 
kawasan Khaibar. 
Orang-orang Yahudi 
datang lalu Muhayishah 
berkata kepada mereka, 
"Sungguh kalian telah 
membunuhnya! Demi 
Allah! Kalian telah 
membunuhnya." Mereka 
menjawab, "Demi Allah! 
kami tidak 

membunuhnya." Lalu ia 
kembali dan datang 
menemui kaumnya, la 
mengemukakan hal yang 
terjadi kepada mereka. 
Kemudian Muhayishah 
dan saudara laki-lakinya 
Huwayishah yang lebih 
besar darinya serta 
Abdurrahman bin Sahi 
berangkat kembali. 
Muhayishah pergi lalu 
berbicara, sebab dialah 
yang ada di kawasan 
Khaibar, namun 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata 
kepada Muhayishah, 
"Yang besar, yang 
besar." Maksudkan yang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 


paling dewasa usianya. 
Maka Huwayishah 
berbicara kemudian 
diikuti oleh Muhayishah. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata; 
"Mereka akan membayar 
diyat pada teman kalian 
atau mereka memberi 
isyarat untuk berperang." 
Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menulis surat 
dalam hal ini. kemudian 
mereka membalas 
dengan pernyataan: 
"Sungguh Demi Allah! 
Kami tidak 
membunuhnya." lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada 
Huwayishah, 
Muhayishah dan 
Abdurrahman: "Apakah 
kalian bersedia 
bersumpah dengan benar 
hingga kalian mendapat 
hak darah saudara 
kalian?" Mereka 
menjawab, "Tidak." 
Rasulullah bersabda; 
"Jika de miki an berarti 
orang-orang Yahudi 
yang akan bersumpah 
pada kalian." Mereka 
menjawab; "Mereka 
bukan kaum Muslimin." 
Rasulullah pun 
membayar diyat dari 
pribadinya. Rasulullah 
mengirimkan seratus 
ekor unta kepada mereka 
sampai dimasukan ke 
dalam rumah. Sahi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




berkata; "Sungguh 
seekor unta merah 
darinya telah 
menyepakku." 

2668 

jii t _ m Ml ^Js 

UJJ^ 'CT^' 

Jjia iiiil 

uiiij lij jill J j^j ^ 1 

iiil iiiil (JU 

0.1^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
Ahmar] dari [Hajjaj] dari 
[Amru bin S 5 m'aib] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya] bahwa 
Huwayishah dan 
Muhayishah, dua orang 
anak Mas'ud dan 
Abdullah serta 
Abdurrahman dua orang 
anak laki-laki dari Sahi 
keluar dari kediamannya 
dalam rangka mencari 
makanan dikawasan 
Khaibar. lalu Abdullah 
dilukai dan terbunuh. 

Hal tersebut 
dikemukakan kepada 
Rasulullah. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Apakah kalian bersedia 
bersumpah dan 
mendapatkan hak 
kalian?" Mereka 
menjawab, "Wahai 
Rasulullah! Bagaimana 
kami dapat bersumpah 
sementara kami tidak 
menyaksikannya?" 
beliau bersabda: "Orang- 
orang Yahudi akan 
membebaskan kalian." 
Mereka berkata; "Wahai 
Rasulullah! Jika 
demikian mereka akan 
membunuh kami." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




Perawi berkata; "Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membayar diyat dari 
harta milik beliau." 

2669 

Ujik Ijjik 

.iic. Uii.ik (Jla jjii-iu (3^-^) 

(jj ^1 ^ (jj (jc- 

jj (jj (> »j 

^Ulk ^ j 

iill Ai 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [lshaq bin 
Manshur], ia berkata; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdus 
Salam] dari [lshaq bin 
Abdullah bin Abu 
Farwah] dari [Salamah 
bin Rauh bin Zinba'] dari 
[kakeknya]; bahwasanya 
ia datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, dimana telah 
mengebiri seorang 
hamba sahaya. Lalu 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerdekakan budak 
itu sebagai hukumannya 
tersebut." 

2670 

^ 1'l’: 

UJ.lk (Jj^***^ 
fjc. (_ 'JT iti (jj J^_gjjik 
es^j 34 J jc. 

LL^Lja a.Ac. ^ 

AjJc ^1 ^_5ij3 <iiil 3 4i 3^ 
J 3^ 

(Jlia j^l ia (jika 4! ^jLk 
j3kj 4.^ 3^^ 

^ aft Ji Ma i <\ tiA ^^\t 1 

iiill 

(ji Jla ^>a. (kij[a (IjAal 

Jjsj Jla jjl j 

Jlia isijA jkiil (jj CaI\j\ 

jiiulj jll ^U.-l jjl (JjjjlJ 

jJlji 3i (jf >« 3^ <3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Raja'bin 
Muraja' As 

Samarqandi], telah 
menceritakan kepada 
kami [Nadlar bin 
Syumail], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hamzah Ash 
Shairafi], telah 
menceritakan kepadaku 
[Amru bin S 5 m'aib] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya] berkata; 
"Seorang laki-laki 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam sambil 
berteriak, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata 
kepadanya, "Ada apa 
denganmu?" la 
menjawab, "Tuanku 
telah melihatku 
meneium hamba sahaya 
perempuannya, maka ia 
memotong kemaluanku." 
Lalu Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Datangkanlah 
padaku tuanmu itu!." 

Lalu die arinya, tetapi ia 
tidak kuasa untuk 
membawanya, lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pergilah, 
kamu telah bebas." la 
bertanya; "Siapakah 
yang akan menolongku, 
wahai Rasulullah?" la 
berkata; "Bagaimana 
jika ia mencariku dan 
mengembalikanku 
padanya? "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
"Yang bertanggung 
jawab kepadamu adalah 
setiap orang mukmin 
atau muslim." 

2671 

bjAkk lijAk 

Jiill .1^ (JI 3 (JU 

^ Jdll ^ ^ 

lJaI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim Ad Dauraqi], 
telah menceritakan 
kepada kami [Husyaim] 
dari [Mughirah] dari 
[Syibak] dari [Ibrahim] 
dari [Al Qamah] berkata; 
[Abdullah] berkata; 
"Sungguh orang yang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




paling dijaga dari suatu 
pembunuhan adalah ahli 
iman." 

2672 

(jc (jt AjLi (jc jjjt 

tjj <*s^ 

<)ill .1^ (jc. 4 Jofllc. jjc. 6^3^ 

“Ulc. ^1 <iill (3 J (iJlalll 

(3 a! 4 jjB c_i' 

gUjyi'' 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ghundar] dari 
[Syu'bah] dari 
[Mughirah] dari 
[Syibak] dari [Ibrahim] 
dari [Hunaiy bin 
Nuwairah] dari 
['Alqamah] dari 
[Abdullah] berkata; 
"Sungguh yang paling 
diutamakan untuk dijaga 
dari suatu pembunuhan 
adalah ahli iman." 

2673 

^ j-ujiiJl uiiAk ^UiiLall 
(jija. (jc (jt 

(3^1 ,^1 (jc 4 Ja jic 

(JU (^luij 4.j1c (_^-lLa 

Jj (jja'uin'l 

CS*^ (ji (^Jc 

^llosi 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
'A'la Ashan'ani], telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamir bin 
Sulaiman] dari 
[Ayahnya] dari [Hanasy] 
dari [Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Nyawa umat 
Islam sepadan, seorang 
muslim harus saling 
membantu sesama 
mereka, yang lemah dan 
yang jauh mempunyai 
hak yang sama dalah 
perihal ghanimah." 

2674 

(_5 jA3 ?1^ (jj Uiiik 

»3 ^ jjI (_>:al^ (jj (jiijl Uiiik 
!rr“ 3 ^' LW ^ L)^ 

^LuJJ tJiljLo ^jC- ^jC- 

AjIc. iill Jiiil (3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Sa'id Al Jauhari], 
telah menceritakan 
kepada kami [Anas bin 
lyadh Abu Dhamrah] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 











Ibnu Majah 2001-3000 




dari [Abdussalam bin 

Abu Janub] dari [Al 
Hasan] dari [Ma'qil bin 
Yasar], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kaum 
muslimin saling 
menolong dengan 
sesama mereka dan 
nyawa mereka 
mempunyai kedudukan 
setingkat (dalam hal 
qishas dan diyat)." 

2675 

Uj.lk jIaC. ^ 

^ (jt L)j 

'J* 

<)iii (3j^j (iJiilia oii (jc 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Hatim bin Isma'il] 
dari [Abdurrhaman bin 
Ayyasy] dari [Amru bin 
Syu'aib] dari [Ayahnya] 
dari [Kakeknya] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kaum 
muslimin saling 
menolong dengan 
sesama mereka dan 
nyawa dan harta mereka 
mempunyai kedudukan 
setingkat (dalam hal 
qishas dan diyat), yang 
lemah dan yang jauh 
mempunyai hak yang 
sama dalah perihal 
ghanimah." 

2676 

fAli^ tjc- ^_y^\ 

(JIIII3 (jj tjc- 

<iill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al Hasan bin 

Amru] dari [Mujahid] 
dari [Abdullah bin 

4.ajl J ^ JJ ^ |1aL*-o (ji 

i>? J u]j 

Lite, (jjnjD^Jiiia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




Amru] berkata; 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
membunuh seorang kafir 
mu'ahad, maka ia tidak 
dapat mencium aroma 
surga. Dan 
sesungguhnya aroma 
surga dapat dirasakan 
dari jarak perjalanan 
selama empat puluh 
tahun." 

2677 

^.iLo Ujlk Ujlk 

Jia (Jli 

iiiil a 1 IIaULo 

l^j 5jj J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Basyar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'di bin 
Sulaiman], telah 
memberitakan kepada 
kami [Ibnu 'Ajalan] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Barang siapa 
membunuh orang kafir 
mu'ahad yang berada 
dalam perlindungan 

Allah dan perlindungan 
RasulNya, maka dia 
tidak dapat mencium 
harumnya surga, 
sedangkan harumnya 
dapat di cium dari 
perjalanan tujuh puluh 
tahun." 

2678 

^jc. jj! Ijjik 

^jC. tjj lilLall 

t3^' of 

L>“0 

(JU (Jj^ 4JuL-aj^ o.iui^j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu 

Syawarib], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Awanah] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



ajU J 

dari [Abdul Malik bin 
Umair] dari [Rifa'ah bin 
Syaddad Al Qitbani] 
berkata; Kalaulah bukan 
satu kalimat yang pernah 
aku dengar dari [Amru 
bin Hamiq Al Khuza'i], 
maka niscaya aku telah 
berjalan diantara kepala 
Al Mukhtar dan 
tubuhnya, aku 
mendengarnya berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
yang mengamankan 
nyawa seseorang lalu ia 
membunuhnya, maka di 
hari Kiamat kelak ia 
akan membawa bendera 
pengkhianatan." 

2679 

Ijiilk '1«^ ii ^ ^glc. lijlk 

A (jc jji Ujik 

jllaJJI ^_jit tllikiJll <c\lj (jt 

l>? 

^ 'l» M <kl.ulll (^Ajc. 

A~i» aiii t^'n'lk Vj Ajijc UjjJa 

(jt (jli^ 

1 j| (Jll A}\ Ajic. iill ^_5ii-a 

ijjaj 4_<i3 iSllal 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Laila], dari 
[Abu Ukasyah] dari 
[Rifa'ah] berkata; "Aku 
mendatangi Mukhtar di 
rumahnya lalu ia 
berkata; Pada saat itu 
Jibril berdiri di sisiku, 
tidak ada yang 
menghalangiku untuk 
memenggal lehernya 
kecuali sebuah Hadits 
yang pernah aku dengar 
dari [Sulaiman bin 

Shard] dari Nabi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam beliau 
bersabda: "Jika kamu 
merasa aman dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




kejahatan seseorang, 
maka janganlah kamu 
membunuhnya." Itulah 
yang menahan aku dari 
memenggalnya. 

2680 

4.jj1JLo jjI lijik Vll (jj 

(jt jc. 

cs^ J jjjA 

^iiulj 'CjIc. iill 2 jI (JjjolJ 

jill Ij (Jjlall 

^ila J La <iill J 

Lai iiiil (^giLa 

^ lljlLa jlS AjJ 
(Jll A'j iLi jlill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al 'A'masyj dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
"Seorang laki-laki di 
masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
melakukan pembunuhan, 
hal ini diadukan kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu 
diserahkan kepada 
keluarga terbunuh. Si 
pembunuh berkata; 
"Wahai Rasulullah! 

Demi Allah! Aku 
sebenarnya tidak 
bermaksud 
membunuhnya." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada wali 
korban, "Jika ia 
(pembunuh) benar lalu 
kamu membunuhnya, 
maka kamu akan masuk 
neraka. " Maka ia pun 
berkata; "Sudah, 
lepaskanlah ia." perawi 
berkata; "Terdakwa 
diikat dengan tali yang 
terbuat dari kulit lalu ia 
keluar menariknya 

4jtj^l 1 j ^ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




dengan tali tersebut 
hingga ia dijuluki 
dengan panggilan si 
pemilik tali kulit." 

2681 

O^J:! LW o. "UC'J (jj 

lS LW 

(jt (^1 (jt 

jjj ^_pj| jc 

<)iil JjliiJ ^_jJ] cl?' J 

Jlil AjIc. 

^ »f- 1 ^luij ^ j'f- ^1 f_^La 

jl (JU iSlIijl .1^ (Jlsa 

Aj (3=23 Jll Ajia i^U Aijall 
jJjI Jdll ^ l3:J^ 

iiia I^U ^1 JU ja 

4"'» In'l a 'j j Ml 

(jli ia ^1 jfUAla 

Jla Ajjik i_gk Ji^ 

(jj ^ <^^3^ tjj' 

j_jlLa .l^V (_}^^ ^■'Mi'^'l 

i^la AJjal (3j^ 

1A^La ^1 (Jli ^iLa 

V] tJJjJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 

Umair Isa bin 

Muhammd bin Nahas] 
dan [Isa bin Yunus] serta 
[Husain bin Abu Sari Al 
Asqalani], semuanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Dlamrah bin 
Rabi'ah] dari [Ibnu 
Syaudzab] dari [Tsabit 

Al Bunani] dari [Anas 
bin Malik], ia berkata; 
"Seseorang membawa 
pembunuh salah satu 
keluarganya dan 
menemui Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, lalu beliau 
bersabda: "Maafkanlah. 

" Lalu ia menolak. 
Rasulullah bersabda 
kembali; "Ambillah 
diyat untukmu." ia tetap 
menolak. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Pergilah dan bunuhlah, 
sesungguhnya kamu 
seperti dirinya." perawi 
berkata; "Lalu diikuti 
olehnya." Kemudian 
dikatakan kepadanya. 
Sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
bersabda: "Bunuhlah 
sesungguhnya kamu 
seperti dirinya." Lalu 
Rasulullah shallallahu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




'alaihi wasallam 
membiarkannya, perawi 
berkata; "Kemudian ia 
menarik pembunuh 
tersebut dan 

mengikatnya dengan tali 
hingga menemui 
keluarganya." Perawi 
berkata; "Seakan-akan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam telah percaya 
kepadanya." Abu Umair 
berkata di dalam 
Haditsnya, Ibnu 

Syaudzab berkata; dari 
Abdurrahman bin Al 
Qasim, ia berkata; 

"Tidak ada seorang pun 
yang layak berbicara 
setelah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Bunuhlah 
karena sesungguhnya 
kamu sepertinya." Ibnu 
Majah berkata; Hadits 
ini adalah dari suku 
Ramli, tiada yang lain 
kecuali dari mereka." 

2682 

^ “'j 

^ Uj^k JilA ^ 

^UaC. ^ 

tjc- Vj ^ ^V- i V 

auI liULo ^ 

V] (j^l > 

Telah menceritakan 
kepada kami [lshaq bin 
Manshur], telah 
memberitakan kepada 
kami [Habban bin Hilal], 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Bukair Al Muzanni] 
dari ['Atha'bin Abu 
Maimunah] berkata; 

Aku tidak 

mengetahuinya kecuali 
dari jalur [Anas bin 
Malik], ia berkata; 

"Tidak pernah suatu 
perkara diajukan kepada 
Rasulullah yang di 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




dalamnya terdapat 
masalah qishash kecuali 
beliau memerintahkan 
untuk memberi 
pengampunan." 

2683 

(3kLil 

(JI 3 (JI 3 

*^AjIc- Jdll ^ 

AjlSj Vj ^ o.Laik ^ 

Aj Jak ji Aj iiil 

olc. jj AiaLalj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Yunus bin Abu lshaq] 
dari [Abu Safar] berkata; 
[Abu Darda'] berkata; 
Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seorang lelaki yang 
tertimpa sesuatu di 
tubuhnya lalu ia 
meninggalkan untuk 
mengqishasnya kecuali 
Allah akan mengangkat 
derajatnya atau dihapus 
kesalahan darinya." Aku 
mendengarnya dengan 
kedua telingaku dan 
hatiku dapat 
memahaminya." 

2684 

(^1 (jt (^1 (jc. 

^ jc (Jjlij (jj (jc 

(jj jULo Uj.lk ^aJC. (jj (jia.^! 

(jj Jjlj (J^ 

(jj jIAijj ‘-'-'i ■ (jj oJUc.J 

4.;^ iill (_^U^ 4ll (jj^JJOl J (jLolji 

V IaSsC. CjjjS 1 jl (Jla (iililj 

uJ '4^ iA cs^ 

Ub^j !)LiLk ulul£ 

U ^Ik^j jLkjj j (j|j 

Uiij (Ijkj (^j (^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Shalih] dari 
[Ibnu Lahi'ah] dari [Ibnu 
'An'um] dari [Ubadah 
bin Nusai] dari 
[Abdurrahman bin 
Ghanam], telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin Jabal], 
[Abu 'Ubaidah bin Al- 
Jarrah], ['Ubadah bin 
As-Shamit] dan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




[Syaddad bin Aus]; 
Sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seorang 
perempuan apabila 
membunuh dengan 
sengaja, maka janganlah 
dibunuh sehingga dia 
melahirkan anak yang 
ada di perutnya jika dia 
dalam keadaan hamil 
dan sampai dia dapat 
memelihara anaknya. 

Dan jika dia berzina 
jangan dirajam sampai 
dia melahirkan anak 
yang ada di perutnya dan 
sampai dapat 
memelihara anaknya." 

2685 

Sik J ^ ^jULo lijlk 

6j ^ J ^ jji 

(JU ^jULa jji ^ 

L)j 5^' 

(jjjjoii (jc (jc- Jjiic-Vl 

<llll (J_JJalJ (jc. 

^ 4j1c Jdll ^ i 

Vj 1JJ^ Vj SUi Vj UlA jJ 
CS^j^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair], 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku] 
dan [Abu Mu'awiyah], 
(demikian juga 
diriwayatkan dari jalur 
lain), telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduannya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah]; 
Abu Bakar dan Abdullah 
bin Numair dari [Al 
'A'masy] dari [Syaqiq] 
dari [Masruq] dari 
[Aisyah], ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
meninggalkan uang satu 
dinar atau satu dirham 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




pun, demikian pula 
dengan seekor kambing 
dan unta. Juga Beliau 
tidak memberikan wasiat 
dengan sesuatu sama 
sekali." 

2686 

u!i.ik .'1^^ « ^ u!i.ik 

S-kJia (J ji-o (jc. 

^ <dll . 4 ^ Cjlalll 
iill ^1 (3jl 

(.lila V 

<dll ‘ _ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Malik 
bin Mighwal] dari 
[Thalhah bin Musharrifj 
berkata; "Aku katakan 
kepada [Abdullah bin 
Abu Aufa], ia berkata; 
'Apakah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mewasiatkan 
sesuatu?' la menjawab, 
"Tidak." Aku katakan, 
"Lalu bagaimana beliau 
memerintahkan umat 
Islam untuk berwasiat?." 
Thalhah berkata; "Beliau 
telah berwasiat dengan 

Al Qur'an." 

2687 

^ 4 ^tl-i (JlSj lillUo (Jlj 
jjbUf^jjj ^ (Jll 

Jjl:j ij-aj ;^IjJ 

^ auI ^ ^ 

iiiil tj-0 

^aiuij <^c. 

[Malik] berkata; 

[Thalhah bin Musharrif] 
berkata, [Al Huzail bin 
Syurhabil] berkata; 
"Apakah [Abu Bakar] 
pernah berkonspirasi 
mengenai wasiat 
Rasulullah?" Abu Bakar 
menginginkan bahwa 
dirinya menemukan dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sebuah 
janji, lalu ia mengikat 
hidungnya dengan seutas 
tali. 

2688 

Ujlk ^l.lLall ^ .luki Ujlk 
^1 ‘ " ^Lului ^ 

(jj U^i L)k o3l^ jc. dlikj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Miqdam], telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 



J AUinj lillLo 

> J 

Ajl Lttj A 

menceritakan kepada 
kami [Al Mu'tamir bin 
Sulaiman]; aku 
mendengar [Ayahku] 
menceritakan dari 
[Qatadah] dari [Anas bin 
Malik], ia berkata; 
"Wasiat umum 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjelang wafat, ketika 
sakaratul maut yaitu: 
"Jagalah shalat dan zakat 
serta perhatikanlah 
hamba sahaya kalian." 

2689 

Uiiii ^ (3^ I2iik 

Telah menceritakan 
kepada kami [Sahal bin 
Abu Sahal], telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudhail] dari [Mughirah] 
dari [Ummu Musa] dari 
[Ali bin Abu Thalib] 
berkata; "Akhir ucapan 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam adalah: 

"Jagalah shalat dan zakat 
serta perhatikanlah 
hamba sahaya kalian." 

(jc. 0Jji-o (jc. (Jjj-iaS (jj .1«^ « 
^Ua jc 

ili >1 jiiill 

2690 

jc. liii '''-'^ ■' (jj ^jc. IJjjak 
jiC. ^jj <jill jj. (jc. jjj (jJ jl 
(jiiSli jmc. (jji (jj ijilj (jc. 

jjolj 'jc 

dujj (jl j 1.1« ^jil (jk La 

'^J ^ cs-^j 5 ^ (j^ 

d.liC' AjjnA 4 ij > J J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 
hak dari seorang muslim 
yang bermalam selama 
dua malam dan ia 
memiliki sesuatu yang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




diwasiatkan, kecuali 
wasiatnya ditulis di 
sisinya." 

2691 

(jj ^>laj Luik 
lijAk J ^ lijAk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdhami], telah 
menceritakan kepada 
kami [Durustu bin 

Ziyad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid Ar Raqasyi] 
dari [Anas Bin Malik], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Orang yang bernasib 
buruk adalah orang yang 
terhalangi untuk 
membuat wasiat." 

2692 

j2j1I qJ 4^ U!i.lk ^ 

ij' i> ‘r‘^ (jj i> 

4.;^ iill l)j^ J (Jlllli 

dlLa CjLa 

^ cjUJ 

^ t " \\ ^ .^'jj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Mushaffa Al Himshi], 
telah menceritakan 
kepada kami [Baqiyyah 
bin Al Walid] dari 
[Yazid bin Aufj dari 
[Abu Zubair] dari [Jabir 
bin Abdullah], ia 
berkata; bersabda 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: 

"Barang siapa yang 
meninggal dalam 
keadaan berwasiat maka 
dia meninggal diatas 
jalan yang benar dan 
sunnah, dia meninggal 
diatas ketaqwaan dan 
syahadah, dan dia 
meninggal dalam 
keadaan diampuni." 

2693 

^ jj Uj.la. ^>x*-o ^jj .'l<^^^ Uj.la. 

l> ^ 

4.jic. ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 











Ibnu Majah 2001-3000 



5^ cs-:r^j:i (j^ ‘^4;^ 

aSsc. ^ ^jj V] 

Ma'mar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin 'Auf] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak ada 
hak seorang muslim 
yang bermalam selama 
dua malam dan ia 
memiliki sesuatu yang 
diwasiatkan, kecuali 
wasiatnya ditulis di 
sisinya." 

2694 

(JlSU lillLo ^ tjc- 

^ ^LjJJ 

AjI^^ i^JaS Aj^Ij ^j-0 

Ai^l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Zaid Al 'Ammi] dari 
[Ayahnya] dari [Anas 
bin Malik], dia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa 
yang lari dengan 
membawa warisan ahli 
warisnya, Allah akan 
memutus warisannya 
dari surga pada hari 
kiamat." 

2695 

liiiik jA jVI tjj liiiik 

(jc. ^)iuLo ^UiA (jJ (ji j^i 

(^ 5^i ^ ilaJii 

Jlilll ojjjA 

^iljjjj AjIc. 

JaI u) 

^ t_flLk ^^g-Lajl liU Aijjj hn 

Jx3tJ jjl\j ^lill 

Ajjjj ^jj*jjuj (JaI 

aJ AjJx-aj ^ 

0^^ jji aIoC. 

Jilll i^Uj \jf,^\j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Azhar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazak bin 
Hammam], telah 
memberitakan kepada 
kami [Ma'mar] dari 
['Asy'ats bin Abdullah] 
dari [Syahr bin Hausyab] 
dari [Abu Hurairah], dia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



ujI ic 

wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya seorang 
lelaki beramal dengan 
amalan ahlul khair 
(kebaikan) selama tujuh 
puluh tahun kemudian 
apabila dia berwasiat 
dan dia bertindak lalim 
di dalam wasiatnya, 
maka dia diakhiri 
dengan perbuatannya 
yang buruk sehingga dia 
masuk neraka. Dan 
sesungguhnya seorang 
lelaki beramal dengan 
amalan pelaku 
keburukan selama tujuh 
puluh tahun kemudian 
dia bersikap adil di 
dalam wasiatnya maka 
dia diakhiri dengan 
perbuatan yang baik 
sehingga dia masuk 
S 5 mrga." Abu Hurairah 
Berkata; Bacalah jika 
kalian kehendaki: " 

Itulah ketentuan- 
ketentuan dari Allah 
sampai firmanNya adzab 
yang hina." An Nisa: 13- 
14. 

2696 

tjj Uijik 

^ ^ L)^ 

0^ tjJ L)^ 

Jdll ^ ^ Jdll 

dll^l ^ xK.'jj 4 j1c- 

4 ‘ij > ^ J CijlSj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Utsman bin Sa'id bin 
Katsir bin Dinar Al 
Himshi], telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah] dari 
[Abu Halbas] dari 
[Khulaid bin Abu 
Khulaid] dari 
[Mu'awiyah bin Qurrah], 
dari [ayahnya], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 

jj Lttl 0jl^ CuLS <uiI ljUS 
j C>^ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam bersabda: 
"Barang siapa ketika 
diambang kematian 
berwasiat dengan wasiat 
yang dibenarkan oleh 
kitabullah maka 
wasiatnya akan menjadi 
pelebur bagi apa yang 
dia tinggalkan dari 
zakatnya pada masa 
hidupnya." 

2697 

Ijjii (jj Jji liiia. 

(jj ojLaC. (jt 

^ jj jc 4Jij^ 

34 j ^ 141 ^»j^ j* 

Ij 4\'^ Jdll ^ ^ 

^ ^ -sill 

^Ju (JUa A J 

(Jla ^ (Jla i^li! 

(JI 3 ^ (JI 3 ^ (JI 3 ^ 

U (Jla ^ cJll ^ 

c 

jillJ ^ (Jll jjLajf 

Vj t_flLkjj 

liA dikli l^j l]$-^ 

uiliJ JU3 oiOi Ju ^ 
uJj jA j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Syarik] dari 
[Umarah bin Qa'qa bin 
Syubrumah] dari [Abu 
Zur'ah] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
"Seseorang datang 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
berkata; 'Wahai 
Rasulullah! 
Beritahukanlah 
kepadaku, siapakah 
orang yang paling 
berhak aku temani?" 
Beliau menjawab: 
"Baiklah, demi Allah 
aku akan memberitahu 
kepadamu, (ia adalah) 
ibumu. " Orang tersebut 
berkata; "Kemudian 
siapa?" beliau 
menjawab, "Ibumu." 
Orang tersebut berkata; 
"Kemudian siapa?" 
beliau menjawab, 

"Ibumu. " Orang tersebut 
berkata lagi, "Kemudian 
siapa?" Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




"Kemudian 

ayahmu. "Orang tersebut 
berkata lagi, "Wahai 
Rasulullah, 
beritahukanlah 
kepadaku, bagaimana 
sebaiknya aku 
menyedekahkan 
hartaku." Beliau 
bersabda: "Baiklah, demi 
Allah, aku akan 
memberitahu kepadamu, 
hendaklah kau 
bersedekah pada saat 
kau sehat dan kikir, 
mengharapkan kebaikan 
kehidupan dunia dan 
takut akan kemiskinan, 
dan janganlah kau 
menundanya hingga 
nafasmu sampai di sini, 
dan kau akan 
mengatakan, "Sungguh 
hartaku untuk si fulan, 
hartaku untuk si fulan, 
padahal ia pasti menjadi 
milik mereka sekalipun 
kau tidak menyukainya." 

2698 

ijjSi (jj jji liiSa. 

6^ UJJ^ LW 

LW jilC. jUiic. 

LJ^ »3^ 

^luLill 4 T _| 1 ^ 4l£ 

jt iiii 3jaj Jiij 
iSljaLi. jaj ^3 jji 

a'^ i^^liii^'i CLikli 1 ali a'^ (JlLo 
(J.lLajl tllia <aii. jUilJ 

^aLji ^v} Ji\j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun], 
telah memberitakan 
kepada kami [Hariz bin 
Utsman], telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdurrahman bin 
Maisarah] dari [Jubair 
bin Nufair] dari [Busr 
bin Jahasy Al Qurasyi], 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam meludah di 
telapak tangannya lalu ia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




menegakkan j ari 
telunjuknya dan berkata; 
"Allah subhanahu 
wata'ala berfirman: 
'Bagaimana kau dapat 
memperdayaku wahai 
anak Adam! Padahal 

Aku telah 

menciptakanmu dari 
sesuatu seperti ini. 
Apabila nyawamu telah 
sampai disini -beliau 
memberi isyarat pada 
tenggorokkannya- 
engkau mengatakan; 

'Aku akan bersedekah! " 
Lalu apakah masih ada 
waktu untuk 
bersedekah?." 

2699 

Ijlll (J jj(jLiaJI 

4 njr- ^ 1 

tjc. jA^ 

^31*3 cIijaJI CluLii 

Vl-o (jl l]jj^j iS^ diika 

VI (3^3 1 jj^ 

(.ija V (Jli (_5.iLajlll 

(jii djiiii ^ v" Jii ^i=2Ji3 ^ 

jjj ^j1 UjIjIIj ‘‘'''‘''l 

^ jjj J jj.0 iUjti 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan [Husain 
bin Hasan Al Marwazi] 
serta [Sahal], semuanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Amir bin Sa'd] dari 
[Ayahnya], ia berkata; 
"Pada saat penaklukan 
kota Makkah, aku 
menderita sakit, sampai 
aku hampir mati, 
kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

mengunjungiku. Aku 
katakan kepada beliau, 
wahai Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam! 

Sesungguhnya aku 
memiliki harta yang 
banyak dan tidak ada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




yang akan mewarisiku, 
kecuali seorang anak 
perempuanku saja. 
Apakah aku bersedekah 
dengan dua pertiga 
hartaku? Rasulullah 
menjawab: 'Tidak.' Aku 
bertanya; "Setengah?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak. " Aku 
tanya lagi, "Sepertiga?" 
Rasulullah menjawab, 
"(Boleh) sepertiga, 
sepertiga itu banyak. 
Engkau meninggalkan 
ahli warismu dalam 
keadaan kaya lebih baik 
daripada meninggalkan 
mereka dalam keadaan 
miskin dan meminta- 
minta kepada manusia." 

2700 

u!i.ik .'1«^ A ^ u!i.ik 

flLc (>. ^ 4.kiL (>. 

^1 J 6^ jA isj^ 0^ 

iill jjj 4.j1c, ^_jiLa 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j dari 
[Thalhah bin Amru] dari 
['Atha'] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
telah bersedekah pada 
kalian ketika kalian 
wafat dengan sepertiga 
harta kalian sebagai 
tambahan terhadap amal 
perbuatan kalian." 

2701 

jIiI <1^ Liq\I m ^ 

tjj ^ 

juSli jic. jji jc jc 

U ^Ljjj ^LJc- iiiil (J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Shalih bin 
Muhammad bin Yahya 
bin Sa'id Al Qaththan]; 
telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



j*j 

g.1 > 

kepada kami 
[’Ubaidullah bin Musa]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Mubarak 
bin Hassan] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu ’Umar] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wahai anak Adam, dua 
perkara yang salah 
satunya tidak akan 
menjadi milikmu, aku 
telah menjadikan bagian 
dari hartamu untukmu 
tatkala aku mengambil 
dengan kemarahanmu 
supaya aku 
mensucikanmu dan 
membersihkanmu dan 
shalatnya hamba-hamba- 
Ku kepadamu setelah 
datangnya ajalmu." 

2702 

^ ^ ^ 

(jc ijjC- (^ ^l-^A 
(_)jjlill jjl (jjl 

jV ^jli tp] t/'i’iii (jf IjjJaC. 

X\ ^ j\r-- jJl) ^ i 

ji ujJiill (Jll 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Muhamad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Hisyam bin 'Urwah] 
dari [Ayahnya] dari 
[Ibnu Abbas], ia berkata; 
"Aku menginginkan 
manusia agar mereka 
mengurangi dari 
sepertiga menjadi 
seperempat karena 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Sepertiga itu 
besar -atau banyak-.' 

2703 

ijjik jjj j^ _jji liiik 

(jj ,'IJir Iii ulii ^JjIa (jj -Ij jj 

ojlJa (jt 

(jj ji^jll jC (jj 

jiS^jLL jj jjic. jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun]; 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


■Suij ‘ulc. 2 jI ^ U.-i 
6]j ^0 

uJj ^^0 

(jl (3^ 3^ JjMij' 1 ^ J'! T' 

^j-0 4 (^^1J Jsl iiil 

^)Aljtilj ^jjjl^_)all 

j[^1 ^J\ ^\\ 3^3 

auI Ajxi ^ 

(J^ V ^_)jjU1Ij A^^iLallj 

Jll jl Vj 3a3^ ^ 


telah memberitakan 
kepada kami [Sa'id bin 
Abu 'Arubah] dari 
[Qatadah] dari [Syahr 
bin Hausyab] dari 
[Abdurrahman bin 
Ghanam] dari ['Amru 
bin Kharijah], 
sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berpidato 
kepada masyarakat, dan 
beliau tengah berada di 
atas kendaraannya. Dan 
pada waktu itu 
kendaraannya (yang 
berupa unta) sedang 
mengunyah makanan, 
sementara air liurnya 
mengalir di antara kedua 
bahuku. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
telah membagi harta 
warisan dengan bagian 
masing-masing kepada 
ahli waris tersebut. 
Seorang ahli waris tidak 
boleh mendapatkan harta 
wasiat. Anak adalah hak 
pemilik tempat tidur 
(suami), sedangkan bagi 
pezina adalah lemparan 
batu (hukuman rajam), 
barangsiapa menisbatkan 
keturunannya kepada 
orang lain atau budak 
kepada selain 
majikannya, maka 
atasnya laknat Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala, 
para malaikat dan 
seluruh manusia, Allah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




Subhanahu Wa Ta'ala 
tidak menerima taubat 
dan tebusan." Atau 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Tebusan atau 
taubat.' 

2704 

L>J (Jj* ^ ‘ ‘j 

u! ^ 

Cjs-ojjJjaj 4Jiljoi 

^^ Jdll ^ ^ Jdll 

J3 iiil jl ^li. ^jjJslL 

511 ^ ^ es-iat^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ayyasy]; telah 
menceritakan kepada 
kami [S 5 mrahbil bin 
Muslim Al Khaulani], 
aku mendengar [Abu 
Umamah Al Bahili], ia 
berkata; "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda pada 
saat khutbah haji wada': 
'Sesungguhnya Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
telah memberi masing- 
masing orang haknya, 
maka tidak ada harta 
wasiat bagi ahli waris.'" 

2705 

Ujik (jj ‘ . 'J» ■^' (jj 

(jC JjLk jj Jjjj jjj 

jc 4jia. ^ 

4iU uIiLjI liJJlJi (jj (_)iij1 

X\:.'^ ^ j\r-. jJll ^ i Jdll 

(Jjij 4 'i» «111^ 1 ^ ;1 T' ^^ic. (JjjoiJ 

4ik (3^ j (j4ac.^ ^ 4ll (jl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Syu'aib bin Syabur]; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin Yazid 
bin Jabir] dari [Sa'id bin 
Abu Sa'id] bahwa ia 
menceritakan dari [Anas 
bin Malik], ia berkata; 
"Sesungguhnya aku 
sedang berada di bawah 
unta Rasulullah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam dimana air 
liurnya mengalir 
mengenaiku. Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Sesungguhnya Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
telah memberi masing- 
masing orang akan 
haknya, ingatlah tidak 
ada harta wasiat bagi 
ahli waris.'" 

2706 

u!i.ik .'1^^ « u!i.ik 

jiiulj 'CjIc. iill <)Ill (JjjolJ 

L)|j ^ 

Telah meneeritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Muhammad]; telah 
meneeritakan kepada 
kami [Waki'j; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
lshaq] dari [Al Harits] 
dari ['Ali] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam telah 
menetapkan hukum agar 
melunasi hutang 
sebelum memberikan 
harta warisan. Kalian 
dapat membaca ayat Al 
Qur'an yang berbunyi; 
sesudah dipenuhi wasiat 
yang ia buat atau (dan) 
sesudah dibayar 
hutangnya.' (An Nisaa: 

11) Dan sesungguhnya 
saudara kandung (dari 
satu bapak dan satu ibu) 
yang mendapatkan 
warisan, dan bukan 
saudara sebapak dari 
banyak ibu." 

2707 

Uj^k ^LoiuJ) ^Lojc- 
tiUJI jc- ^jLa. tjj jj j»li 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Muhammad bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



^ ^ tjj 

dJli Ajic. «iiil 

(Jll Aic. t"Av.-i'i (ji iic jaSj 

'Utsman Al Utsmani]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 

Aziz bin Abu Hazim] 
dari [Al A'la bin 
Abdurrahman] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
"Sesungguhnya seorang 
laki-laki bertanya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia berkata; 
'Sesungguhnya ayahku 
telah meninggal dunia 
dan meninggalkan 
sejumlah harta, 
sementara ia tidak 
melakukan wasiat, 
apakah hartanya dapat 
menjadi kifarat apabila 
aku menyedekahkannya? 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: 'Ya.' 

2708 

(1^ iIf 

Jtia jV- ^1 

ij.uiaj (-nfal (j) 

(" (''':n'^~i jl 1 j; 'l hi ^ij 

i_s]j L)| j *5 

f" Jll 34.1 

Telah menceritakan 
kepada kami [lshaq bin 
Manshur]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam bin 'Urwah] 
dari [Ayahnya] dari 
['Aisyah], ia berkata; 
"Sesungguhnya seorang 
laki-laki datang 
menemui Nabi 
Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam, ia 
berkata; 'Sesungguhnya 
ibuku meninggal dunia 
secara mendadak dan ia 
tidak memberikan 
wasiat. Aku perkirakan 
apabila ia dapat 
berbicara, maka niscaya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




ia melakukan sedekah, 
apakah ibuku dan diriku 
mendapat pahala apabila 
aku menyedekahkan 
hartanya? ' Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
'Ya."’ 

2709 

iju ii-k Uj.lk ojUc ^ j J 

i,. '3* lW 

(jij 34j (jc 

V Jlis ^ j'f- iiii 

CJ?J (J-o O^J 

1^1 «j’ij (JLo ^j.0 (JS (3la (JLo 4j 

Jli (Jhi 

Vj cjl^ *> 1, „-vlj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Al Azhar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Rauh bin 
’Ubadah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain Al 
Mu'allim] dari [Amru 
bin S 5 m'aib] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya], ia berkata; 
"Seseorang datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata; 
'Aku tidak memiliki apa- 
apa, aku tidak memiliki 
harta, tetapi aku 
memiliki seorang anak 
yatim dan ia memiliki 
harta.' Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Makanlah dari sebagian 
harta anak yatimmu 
tanpa berlebihan dan 
tidak menguasainya." 
Perawi berkata; 'Aku 
mengira beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Dan 
janganlah engkau 
campur hartamu dengan 
hartanya.' 

2710 

j.liall jjj Ujik 

(_yji (jj jic. (jj j_>.aia. lijia. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



^Ij^l Jji Ijjik t—flUaaJl 

OJJJA 

Ij *^ ‘ ^ Jdll ^ ^ JlUI 

j!bj ^UaJI c ajU Ia j^V-j 

l>? ^jjd jAj 

bin Mundzir Al Hizami]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Hafsh bin 
'Umar bin Abu Al 
’lthaf]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zinad] 
dari [Al A'raj] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Wahai Abu 
Hurairah, belajarlah 
faraidl dan ajarkanlah, 
karena sesungguhnya ia 
adalah setengah dari 
ilmu, dan ilmu itu akan 
dilupakan dan ia adalah 
yang pertama kali 
dicabut dari umatku." 

2711 

2^^ ^jC’ 4 nV- ^ 1 

^jc- LW ^ tjJ ‘=*^l 

iH.1^ ^ 
^1 ^1 ^ 

b Cllil^ ^Ibj iiil ^_5il-a 

JjS .IslLi bbl ^IjIa iiill 

t .1^1 t^iLo 

of^^l baA^i bo 

vj ^ V 

X\t ^ jjjI ^ jjjI 

Ic-ifl ciilj^l 3 jI (iiiS^i 
^aiblj ^uic. iiil iiill l5j^^ 

laL i Oi 

Ja&lj aJLo .iib 

bo ciiji 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Umar Al Adani]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainahj dari [Abdullah 
bin Muhammad bin 

Aqil] dari [Jabir bin 
Abdullah], ia berkata; 
"Isteri Sa'd bin Rabi' 
datang menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan 
membawa kedua anak 
perempuannnya, lalu 
berkata; 'Wahai 
Rasulullah! Ini dua anak 
perempuan dari Sa'd. la 
terbunuh di saat perang 
Uhud bersamamu. 
Sesungguhnya 
pamannya telah 
mengambil seluruh 
peninggalan ayah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




mereka. Padahal seorang 
wanita yang menikah 
pasti memiliki harta. 
Rasulullah terdiam 
sampai ayat tentang 
warisan diturunkan. Lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memanggil saudara laki- 
laki dari Sa'd bin Rabi', 
lalu berkata; 'Berikanlah 
dua pertiga dari harta 

Sa'd untuk kedua anak 
perempuannya, 
seperdelapan untuk 
isterinya dan sisanya 
untukmu.'" 

2712 

34j 

(jJ £ 5 jajoiVI 

4ij| J 4ij| 1 (^4121 

dul^ La^ L Q.^ '\l 

^jSLjdo ^1 

LaJ ^illiia J J* >nla ^jjl 

Ui Laj 1 jj t ^ ^ 

iiill iiiil Aj 

t_flLalll ^iiluj 

Ija^ ALo^ ^jjjJjudil 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Qais Al Audi] dari [Al 
Huzail bin S 5 mrahbil], ia 
berkata; "Seorang laki- 
laki datang menemui 

Abu Musa Al Asy'ari 
dan Salman bin Rabi'ah 
Al Bahili lalu ia 
bertanya pada keduanya 
mengenai harta warisan 
untuk seorang anak 
perempuan, cucu 
perempuan dan saudara 
perempuan sekandung?" 
Keduanya menjawab; 
'Anak perempuan 
mendapat setengah dan 
sisanya untuk saudara 
perempuan si mayit. 
Temuilah Ibnu Mas'ud, 
maka ia pasti mengikuti 
fatwa kita.' Laki-laki tadi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




datang menemui [Ibnu 
Mas'ud] lalu bertanya 
dan memberitahukan apa 
yang dikatakan oleh 
kedua orang tersebut. 
Abdullah berkata; 'Aku 
telah sesat jika 
demikian, aku bukan 
termasuk orang-orang 
yang mendapat petunjuk, 
tetapi aku menetapkan 
hukum sesuai dengan 
yang ditetapkan oleh 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam yaitu: 
Anak perempuan 
mendapat setengah, cucu 
perempuan mendapat 
seperenam 
menyempurnakan 
pembagian dua pertiga 
dan sisanya untuk 
saudara perempuan si 
mayit.' 

2713 

ijjSi (jj jji liiSa. 

tj-t Mil jjj jJ Ijjii 

lW Cfi- 

^liVi ("'4 

'^1 ' 

(j^ jjLiLll jjc (3^jJ jjC 

J ^_jjja3 (Jla jUjU jjJ 

Ak ^ 4ill <>ill 

(_)jl.ljallLj Ij^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Abu 
lshaq] dari [Abu lshaq] 
dari ['Amru bin 

Maimun] dari [Ma'qil 
bin Yasar Al Muzani], ia 
berkata; "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam didatangi oleh 
seseorang yang 
menanyakan pembagian 
harta warisan yang di 
dalamnya terdapat 
seorang kakek dimana ia 
memberi sepertiga atau 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




seperenam." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hatim] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Ath 

Thabba']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Husyaim] dari 
[Yunus] dari [Al Hasan] 
dari [Ma'qil bin Yasar], 
ia berkata; 'Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menetapkan 
hukum harta warisan 
bagi seorang kakek yang 
ada pada kita sebesar 
seperenam.' 

2714 

J jjj 4ll jjLa*ll 

J ^ S-y oi <La^ (jc. 
^ dllLa Uj.lk .IjT 111 ^ 
jUuC. jjc. 

(jc 42^3^ (jj gj 

CjfL^ll tjjjj ^ 
3 U 2 ^jLoiJ ^aLoII 

4ll (_jI^ ^ bi jjI 

Aboi ijZ bll bij 

jiiliij 4.;Jc. iill ^Jba <)ill Jgjoig 
(gulill 3^^ CS*^ 

gj ogjiiJI (guUlI 3 ^ 2 i 2 

^^ila ^1 Jgui J ^gbaa. A^Li 

gjj.ijaill Ia 1 lir-i ^luij AjIc. 2jI 
^lia 23 2 I 3 L 0 ( 3 a jjI 

31 ^ ^glbajSii 4 «3 111 « ^ bi 2 Ji 
4j*jj (jj egjiJall Jb bi (Jla 
eA^I Cj^Lk ^ jji s^U 

'jaC. fji\ iyjj\ (jx 

lili La ^jLudJ 

4 Lja^l Laj ^ ^ 

Iji Loj V] ^ Cs"*"^ 

ijiajl jlll ^ ^1 JJ 
-U3 Uui-iiiLl jU lilli 

J'" **'' 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Amru bin As Sarh 

Al Mishri]; telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahab]; telah 
memberitakan kepada 
kami [Yunus] dari [Ibnu 
Syihab]; telah 
menceritakan kepadanya 
dari [Qabishah bin 
Dzu'aib]; Demikian juga 
telah diriwayatkan dari 
jalur yang lainnya, dan 
telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
['Utsman bin lshaq bin 
Kharasy] dari [Qabishah 
bin Dzuaib] ia berkata; 
"Datang seorang nenek 
kepada Abu Bakar dan 
bertanya kepadanya 
tentang bagian 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


warisannya, maka Abu 
Bakar berkata 
kepadanya; "Aku tidak 
mendapatkan sesuatupun 
untukmu di dalam 
Kitabullah dan aku tidak 
mengetahui sesuatupun 
bagimu di dalam Sunnah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, maka 
kembalilah sehingga aku 
bertanya kepada orang- 
orang. Maka bertanyalah 
ia kepada orang-orang, 
dan [Al Mughirah bin 
S 5 m'bah] berkata; 'Aku 
hadir dihadapan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
memberinya seperenam.' 
Bertanyalah Abu Bakar; 
'Apakah selainmu ada 
yang bersamamu? ' 

Maka bangunlah 
[Muhammad bin 
Maslamah Al Anshariy], 
dan dia berkata seperti 
yang dikatakan Al 
Mughirah bin Syu'bah, 
kemudian Abu Bakar 
memberikan seperenam 
kepadanya. Lalu 
datanglah nenek yang 
lain dari pihak ayah 
kepada 'Umar 
menanyakan bagian 
warisnya, maka dia 
menjawab; 'Aku tidak 
mendapatkan sesuatu 
bagimu di dalam 
kitabullah dan tidak ada 
ketetapan yang 
ditetapkan kecuali untuk 
selain dirimu, dan aku 
tidak menambah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




sesuatupun di dalam 
Faraidl, akan tetapi dia 
adalah seperenam, dan 
jika kalian berdua 
berkumpul di dalam 
warisan maka bagiannya 
diantara kalian berdua, 
siapa saja diantara kalian 
bersendirian dengannya, 
maka dia adalah 
miliknya.' 

2715 

^jc- (jjJjUa 
iiiil 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 

Abdul Wahhab]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Salam bin 
Qutaibah] dari [Syarik] 
dari [Laits] dari 
[Thawus] dari [Ibnu 
'Abbas]; "Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberi bagian warisan 
kepada nenek 
seperenam." 

2716 

Ujik aj^ ^ jji liiiik 

^jc- qC. AjIc. jjT A > >ij 

^jc. .iL^l ^ ^!Lui ^jc. 

^ c ^ \\ Li 4 \l ^ 

A* A-s'l j\ AjLa^I 

^^\ ijlj ^1 

^1 ^ ^ auI^ 

^j-0 yj 

^aijjJj AJc. iiil Jiill 

h'r-f La h'r-S L^ 

iA 

u Jll p jlLa jl 

c_LiLa.il ^1 ^^)AC' 

c-llLll 0^^^ ^)al ClJ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ulayyah] dari [Sa'id] 
dari [Qatadah] dari 
[Salim bin Abu Ja'ad] 
dari [Ma'dan bin Abu 
Thalhah Al Ya'muri]; 
"Sesungguhnya ['Umar 
bin Khaththab] berdiri 
sambil berpidato di hari 
jum'at atau ia 
menyampaikan khutbah 
kepada Masyarakat di 
hari jum'at. la memuji 
kepada Allah lalu 
berkata; 'Sesungguhnya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




aku Demi Allah! Tidak 
ada hal sama sekali yang 
aku tinggalkan yang 
sangat penting, yang aku 
perhatikan daripada 
masalah kalalah, aku 
telah bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, seperti 
halnya dalam masalah 
ini, hingga Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menusuk 
jarinya di pinggangku 
atau di dadaku, lalu 
bersabda: 'Wahai 'Umar! 
Cukup bagimu ayat shaif 
yang diturunkan di akhir 
surat An-Nisa.'" 

2717 

lijlk 

(jc. jjj Juj.ik (jUiui 

^yiC. (Jla (3.3 (J^ljjj (jj 

(3 j:4 J (!« 

ajIc. 4iil <>4l 

14^ Loj Ui.ill (j.0 3I) 

<k^\j il^\ 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Muhammad] dan [Abu 
Bakar bin Abu Syaibah], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan], telah 
menceritakan kepada 
kami [Amru bin Murrah] 
dari [Murrah bin 

Syarahil] berkata;' 

[Umar bin Al Khatthab] 
berkata; "Tiga perkara, 
jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

menerangkannya lebih 
aku sukai ketimbang 
dunia dan seisinya; 
kalalah, riba dan 
khilaf ah." 

2718 

<)iil . 3 ^ (jj ^-ojj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar]; telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



Ajuh 

iiill LiJaJ^ t5^ 

i, ^ u ^Ljjj ^Ulc- 

jill Ij ClJ^ ^j-o 

^La ^ ^ a}^ ^iLal 

^>^1 ^ clll 4j 1 t.5^ 

^JJrJ tJ^J ujj 

na 1 ^i| jj’ia’i. .' \ J 

menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir], ia 
mendengar [Jabir bin 
'Abdullah] berkata; "Aku 
sedang sakit lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersama 
Abu bakar datang 
menjengukku, keduanya 
datang dengan berjalan 
kaki. Saat itu aku sedang 
dalam keadaan pingsan. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
kemudian berwudlu lalu 
ia menyiramkan bekas 
air wudlunya kepadaku 
dan aku katakan; 'Wahai 
Rasulullah! Apa yang 
harus aku perbuat? Apa 
yang harus aku putuskan 
pada hartaku? Sampai 
turun ayat mengenai 
harta warisan di akhir 
surat An-Nisa yang 
berbunyi: 'Apabila 
seorang laki-laki 
mewariskan kalalah.' 

Dan ayat: 'Mereka 
meminta fatwa 
kepadamu (wahai 
Muhammad), 
katakanlah: 'Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
memberi fatwa kepada 
kalian mengenai 
kalalah'." 

2719 

^jj jUalj Ujik ^llLall 

lP 1> 

jUiic. jj jj^ (jc 

^1 j (^ (>. 

tllJJ V (Jla jiijJJ ^ j'f- iill ;_si-a 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Amar] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabah], keduanya 
berkata; telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 



jaiiii 

menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Az Zuhri] 
dari [Ali bin Al Husain] 
dari ['Amru bin 'Utsman] 
dari [Usamah bin Zaid], 
ia berkata; -secara 
marfu- Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seorang muslim tidak 
berhak memberikan 
harta warisannya kepada 
orang kafir, demikian 
pula seorang kafir tidak 
diperkenankan 
memberikan harta 
warisannya kepada 
seorang muslim." 

2720 

JJ.at (jJ 

U-lA J ^ <dll lijlk 

L>^Jd 

j^yiC. ^ji <J.lk 4j| jjj 

^ (jt ej^l (jUjc. 

(J jjji <>iil ij (3l4 ajIjj j 

1j1 iSljJ (3* J ^ 

U^J JJ-^ 

ilJUaj jA ‘. 1- Ul <2jJJ 

Vj J^*^ <^JJ ^J 
(Jjac. (jlSj jjiljali UlS 1 'iV 

l>? Ud J?^ 44^J 

<2jjj v lIjSj (3?'^ 

<)iii Jjjoij 3u jiisii 

tLl JJ V jjjl 

3)31^1 Jaliil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Amru bin As Sarh]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahab]; telah 
memberitakan kepada 
kami [Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Ali bin Al 
Hushain] bahwa ia 
menceritakannya bahwa 
['Amru bin 'Utsman] 
mengabarinya dari 
[Usamah bin Zaid], 
sesungguhnya ia 
berkata; "Wahai 
Rasulullah apakah 
engkau akan mampir di 
rumahmu di Makkah?" 
la berkata; 'Apakah Aqil 
meninggalkan bagian 
dari harta warisan untuk 
kami berupa rumah? ' 
Aqil adalah ahli waris 
dari Abu Thalib, yaitu ia 
dan Thalib. Sedangkan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




Ja'far dan Ali tidak 
mendapatkan harta 
warisan sama sekali 
karena keduanya orang 
Islam. Sementara Aqil 
dan Thalib adalah orang 
kafir. Oleh karena hal ini 
Umar berkata; 'Seorang 
mukmin tidak boleh 
memberikan warisan 
kepada orang kafir.' 
Usamah berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seorang 
muslim tidak boleh 
memberikan harta 
warisan kepada orang 
kafir, demikian pula 
orang kafir tidak boleh 
memberikan harta 
warisannya kepada 
orang muslim." 

2721 

u' 

ijc. ^ULaJI 

L)^ jc t. m Ml (jj 

AjIc- ^iJdil 

(jjiL (^a! CjjIJjjj v Jla 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Ibnu 
Lahi'ah] dari [Khalid bin 
Yazid] bahwa 
[Mutsanna bin Ash 
Shabbah]; mengabarinya 
dari ['Amru bin Syu'aib] 
dari [Ayahnya] dari 
[Kakeknya]; 
Sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pemeluk dua 
agama (yang berlainan) 
tidak boleh saling 
mewarisi. " 

2722 

lijia. Aj^ (jj _jjl uiiia. 

ijc. ^\i «'l ^jj 1 n-\ 1^Luii 
(jc. UjjaUi jjj JJ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


^ j oik 

JMA CSii (JjIj AMjoI 

duSjjfl 4j^ilj 4 J ^ '-V ^-v \ l 

i-'ijj liljj Ia jjj Ijjjji 

lW ffi ^3“ ^'3^ 

ljjlji3 ^LUl ^_^1 jL!1 
JJ^ (jjC.Ua 

jjJiC ^j La£ ^ A^'iy . or . jl^j 
JA * Jq jjj (JaIJlII (jj 

Iaj ^ I (JUa jAc. 

iiill tj-0 ^" 1* .0 > t1 

Ia (3j^ 4 'i» aji ajIc. 

4_uI^jU UIjllJ Ujll 

Ui UuSJ ^ Ul ^.jaaa (Jla jjlU 
(jAa.jll ojl^ji <U UuS 4j 

J j ^U (^ U jj 
UlAifii lil 


U^jj 14] Lj'j j- 

fl UUi jl jUjj 
( j^ ^UiA ^^1 I jiLaUi ja 
iUIaII j_jJI Uia^ (Jj»a..il 
u! UU 2 jAc. i-jU^ oUUU 
V ^Ul tllaflll 1AA (j1 (_5jV 

jjl (J ji tiUs iaj 4u liiiu 
|j£jjj jjl IJA ^ij 4 jjAA1I (JaI 

lU <ja UI ^_jjjaa3 fUjaalI Iaa 

i»J ^ 3 jj 


menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Husain Al 
Mua'llim] dari [Amru 
bin S 5 m'aib] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya] berkata; 
"Rabab bin Hudzaifah 
bin Sa'id bin Sahm, ibu 
dari Wail binti Ma'mar 
Al Jumahiyah menikah. 
Rubab melahirkan tiga 
orang anak, kemudian 
ibu mereka meninggal 
dunia. Anak-anaknya 
menjadi ahli waris dari 
ibunya, berupa rumah 
dan hamba sahaya. 

Amru bin Ash lalu 
keluar bersama mereka 
menuju Syam, tetapi 
mereka meninggal dunia 
terkena penyakit kusta di 
kawasan Amwas. Maka 
Amru menjadi ahli waris 
mereka karena Amru 
termasuk keluarga 
mereka, ketika Amru bin 
Ash kembali. Bani 
Ma'mar datang 
memprotes mengenai 
keberadaan hamba 
sahaya saudara 
perempuan mereka 
kepada Umar." [Umar] 
berkata; 'Aku 
menetapkan hukum 
dengan sesuatu yang aku 
dengar dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 


'Harta yang diperoleh 
dari seorang anak dan 
seorang ayah, maka ia 
untuk keturunannya, 
siapa saja. (Umar) 
menetapkan hukum 
tersebut kepada kami. 
Umar juga menulis 
kepada kami suatu 
tulisan yang di dalamnya 
terdapat kesaksian 
Abdurrahman bin Auf 
dan Zaid bin Tsabit dan 
yang lainnya sehingga 
ketika Abdul Malik bin 
Marwan menjadi 
khalifah, seorang hamba 
sahaya meninggal dunia. 
Hamba sahaya tersebut 
meninggalkan dua ribu 
dinar. Lalu aku 
mendengar bahwa 
keputusan hukum 
tersebut telah diubah. 
Mereka lalu mengadu 
kepada Hisyam bin 
Ismail kemudian kami 
adukan kepada Abdul 
Malik, kami 
mendatanginya dengan 
membawa tulisan Umar. 
Abdul Malik berkata; 
'Aku memandang bahwa 
ini adalah keputusan 
hukum yang tidak 
diragukan lagi, aku tidak 
melihat penduduk kota 
Madinah yang telah 
sampai kepada mereka 
hukum ini kemudian 
akan meragukannya, lalu 
ia menetapkan hukum 
ini kepada kami dan 
setelahnya terus seperti 
itu.' 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 


2723 

^ (jC. (jl^ 

JJ Lri 

jLjll jjj ejjc (jc 
cs^ 

^ aI^j ^.3 * i: ajIc. 

i J dj fij vu ^323 

AjIc. UiAak 

(j/O AjI \j}aC.\ 

Ajj ja (JaI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdurrahman bin Al 
'Asbahani] dari 
[Mujahid bin Wardan] 
dari [Urwah bin Zubair] 
dari [Aisyah], 
sesungguhnya seorang 
budak Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam terjatuh 
dari pohon kurma lalu 
meninggal dunia, ia 
tidak meninggalkan 
harta, tidak 

meninggalkan anak dan 
isteri. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Berikanlah 
harta warisan kepada 
seorang laki-laki dari 
penduduk kampungnya." 

2724 

Ijjja. Ajlii (jj jji liiSa. 

(jC o^i j (jt i_g^ L)j 

pj ^ (jj 

^ ^ pt pt 

(Jla 0 j 2 ia. (Clijj pc allji 

l^J csi' j^) 

CjLdli 

^ ^ ‘ Jdll ' " 0 ** 4^1 

Q^J aILo ^ijjJj ^1 

l^j t_ajLai!l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain bin Ali] 
dari [Za'idah] dari 
[Muhammad bin 
Abdurrahman bin Abu 
Laila] dari [Al Hakam] 
dari [Abdullah bin 
Syaddad] dari [Anak 
perempuan Hamzah], ia 
berkata; "Majikanku 
meninggal dunia dan 
meninggalkan seorang 
anak perempuan. Lalu 
Rasulullah shallallahu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




'alaihi wasallam 
membagi hartanya 
diantara diriku dan anak 
perempuannya. 
Rasulullah menjadikan 
untukku separuh dan 
untuk anak 

perempuannya separuh." 

2725 

^ ^ 

iiil 

Cj JJ V 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh], 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'ad] dari [lshaq bin 
Abu Farwah] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Humaid 
bin Abdurrahman bin 
'Auf] dari [Abu 

Hurairah], dari 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Seorang 
pembunuh tidak 
mewarisi." 

2726 

^ «J A ^ 

^ ^1 tjjlk Vll 

^lla (jliaJI (jt 

(jj .liki JUj ^ Olkii 

i> LH 'J^ 

Jji^j ohj^ (^ ^ 

U 4 jir. <Ull JlUI 

^yll <2jjj oi^^l (Jlis 4.^ 

LjiJ (jx CLiJJ 3* J '4^jj 

Laik Aki ^ La l^Laj 

^ lliii ^i^lLa UilLi (lJ2a liU 
jJ J 4 JL 0 J 4jjJ j.a Lj JJ 

Ljjj ^ L.J. 4'1-vl r^ Lajk.lkl (3^ 
4 jjJ j.a Lj^ 4JL0 jjs 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Muhammad] dan 
[Muhammad bin 

Yahya], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidulllah bin 
Musa] dari [Al Hasan 
bin Shalih] dari 
[Muhammad bin Sa'id] 
dan [Muhammad bin 
Yahya] berkata dari 
['Umar bin Sa'id] dari 
[Amru bin S 5 m'aib]; 
telah menceritakan 
kepadaku [Ayahku] dari 
[Kakekku, Abdullah bin 
Amru] sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdiri 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




pada hari penaklukan 
kota Makkkah, dan 
beliau bersabda: 

"Seorang perempuan 
mewarisi dari diyat 
suaminya dan hartanya, 
dan suaminya mewarisi 
diyatnya dan hartanya 
selagi salah satu dari 
keduanya tidak 
membunuh 
pasangannya. Apabila 
salah seorang 
membunuh pasangannya 
dengan sengaja, maka 
tidak dapat mewarisi 
dari diyatnya dan 
hartanya sedikitpun, dan 
jika salah seorang dari 
keduanya membunuh 
pasangan dengan tidak 
disengaja, maka dia 
mewarisi hartanya dan 
tidak mewarisi dari 
diyatnya." 

2727 

jc Vla (jj 

^ (jt 

(jj 

jc jlliijVl ajW (jj 

aJ^ J j^j 

jjj^ JLL V] <2jji J ^ (Iw^j 
j_jJj j^i »-^j^ 

jl ^ ac . 4.2J jjjSa ^ ac . 
iil (Jla jiiui j iiil t_si-a 

^ V ji <! JJ 

4J jjjl j V j« CjjI j dJLkii j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari 
[Abdurrahman bin 

Harits bin Ayyasy bin 
Abu Rabi'ah Az 

Zuraqqi] dari [Hakim 
bin Hakim bin Abbad 
bin Hunaif Al Anshari] 
dari [Abu Umamah bin 
Sahi bin Hunaif], 
sesunguhnya seorang 
laki-laki melempar laki- 
laki lainnya dengan 
sebuah anak panah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




hingga membunuhnya. 
Laki-laki ini tidak 
memiliki ahli waris, 
kecuali hanya seorang 
paman. Kemudian Abu 
Ubadah bin Al Jarrah 
menulis surat kepada 
Umar, dan Umar 
membalasnya bahwa 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
bersabda: "Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
dan Rasul-Nya adalah 
wali bagi orang yang 
tidak memiliki wali dan 
seorang paman dapat 
menjadi ahli waris bagi 
orang yang tidak 
memiliki ahli waris." 

2728 

(jj jj! liiSa. 

jJjll A Uj.lk J ^ 

lijlk Vll ^ l2ilk 

(jj (JjjJ 4jijj 

(jj 

jc (jj J 

e' -' jj^' 

( il ■ .il (j.0 (JaI (j.0 

X\^ j\r-- jJl) ^ i Jdll 

<Jc. <>iii Vi <>iii (Jjjjij (Jlllla 
(jij ^ jj^ JJ (j^ e^3 

u 4 JJ ::k .23 

ji dj j\j \S\j ^jui J J) J 

^ j|J 4ic. 3 ^^ ^ J 

Ai dijij V (ji djjij (3 L^Ij 

<j jjj “Ut (J^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah]; 
Demikian juga 
diriwayatkan dari jalur 
yang lainnya, telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 

Al Walid]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah], telah 
menceritakan kepadaku 
[Budail bin Maisarah Al 
'LFqaili] dari [Ali bin 

Abu Thalhah] dari 
[Rasyid bin Sa'ad] dari 
[Abu Amir Al Hauzani] 
dari [Al Miqdam Abu 
Karimah], ia adalah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




seorang laki-laki 
penduduk Syam yang 
merupakan salah satu 
sahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. la berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
yang meninggalkan 
harta, maka hal tersebut 
untuk ahli warisnya. Dan 
Barangsiapa yang 
meninggalkan keluarga 
dan hutang yang 
memberatkan dirinya, 
maka diserahkan kepada 
kami." Dan barang kali 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Maka 
serahkanlah kepada 

Allah dan Rasul-Nya. 

Dan aku adalah ahli 
waris bagi orang yang 
tidak memiliki ahli 
waris. Aku adalah orang 
yang memmbayarkan 
diyat dan mewarisinya. 
Dan paman adalah ahli 
waris bagi orang yang 
tidak memiliki ahli 
waris. Dialah yang 
membayarkan diyat dan 
yang mendapatkan harta 
warisan." 

2729 

(J^l jjoi] l2i.lk j_5jl jsu 

jc ^jUJI jc. (3^1 

i' 4.j1c- Jdll ^ i Jdll 
(jji f VI jf 

oLLi (^i^l Cj!i*JI i^gli 

<jjV “^3^! uj"^ “tSiij “^jV 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hakim], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bahr Al 
Bakrawi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isra'il] dari [Abu 
Ishaq] dari [Al Harits] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




dari [Ali bin Abu 

Thalib], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menetapkan hukum 
bahwa saudara seibu 
saling mendapatkan 
warisan bukan saudara 
sebapak, seorang laki- 
laki dapat memberikan 
warisan kepada saudara 
kandungnya bukan 
saudara sebapak saja. 

2730 

^uiaaii .1^ ^ 

(ji j^i usik jjiaJI 

(_pjjUa ,^1 Jc. 'yaJi 

<jiil Jlfllla (jjl (jc 

jir. 

(_pajl (JaI (3l-all 

La3 <iill (_jI^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abbas bin 
Abdul Azhim Al 

Anbari]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Ibnu Thawus] dari 
[Ayahnya] dari [Ibnu 
Abbas] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Bagilah harta 
diantara para ahli waris 
berdasarkan Al Qur'an. 
Apa yang ditinggalkan, 
maka yang lebih utama 
diberikan kepada 
keturunan laki-laki." 

2731 

Cp 

(Jjjl^ ^jc- ^jc. 

t.5^ 

^ ‘ ‘'J) Jdll Jdll 

Aj^] 3A Vj lij! J ^ 

iill ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Abu Musa]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Amru 
bin Dinar] dari 
[’Ausajah] dari [Ibnu 
Abbas] berkata; 
"Seseorang meninggal di 
zaman Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dan ia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




tidak meninggalkan 
sesuatupun kecuali 
seorang budak yang ia 
merdekakan, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membayarkan 
pewarisannya tersebut 
kepadanya." 

2732 

AjjJ ^ lW 

tjj J 

4j1c- (^5^^ ^*ir'q>nVl 

^Hjjj 

(jUgjW iu&V 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Harb]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Umar bin Ru'bah 
At Taghlibi] dari [Abdul 
Wahid bin Abdullah An 
Nashri] dari [Watsilah 
bin Asqa'] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wanita itu mendapat 
tiga pewarisan; hamba 
yang ia merdekakan, 
anak temuannya (hasil 
zina), dan dari anak yang 
ia menjadi dili'an karena 
anak itu." Muhammad 
bin Yazid berkata; tidak 
ada yang meriwayatkan 
Hadits ini selain 

Hisyam. 

2733 

Ujii t_5ji (jJ _Jji uiiAa. 

(^ iS^J^ lP tjj j 

L)^ y 

L)^ iji 

(jLilll 4 .j1 

a1^ ^i «iiii (3J 3^ 

(ji ^jSj CjL^I sI jJil Laji 
^ <)iil (j.0 'i« 

byij Ajlk 141 ^^ L^J 

4i^ jsj o^j j£j] l1?-J 

^jj ^1.0 ^11' '3~'3I 
j tjit <il;a33 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 

Hubab] dari [Musa bin 
Ubaidah]; telah 
menceritakan kepadaku 
[Yahya bin Harb] dari 
[Sa'id bin Abu Sa'id Al 
Maqburi] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




"Tatkala turun ayat 

Li'an, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Perempuan mana saja 
yang menggabungkan 
diri dengan suatu kaum 
yang bukan dari 
kalangannya, maka 

Allah tidak 

membutuhkannya sama 
sekali, dan sekali-kali 
tidak akan 
memasukkannya ke 
dalam surganya. Dan 
lelaki manapun yang 
tidak mengakui anaknya 
sedang dia telah 
mengetahuinya, Allah 
akan menghalanginya 
pada hari kiamat dan 
akan membuatnya malu 
dihadapan orang-orang 
banyak." 

2734 

lj\ «j' 111 Ujik 4ll .IJC 

jk ^ jc. (J!i4 lW 

jk (jc 

AjIc. 

(_AuU ilc.31 ^ J.«lj (Jla 

(Jj jlJ o.lLk ji ki j*J V 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abdullah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 

Bilal] dari [Yahya bin 
Sa'id] dari [Amru bin 
Syu'aib] dari [Ayahnya] 
dari [Kakeknya] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Seseorang menjadi 
kufur, lantaran mengaku 
bemasab pada seseorang 
yang tidak ia kenal, atau 
mengingkari nasab yang 
sebenarnya, sekalipun ia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




telah menelitinya. " 

2735 

jjj Uiiik ‘-ry Ijjik 

jjj ^ n«il jjc. (jl-dl 

^Vi «iill J (JlllU ^jc. 

ji 4jil 

Vj v li j jij o.iija oja. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraih]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Al 
Yaman] dari [Al 
Mutsanna bin Ash 
Shabbah] dari ['Amru 
bin S 5 m'aib] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa 
menzinahi seorang 
budak perempuan atau 
perempuan merdeka, 
maka anaknya adalah 
anak zina, tidak 
mewarisi dan juga tidak 
diwarisi." 

2736 

lili! (J 5 iy tjj tlw 

^ ^LojLoi ^jc. .L^l^ ^ io 

jc 'JT .tl ^ (jt 

^^lla ^1 Jjlij gUlk (jt 
gaJiuui (Js (Jla jiililJ <jlc- 
4 j jj gill 4.^1 ^ jjjaiioil 

u' Uf ^JJ 

' i 51 «J (jx jl£ (ji 

ijjis jua 4j U^J 
(j-o lij 

'^j 4 JJi .^'l iis jilj ^ ujlgj/n 

4] (_st^ gjJI ojji (jlS ljl ( 3 ^ 
'i51^3 V (>a (jl^ (j|j 0 

V jaI^ ogi- uf j' 

gill (jl£ (j'j ilijjJ V j (3^ 

Ij j iij 341 olc3l jA 4J (^jj 

4Ji' j' og^ (ji 4jii (JaV 

La ^ ^ (JI 2 

^uifl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Yahya] 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Bakkar 
bin Bilal Ad Dimasyqi]; 
telah memberitakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rasyid] 
dari [Sulaiman bin 

Musa] dari ['Amru bin 
Syu'aib] dari [Ayahnya] 
dari [Kakeknya] bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap orang 
yang dikaitkan kepada 
orang lain setelah 
bapaknya, maka ahli 
warispun hendaklah 
mengakuinya 
selelahnya. "Rasulullah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 


shallallahu 'alaihi 
wasallam menetapkan 
bahwa wanita yang telah 
menjadi hamba sahaya 
pada saat melakukan 
hubungan intim 
dengannya, maka 
nasabnya dikaitkan 
dengan orang yang 
mengaitkan sebelumnya, 
dan ia tidak 
mendapatkan harta 
warisan sama sekali dari 
yang telah dibagi 
sebelumnya. Adapun 
harta warisan yang 
belum dibagikan, maka 
ia mendapatkan 
bagiannya. Nasabnya 
tidak dapat dikaitkan 
kepada seorang bapak, 
apabila ia 

mengingkarinya. Akan 
tetapi apabila dari budak 
wanita yang tidak 
dimiliki, atau perempuan 
merdeka yang telah 
berzina, maka nasabnya 
tidak dapat dikaitkan 
(kepadanya) dan ia tidak 
diwarisi. Apabila nasab 
dikaitkan kepada 
seorang bapak dan ia 
mengakuinya, maka ia 
adalah anak hasil zina, ia 
(nasabnya) dikaitkan 
kepada ibunya, baik ia 
seorang wanita merdeka 
atau seorang budak. " 
Muhammad bin Rasyid 
berkata; 'Yang dimaksud 
di sini adalah apa yang 
telah dibagi pada masa 
Jahiliyah sebelum 
Islam." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 


2737 

u!i.lk .' 1 ^^ ^ u!i.lk 

2 jI :isc. (jc (jUiuij liiilk 

^aiuij iiil iiill 

4^ L)^J ^ L)^ 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [8501 'bah] dan 
[Sufyan] dari [Abdullah 
bin Dinar] dari [Ibnu 
Umar] berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang menjual 
pewalian dan 
menghibahkannya." 

2738 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu 

Syawarib], telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sulaim 
Ath Tha'ifi] dari 
[Ubaidillah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar], ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang menjual 
perwalian dan 
menghibahkannya." 

‘ ‘' ^ J ' 

^ <iill .^jV^ ^jc. ^ Vll 1 -n'l 
^l3 t> 

X\t ^ Jdll Jdll 

2739 

.1^ Ulii tjJ liiia. 

4ji (Jj^ jjc. 'ULj^ ^jj «iill 
(jj ^1 .iJt (jc. lisli 

“Cjic. ^1 ‘'ili 

ti-o 

3-^ LS^ 3^'4jl 

cj^ 421^1^11 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Lahi'ah] dari ['Uqail] 
bahwa ia mendengar 
[Nafi'] mengabari dari 
[Abdullah bin Umar]; 
Sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Harta warisan 
yang telah dibagikan di 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




masa Jahiliyah, maka ia 
sesuai dengan 
pembagian di masa 
Jahiliyah itu sendiri. 
Sementara harta warisan 
yang ada di masa Islam, 
maka ia sesuai dengan 
pembagian cara Islam." 

2740 

jj! Ujik ^ 

^ 'tVi iiiil (JlilU ^Ik ^jc. 

I jlj ^ Jdll 

jjj ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Amar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ar Rabi' bin 
Badar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir], ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Apabila 
seorang Jabang bayi 
telah dapat berteriak, 
maka ia harus 
dishalatkan dan berhak 
mendapatkan hak 
warisan." 

2741 

1 A ^ 1 

Jjj lW 

QC, L ^ ^ -luk ^jC. -luk 

(_jiLa 4ll (Jjjji J (3.aVl5 

4jjJ V ''-jlc. iill 

Jla LkjlLa Jig^l.ij 

J c) 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Abbas 
bin Al Walid Ad 
Dimasyqi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 

Bilal]; telah 
menceritakan kepadaku 
[Yahya bin Sa'id] dari 
[Sa'id bin Al Musayyab] 
dari [Jabir bin 'Abdullah] 
dan [Al Miswar bin 
Makhramah], keduanva 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




'Seorang jabang bayi 
tidak berhak 
mendapatkan harta 
warisan sampai ia dapat 
berteriak.' Yang 
dimaksud berteriak, 
yaitu: menangis, 
berteriak atau bersin." 

2742 

(jj jji liiia. 

cJi Jh ^ 

(Jla <_ja^ 4il .1^ (jc. 

4'iiii'l La 4ll 
^ilij ljI^I (JaI jj-o 
(jjjllll Jji 3* 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Abdul Aziz bin Umar] 
dari [Abdullah bin 
Mauhab] berkata; Aku 
mendengar [Tamim Ad- 
Dari], ia berkata; "Aku 
berkata; 'Wahai 
Rasulullah! Perbuatan 
sunnah apa yang ada 
pada laki-laki dari ahli 
kitab yang bersalaman 
mencium tangan orang 
lain? ' Rasulullah 
menjawab: 'la adalah 
orang yang paling 
utama, di saat hidup dan 
matinya'." 

2743 

Ujii 4 j^ t_5ji (jJ _jji uiiAa. 

(jj ojLaC. (jt (Jjliaall (jj .'1«^ « 
'^ jj Cf- 

jiiii iiiil (JiilU 0^3^ 

L)^ 

vj V ^ 3'“' 

(ji jj-oLLia ijii^ 3^ 

3 i 4^3 4l^.^i 
(j-0 ( 31 j Lo 41« ^ 

jJI J (3.3 ^ 4 «j'ir- ji 

341 (jl ^3^ 

V (3^3 Li“4 

UJ-^ ■‘'^li .1^1 

"l3li t.'jj-i'i V 3 .' 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dari [Umarah 
bin Al Qa'qa] dari [Abu 
Zur'ah] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
telah menyiapkan bagi 
orang yang keluar di 
jalan-Nya dimana tidak 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



3^1 (j| 

^ (3^11 jjci ^ (3^114ll (3 ;^ 
JjIU jjc.1 

ada yang 
mengeluarkannya 
kecuali tujuan jihad di 
jalan-Ku, beriman 
dengan-Ku dan 
mempercayai para rasul- 
Ku. maka ia Aku jamin 
akan Aku masukkan ke 
dalam surga atau Aku 
kembalikan dirinya 
menuju kediamannya 
dimana ia telah keluar 
darinya dengan 
memperoleh pahala atau 
ghanimah." Lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Demi Allah! 
Seandainya aku tidak 
memberatkan umat 

Islam, maka niscaya aku 
senantiasa akan duduk 
dibalik pasukan militer 
yang keluar di jalan 

Allah untuk selamanya.- 
Tetapi aku tidak 
memiliki keluasan waktu 
untuk membawa mereka 
dan mereka tidak 
memiliki keluasan untuk 
mengikutiku dan diri 
mereka tidak akan 
mampu untuk selalu 
berada dibelakangku. 
Demi Dzat yang jiwa 
Muhammad di tangan- 
Nya! Aku ingin 
berperang dijalan Allah 
kemudian aku terbunuh 
lalu aku berperang 
kemudian terbunuh lagi 
dan berperang lalu 
terbunuh lagi.' 

2744 

jjij ^ Ji\ Ujik 

^ 4ll IJjlk Vll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 



(jc j3 (jc 

.'IjT III ^JC. 4.j]aC. 

(Jta iill 

Qja\i-ia 4ll 

^1 tji 14] 4il 

14)3 

1^13 ^11 (J!ui 3 ^j'“^'3 

i ^iiii M 

bin Abu Syaibah] dan 
[Abu Kuraib], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidillah bin 
Musa] dari [Syaiban] 
dari [Firas] dari 
[Athiyyah] dari [Abu 
Said Al Khudri], dari 
Nabi Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia bersabda: 
"Seorang yang berjihad 
di jalan Allah sudah 
dijamin oleh Allah, baik 
Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala memberikan 
kepadanya ampunan dan 
rahmat-Nya atau 
mengembalikannya 
menuju kekediamannya 
dengan membawa upah 
dan harta ghanimah. 
Perumpamaan orang 
yang berjihad di jalan 
Allah bagaikan orang 
yang berpuasa sambil 
melaksanakan shalat 
malam yang tidak 
pernah bosan, sampai ia 
kembali ke rumahnya." 

2745 

jILL jjI IJjlk Vli ,'IJirl.i (Ji 4ll 
jc. (jjl jc. 

Jl^U ojjjA jc i» jU. 

X \ AjIc- Jdll ^ 1 Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Abdullah bin Sa'id] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Khalid Al 
'Ahmar] dari [Ibnu 

Ajian] dari [Abu Hazim] 
dari [Abu Hurairah], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Pergi dan kembali di 

jj4. 4ll “^3 J 

Laj 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




jalan Allah (berjihad) 
lebih baik daripada 
dunia dan seisinya." 

2746 

iiiil (J JlllU 

(J^ ^ ^ j J 6 

Loj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Zakaria bin 
Manzhur]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Hazim] dari 
[Sahal bin Sa'ad As 
Sa'idi], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pergi dan 
kembali di jalan Allah 
lebih baik dari dunia dan 
seisinya." 

2747 

yt (jj ^>jLiij uiiik 
Uj.lk ^ n«'l ^jj .lAaJoj 

(jc. .^laL IJjlk ^^iiill (-jIAjII 

ji oj.laJ (Jli 

(j.0 4ll (Jj^ ^ jj 

t ^ lOj l^jil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashar bin 
Ali Al Jahdhami] dan 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul W^ab Ats 
Tsaqafi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Anas bin Malik], 
sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pergi dan 
kembali di jalan Allah 
lebih baik dari dunia dan 
seisinya." 

2748 

Ujik ^_ 5 ji (jj _Jji Ijjik 

jjj Uj 2 U!i.lk .' 1 ^^ a jjj (_>J*jjJ 
^ ^1 ^ ^ Jj jj (jC. ^ 

jc ^311 jjj ^311 jc. Jl^il 

^jc. ^ ii3jl ^ ^LoJC. 

*^ ■ -'JJ 4j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 











Ibnu Majah 2001-3000 



L>« 

(Jxo AJ (jlS (JiiaiJ 4ll 

e?- ji 

kami [Laits bin Sa'ad] 
dari [Yazid bin Abdullah 
bin Al Had] dari [Al 
Walid bin Abu Al 

Walid] dari ['Utsman bin 
Abdullah bin Suraqah] 
dari [Umar bin Al 
Khaththab] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa 
yang mempersiapkan 
perbekalan orang yang 
berperang maka ia 
mendapatkan pahala 
sepertinya hingga ia 
syahid atau menang." 

2749 

Ujlk .'ij* Ml ^ Ujlk 

.1^ A\\y >1 ^ d.1^ 

(jc. tUat (jc. (jbuLi 

jiiill ^ 7> 11 jj j 

jailjlj 'uic. iill ^Jjl^ <)ill (JjjolJ 
jl£ ^1 (J^ ^ 

iy=^ u' i>? ?u^' (3^ ^ 

Ij^ ^j-o 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id]; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdah bin 
Sulaiman] dari [Abdul 
Malik bin Abu 

Sulaiman] dari [Atha'] 
dari [Zaid bin Khalid Al 
Juhani], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
menyiapkan segala 
sesuatu bagi orang yang 
berperang dijalan Allah, 
maka baginya seperti 
pahala orang yang 
berperang itu sendiri, 
tanpa ada pengurangan 
dari pahalanya (pejuang) 
sedikitpun." 

2750 

jj (jl jmc Uiilk 
LJjji lijik jj j jjj jLLk IJjik 

(jc. ^5U (jc. 

Jdll JJjI ^IjjJ 

Aiijj 

34“^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Imran bin 
Musa Al Laitsi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 

Zaid]; telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



<)ill ^ 4jLkl<al 

menceritakan kepada 
kami [Ayyub] dari [Abu 
Qilabah] dari [Abu 
'Asma'] dari [Tsauban] 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Dinar yang paling 
utama diinfakkan oleh 
seseorang adalah sebagai 
berikut: dinar yang 
dinafkahkan untuk 
istrinya (keluarganya), 
dinar yang diinfakkan 
untuk pengurusan kuda 
di jalan Allah dan dinar 
yang diinfakkan oleh 
seseorang untuk para 
sahabatnya yang 
berjuang dijalan Allah. " 

2751 

(JlLkil ^ i''' 

(JJ^I (jc tjjl lijlk 

Jc (jliiaJI (jc. ^1 ^ jjj 

(jj 

^ J cs^b 

^ jiiil J ^ ^iSil 

LW u'U^ j ^ 

jill Jjjjjj ^L^S£ ^jjLaaJl 

^jJa (Jls Aj! * ^ ‘ ■'jj ^-lic- ^1 

J iiiil JrUjjJ AiiL 

^Lq ^ J J Aia ^ 

tJjiuj 4_udijj u^j 

^[J£j iJa l3^'J 

^ ^ f^U*^ ^Lo 

U^ <_AC-ljl<aJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Abdullah Al Hammal]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu Abu 
Fudaik] dari [Khalil bin 
'Abdullah] dari [Al 
Hassan] dari [Ali bin 

Abu Thalib] dan [Abu 
Darda'], [Abu Hurairah] 
dan [Abu UmamahAl 
Bahili], [Abdullah bin 
Umar], [Abdullah bin 
Amru], juga dari [Jabir 
bin Abdullah] dan 
[Imran bin Husain] 
semuanya menceritakan 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Barang siapa 
yang membekali 
seseorang dalam 
peperangan sedang ia 
berada di rumahnya saja, 
maka pada setiap 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




dirhamnya dilipat 
gandakan tujuh ratus 
dirham. Sedang bagi 
yang ikut berperang di 
jalan Allah dan ia 
berinfak karena itu maka 
baginya untuk satu 
dirham dilipat gandakan 
menjadi tujuh ratus 
ribu." Kemudian beliau 
membaca ayat:' 
WALLAHU 
YUDHA'IFU LIMAN 
YASYAA' '(Dan Allah 
melipat gandakan pahala 
bagi siapa saja yang 
dikehendaki-Nya)." 

2752 

Uiiik jUic. Uiiia. 

ijUil jjj Ujia. jJLui 

^uii ^ jii lii ^ 

^ jlL 4jLk^ ^1 ^ILal 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Amar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Al 
Harits Adz Dzamari] 
dari [Al Qasim] dari 
[Abu Umamah] dari 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barang siapa yang tidak 
berperang dan tidak 
membekali orang yang 
berperang atau 
membantu orang yang 
berperang karena 
mengurusi keluarganya 
dengan baik, maka Allah 
akan menimpakannya 
malapetaka sebelum hari 
kiamat." 

2753 

U!iS^ Jlh. (jj fUiA liiS^ 

LJf JA Jji 

7^; 

» JHJA L)^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar]; telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



jji a 1 ijjiAj 4il (ji jiiuij 

AJa^H iill 4ll I_g2 

kami [Al Walid]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Rafi'] yaitu 
Isma'il bin Rafi' dari 
[Sumay] -mantan budak- 
'Abu Bakar dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa 
yang berjumpa dengan 
Allah dan tidak ada 
tanda bekas berjuang 
jalan Allah, dia akan 
bertemu dengan Allah 
dalam kondisi cacat." 

2754 

tjj (Jiljl ^ 

l^l3 

^ Jdll 

jl (]Jll ^ iJia 

L>* ^ 

V) 

AjjJJollj ^ I^l3 

P^j (JU 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mutsanna]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abi Adi] dari 
[Humaid] dari [Anas bin 
Malik], ia berkata; 
ketika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam kembali dari 
perang Tabuk lalu ia 
mendekati kota Madinah 
dan bersabda: 
"Sesungguhnya di kota 
Madinah sekelompok 
kaum, apa yang telah 
kalian lalui dari 
perjalanan dan lembah 
yang telah kalian 
tembus, maka mereka 
senantiasa bersama 
kalian." Mereka 
bertanya; 'Wahai 
Rasulullah! Apakah 
mereka berada di 
Madinah? ' Rasulullah 
menjawab: 'Ya, mereka 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




berada di Madinah, 
karena mereka terhalang 
oleh udzur.' 

2755 

jji iJjSk (jUjoi ^ .luLi UiiSk 
^ jjiitSil (jc. ^jUJi 
<iill ijC' tj' 3 ^ 

■ ■' Vj Iji 

j 1 «iiil . 4 ^ jjI Jla jlill 1 .( 1 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sinan]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Sufyan] dari 
[Jabir] berkata; 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 

"Sesungguhnya di kota 
Madinah terdapat 
sekelompok laki-laki, 
tidak ada lembah yang 
kalian tembus dan 
perjalanan yang kalian 
tempuh, kecuali mereka 
bersama kalian di dalam 
mendapatkan pahalanya 
karena udzur telah 
menghalangi mereka." 
Abu Abdullah berkata; 
Atau sebagaimana yang 
beliau sabdakan, aku 
menulisnya secara 
lafadz. 

2756 

.1^ ^jc. dulj ^ ^ ^ \9 onA ^jc. 
^ UjJaLJlJ ^ 

l^i U (Jl^ ^jlat 

i)3jl tj-0 .Otn 

^ W \a \ ^ 

^ (jiiall Vj ^ (jl 

^Vl «iill (Jjjolj ( " 'T <M 11 ji 

4jjl laji J (ji l]j^ ^loij AjJc. iill 
dulii ^ 'il ^» <>ill lWjoi 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Zaid bin Aslam] dari 
[Ayahnya] dari [Mush'ab 
bin Tsabit] dari 
[Abdullah bin Az 

Zubair] berkata; " 
[Utsman bin Affan] 
berpidato di hadapan 
manusia, ia mengatakan; 
'Wahai manusia, aku 
mendengar sebuah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




hadits dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang tidak ada 
sesuatu pun 
menghalangiku untuk 
menyampaikannya 
kepada kalian kecuali 
jika aku rakus terhadap 
Hadits itu. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Barang siapa yang 
melakukan ribath 
(berjaga di perbatasan 
musuh) dijalan Allah 
satu malam lebih baik 
maka ia seperti 
mengerjakan puasa dan 
shalat seribu malam." 

2757 

u-iA J (jj «iiil .iic. liiik 
<^1 (jc. Sjiua (jj »3* j L/" 

J jLj ^ 

^ (JI 3 *^ ‘ ^ Jdll ^ ^ 

4.jic. Uajl^)i 

^LLall <LttC. 

L>^'j ‘‘^jj 5^ L53^^J ci^ 

^ jj iill AjjLjj ^jl^l (j-o 
(j.0 llal 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Abdul Al Al'a]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahab]; telah 
menceritakan kepadaku 
[Al Laits] dari [Zuhrah 
bin Ma'bad] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah], dari 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
meninggal dunia dalam 
keadaan ribath (berjaga) 
di jalan Allah, maka ia 
akan diberikan pahala 
sesuai dengan pahala 
amal saleh yang ia 
lakukan, diberikan 
kepadanya rezeki dan 
diamankan dari orang 
yang memfitnah dan 
Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala akan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




mengutusnya di hari 
kiamat dalam keadaan 
aman dari rasa takut." 

2758 

^ (Jj* A >nj ^ ^ 

.1^ ^jc. ^ lij^k 

^ L>J 

jjjoi J ji^ii 

JaU^ ^luij 

^'jj t>? 

oJUc. ^j-0 1^)^^ ^jaC-i ^jljjax^ 
JaU^j ^La 

^'jj t>? iA 

.llc- (Jl^l ^LiJaJa^ 
4ijj o^Uc. ^ Jll ol ji 13 ^^ 

^1 \ £ a\ j^j Ig .oljun 

4 .jiijj 4_iic. c_uSj ^ 1 rt\l T" ^lIaI 

cs^J ^ LS 'jk^J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il 
bin Samurah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ya'la bin As Sulami]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Umar bin 
Shubh] dari 
[Abdurrahman bin 

Amru] dari [Makbul] 
dari [Ubay bin Ka'b] ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sungguh ribath 
(menjaga perbatasan) 
satu hari dijalan Allah 
dari perbatasan kaum 
muslimin karena semata- 
mata mengharap ridla 
dari Allah, bukan pada 
bulan Ramadlan, maka 
pahalanya lebih besar 
ketimbang ibadah 
selama seratus tahun, 
baik puasanya maupun 
qiyamul lailnya. Dan 
ribath sehari dijalan 
Allah pada perbatasan 
kaum muslimin karena 
semata-mata mengharap 
ridla dari Allah pada 
bulan Ramadlan itu lebih 
utama di sisi Allah dan 
lebih besar pahalanya." 
Aku melihat beliau 
bersabda: 'Dari ibadah 
selama seribu tahun, 
baik puasanya maupun 
shalat malamnya, jika 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Allah 

mengembalikannya 
kepada keluarganya 
dalam keadaan selamat, 
tidak akan ditulis 
kejelekannya selama 
seribu tahun dan akan 
ditulis kebaikannya dan 
dialirkan pahala 
ribathnya sampai hari 
kiamat." 

2759 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabah] ; telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Muhammad] dari 
[Shalih bin Muhammad 
bin Za'idah] dari [Umar 
bin Abdul Aziz] dari 
[Uqbah bin Amir Al 
Juhani] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 
merahmati orang yang 
melindungi perbatasan." 

CIW ^ A 

^ic. (jf. ^^1 

l]j^J 

Jdll ^ Jdll 

2760 

j^jll (3^jj U!i.ik 

(Ji (^ :iy?^ 

dULa jjj ^”'»« 11 ' (iJli (JjjJall 

jiiil iiiil cii*-ojjJjL 

^ j ^iujj 

J ‘ ^j-0 Jjl^l Jiill cWjjj 

4iUl klji iliil <1aI , ^ 4_ol_ia', 

J Cjj^j («Ijilj 

Telah memberitakan 
kepada kami [Isa bin 
Yunus Ar Ramli]; telah 
memberitakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Syu'aib bin Syabur] dari 
[Sa'id bin Kbalid bin 

Abu Ath Thawil] 
berkata; Aku mendengar 
[Anas bin Malik], ia 
berkata; Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang yang 
berjaga di malam hari di 
jalan Allah itu lebih 
utama ketimbang puasa 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




seorang lelaki dan shalat 
malamnya bersama 
keluarganya selama 
seribu tahun. Sedang 
setahun itu adalah tiga 
ratus enam puluh hari, 
sedangkan ia pahalanya 
sehari seperti seribu 
tahun." 

2761 

Ujik ^ ijjik 

fy J d 

*^AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

Jiill i^Lj-aji lJ^3 ^ 

(3^ J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Usamah bin Zaid] dari 
[Sa'id Al Maqburi] dari 
[Abu Hurairah]; 
Sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada seorang 
laki-laki: "Aku 
berwasiat kepadamu 
agar bertakwa kepada 
Allah dan bertakbir pada 
saat berada di tempat 
yang tinggi." 

2762 

liU^i i.iic. ^ .i^i Ijiilk 
jjj jc ^Ij jc. ^ j jjj 

A^C. lillUi 

(_)jiiiii (ji£ (ijus 

itil ijlSj (_)jjlill U^J 

^fiil DaI ^ ja (_>jjlill 

OnA ClljJb^il 3^ 1 ^qV1-»'4a 
*^ 4j1c- Jdll ^ ^ Jdll 

jA J 

4^ u (_s jc. 4jilla (_>“ja 

3 jL J <■ ‘fljui'i 4.iic. 

^ ^ (jjjUll u 

ijj ji oUikj (3^ 

ji ciuij 3^ 

A:kiia 11 jj3 3 ^^ * 

.IaJ fin3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin 'Abdah]; telah 
memberitakan kepada 
kami [Hammad bin 

Zaid] dari [Tsabit] dari 
[Anas bin Malik], ia 
berkata; Disebutkan 
tentang Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Anas 
bin Malik berkata; 

"Beliau adalah manusia 
terbaik, manusia paling 
dermawan dan manusia 
paling berani. Di suatu 
malam penduduk kota 
Madinah dikejutkan oleh 
suara sebuah suara, lalu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




mereka pergi mencari 
asal usul suara tersebut. 
Rasulullah menjumpai 
mereka dan beliau lebih 
dahulu daripada mereka 
dalam mencari asal suara 
tersebut, saat itu 
Rasulullah berada di atas 
kuda milik Abu Thalhah 
yang polos, tidak 
menggunakan pelana 
sedang di lehernya 
terdapat pedang. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Wahai 
manusia! Janganlah 
kalian cemas, -beliau 
menyuruh mereka 
kembali.- kemudian 
beliau bersabda kepada 
kuda: 'Kami 
mendapatkan kuda ini 
cepat sekali, atau 
sesungguhnya kuda ini 
sangat cepat.' Hammad 
berkata; Tsabit dan 
lainnya menceritakan 
kepadaku, ia berkata; 
'Kuda milik Abu 

Thalhah adalah kuda 
yang lambat, namun 
setelah hari itu ia tidak 
pernah terkalahkan lagi.' 

2763 

LW LW l2iik 

jJjll oUaji 

jc jjiiC-VI jc (jU^ 

(^ 4^1 (jjl 

1 (Jls * ^ ‘ ‘'j; ^Lllc- Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Abdurrahman bin 
Bakkar bin Abdul Malik 
bin Al Walid bin Busr 
bin Abu Arthah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid]; telah 
menceritakan kepadaku 
[Syaiban] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




Shalih] dari [Ibnu 

Abbas], dan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Apabila 
kalian diperintah untuk 
memerangi musuh, maka 
perangilah." 

2764 

' 1 «^^ jjc. 4 ijjr- jjUalii Uj.lk 

iJI J LW 

jc 4.^ ^ 

4^ iill ^^La (^^1 

(_5i jUi V (iJla ^ioiJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasib]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari 
[Muhammad bin 
Abdurrahman] -mantan 
budak- keluarga Thalhah 
dari ['Isa bin Thalhah] 
dari [Abu Hurairah], 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Debu di jalan Allah dan 
asap neraka j ahannam 
tidak akan menyatu di 
dalam perut seorang 
hamba yang muslim. " 

2765 

^ .^jir ^ i 

jji Ujik 

LW l>^' L)^ 

Jdll ^ Jdll i^lja 

iA c;'J t> ^ 

AjU^I Lq JIaJ aJ (JrifjjJ 

^Uill ^jJ l£juu-o ^IjiSl tj-0 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Sa'id 
bin Yazid bin Ibrahim 

At Tustari]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Ashim] dari 
[Syabib] dari [Anas bin 
Malik], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
yang pergi satu kali di 
jalan Allah, maka debu 
yang didapatkannya 
akan menjadi minyak 
misik di hari kiamat. " 

2766 

("ni'I Uljji (jJ lijik 

(jji i> (jj (> 

Telah menceritakan 
kepada kami 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 











Ibnu Majah 2001-3000 


J 


(jj cJi > 

<j 1LL (jc. lillLii (jj 
<dll ^l2ilU ^Lkla uluj 

Ldjj 4 .j1c. ^U.-i 

(JI2 Lil <>ill (J 

^j! iiii CI1II2 ojjj'ii 

^Ull ^ 141 (Jll 
ji (jLo CjIII ^ Jiiis 
cjJli (JjVl 1^3 31^ 

(jll ^jU 3 j (ji iiil ^jll 

^ ulikjska 

4 j jii (-'«i r.-i'i ^jj ojUc i-^jj 
^jj^'uia'l 4-'^J tjJ 

LaIb ‘ ‘' ^ 4j^IjLa 

^\ jt 

4 j|j 1421 dijjsa 


[Muhammad bin Rumh]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits] 
dari [Yahya bin Sa'id] 
dari [Ibnu Hibban] yaitu 
Muhammad bin Yahya 
bin Habban dari [Anas 
bin Malik] dari bibinya 
[Ummi Haram binti 
Milhan], ia berkata; pada 
suatu hari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tertidur di 
dekatku, kemudian 
beliau bangun dan 
tersenyum, maka aku 
bertanya; "Wahai 
Rasulullah, apa yang 
membuatmu tertawa?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: 'Sekelompok 
umatku telah 
diperlihatkan kepadaku 
dimana mereka menai ki 
bahtera lautan ini seperti 
para raja yang berada di 
atas singgasana.' Ummi 
Haram berkata; 
'Berdoalah kepada Allah 
agar menjadikanku 
bagian dari mereka.' 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lalu 
berdo'a, dan kemudian 
beliau tidur kembali. 
Kemudian terjadi 
kembali hal itu untuk 
kedua kalinya. 

Rasulullah melakukan 
hal serupa dan Ummi 
Haram berkata kembali 
seperti ucapannya tadi. 
Rasulullah pun 
menjawab seperti _ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




jawaban yang pertama. 
Ummi Haram berkata; 
'Berdoalah kepada Allah 
agar menjadikanku 
bagian dari mereka.' 
Rasulullah menjawab: 
'Engkau termasuk para 
pemula.' (perawi 
berkata) menuturkan; 
'Ummi Haram keluar 
dari kediamannya 
bersama suaminya 
'Ubadah bin Shamit 
untuk berperang, 
peristiwa pertama kali 
umat Islam menaiki 
kapal adalah dengan 
Muawiyah bin Abu 
Sufyan. Setelah mereka 
kembali dari peperangan 
secara berkelompok, 
mereka singgah di kota 
Syam. Namun ketika 
hewan tunggangannya 
telah di hadapkan 
kepada Ummu Haram 
untuk ia naiki, ia terjatuh 
hingga kemudian ia 
meninggal." 

2767 

jjj ipiA (jc. (jj (jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Baqiyyah] dari 
[Mua'awiyyah bin 

Yahya] dari [Laits bin 
Abu Sulaim] dari 
[Yahya bin 'Abbadj dari 
[Ummu Darda'] dari 
[Abu Darda'], ia 
berkata; Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Peperangan di 
lautan itu seperti sepuluh 

jc. (jc. ^ 

(jj^l ■ijSll (^1 (> 

jiililj 4.;Jc. iill 2 jI (J_^j 

Jj-o 

^ (^^ij 5^1 (^ 91 j> 

<jl ^ u» lWjjj 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




kali peperangan di 
daratan, dan orang yang 
pusing di tengah laut 
seperti orang yang 
berlumuran dengan 
darahnya dijalan Allah 
Subhaanahu wa ta'ala." 

2768 

■ aJj ^ 

^ (jj 1-iiik ^ 

jjl.li-0 jjj Uj.lk 

i'A jIc- Jdll ^ i Jdll 

Ml (JILo ^>=>-21 Ml 

^ruilS i_gi .ijLallj ^1 

^Ua l^jll 

i^lLa (iJSj (J^j u]j 

ff?-'jj^ (1>^ 

V] 141^ LJjjill ^1 .'IJ^ Ml' jsijj 

LJjjill .'ijg Mi'j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
['Ubaidullah bin Yusuf 

Al Jubairi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Qais bin 
Muhammad Al Kindi]; 
telah menceritakan 
kepada kami ['Ufair bin 
Ma'dan Asy Syami] dari 
[Sulaim bin 'Amir] 
berkata; Aku mendengar 
[Abu Umamah], ia 
berkata; aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang yang 
syahid di lautan seperti 
dua orang syahid di 
daratan, dan pejuang 
yang pusing di tengah 
laut seperti orang yang 
berlumuran dengan 
darahnya di daratan, dan 
diantara dua gelombang 
seperti orang yang 
melepas dunia untuk 
ketaatan kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah 
'azza wajalla 
menugaskan kepada 
Malaikat maut untuk 
mencabut arwah-arwah, 
kecuali orang yang 
syahid di lautan, 
sesungguhnya Dia 

Sendiri yang 
berkepentingan untuk 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




mencabut arwah-arwah 
mereka. Dan Dia 
mengampuni semua 
dosa-dosa orang yang 
syahid di daratan kecuah 
hutang, sedangkan dilaut 
Allah mengampuni 
dosa-dosa dan 
hutangnya." 

2769 

.1^ jjj Uj.lk J ^ JjIj 

^ ^u, 

J c 

^ 

4j1c- Jdll JJjI 

'^1 l^jll ^ ji ^ILjj 

lJ^J 

lillliJ (Ja 1 ^j-o ci?-J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Dawud]; 
Demikian juga 
diriwayatkan dari jalur 
yang lainnya, dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Abdul Malik Al 

Wasithi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun]; 
Demikian juga 
diriwayatkan dari jalur 
yang lainnya, dan telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ali bin Al 
Mundzir]; telah 
menceritakan kepada 
kami [lshaq bin 

Manshur] semuanya dari 
[Qais] dari [Abu 

Hushain] dari [Abu 
Shalih] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kalau 
seandainya tidak tersisa 
di dunia kecuali satu 
hari, sungguh Allah 
'azza wajalla akan 
memanj angkannya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




sampai seorang lelaki 
dari Ahlul baitku 
menguasai gunung 
Dailam dan 
Qusthanthiniyyah. " 

2770 

jjIj lijlk .iLii ^ (Jj» <11 iil liiiSk 

jjj 

(jj Of 0^^ (Ji jd 

Jdll ^ ^ Jdll ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Asad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Dawud bin Al 
Muhabbar]; telah 
memberitakan kepada 
kami [Rabi' bin Shabih] 
dari [Yazid bin Aban] 
dari [Anas bin Malik], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sungguh akan 
ditaklukkan bagi kalian 
wilayah-wilayah, dan 
akan ditaklukkan untuk 
kalian kota yang disebut 
dengan Qazwin. Barang 
siapa yang ribath di sana 
selama empat puluh hari 
atau empat puluh 
malam, maka dia akan 
mendapatkan tiang-tiang 
dari emas di surga yang 
dihiasi dengan batu-batu 
permata hijau, yang 
diatasnya ada kubah 
terbuat dari yaqut merah, 
dia memiliki tujuh puluh 
ribu pintu yang terbuat 
dari emas, di setiap pintu 
ada seorang isteri dari 
bidadari." 

^ ^ jii 'isA ji ji lijj 

AjId- 4.1^1 

<>ljd! ^^‘WLluJ 

^J^ yA j 

(jjJI JjaJI (j-0 j 

2771 

.l^i ^ (_iuijj Jji lijSk 

A a'111 ^ .la^ a ' uW 
(jt (3^1 (jJ 'la^a (jC. 

^ ^ SiJJa ^ aldJi 
Sjjljia (jC. lW 

(dmVlj ^ a'in" <iAl-k jjd 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Yusuf 
Muhammad bin Ahmad 
Ar Raqqi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 


U 

uiijji ujis «iiil (J jMij 
jlSlIj ^1 i^Aj 

uJa i^i 4^1 >^l-^jj Jla 

Aj^i ^ Ia f" 

«dil J j^j Ij tlika (-jjL^I 

i^U 'a ‘ " 

jllllj <iill iSUaj 

tliia i^i 4^1 i21ajj jll oj^Vl 
IjJj jll (Jla <>iil (Jjjjj Ij |»*j 
U lAjlaa 4 ^LoI (j/i 4 j^I ^ 
al4^l Cj jji cliis j_yjl <)iil [}jLij 
jllllj <>ill 4^j i^Aj iaUa 

tliia i^i 4^1 i21ajj (Jll ej^Vi 
c^l-^jj (Jla <iiil u ^lu 

oi UJJ^ UiiAkAi^l ^ 

^ (JlAkil <dil A^ 

''^ ^ 

^ <>ill A^ ^ 4 ^ « 

^ ^jULji ^jC. A^JJa 4^Jf 

^1 J ^^g-aLjJl <J^l^ 

4j]c. <iill ^-iLa 
4 ^L<i ^ <iill A^ ^1 (Jla 
(_)jila^}/i ^jj (_>ul^ (jj 4_aALk 1^ 
^_jiLa C^ic. j_5a 1I ^ «'f.i'l 

(jjj^ ^jj AjIc. iiil 


Salamah Al Harrani] 
dari [Muhammad bin 
lshaq] dari [Muhammad 
bin Thalhah bin 
Abdurrahman bin Abu 
Bakar Ash Shiddiq] dari 
[Muawiyah bin Jahimah 
As Sulami], ia berkata; 
"Aku mendatangi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, aku 
katakan kepada beliau; 
'Sesungguhnya aku ingin 
berjihad bersamamu 
dalam rangka mencari 
ridla Allah dan 
kehidupan Akhirat.' 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: 'Celakalah 
kau! Apakah ibumu 
masih hidup? ' la 
menjawab; 'Ya.' 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Kembalilah 
dan berbaktilah 
kepadanya.' Kemudian 
aku mendatangi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam kembali 
dari sisi yang lain. Aku 
katakan' 'Wahai 
Rasulullah! Aku ingin 
berjihad bersamamu 
dalam rangka mencari 
ridla Allah dan 
kehidupan akhirat? 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: 'Celakalah 
kau! Apakah ibumu 
masih hidup? ' la 
menjawab; 'Ya.' 
Rasulullah shallallahu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 


'alaihi wasallam 
bersabda: 'Kembalilah 
dan berbaktilah 
kepadanya.' Kemudian 
aku mendatanginya dari 
sisi depan, aku katakan; 
'Wahai Rasulullah! 
Sesungguhnya aku ingin 
berjihad bersamamu 
dalam rangka mencari 
ridla Allah dan 
kehidupan akhirat.' 
Rasulullah shahahahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: 'Celakalah 
kau! Apakah ibumu 
masih hidup? ' la 
menjawab; 'Ya! Wahai 
Rasulullah!' Rasulullah 
bersabda: 'Celakalah 
kau! Tetaplah berada 
pada kedua kakinya dan 
di situlah terdapat surga.' 
Telah menceritakan 
kepada kami [Harun bin 
Abduhah Al Hammal] 
Telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj bin 
Muhammad] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij] Telah 
mengabarkan kepadaku 
[Muhammad bin 
Thalhah bin Abduhah 
bin Abdurrahman bin 
Abu Bakr bin Shiddiq] 
dari bapaknya, [Thalhah] 
dari [Mu'awiyah bin 
Jahimah As Sulami] 
bahwa Jahimah 
mendatangi Nabi 
Shahahahu alaihi wa 
saham lalu ia 
menyebutkan Hadits 
yang serupa. Abu _ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




Abdilah Ibnu Majah 
berkata; 'Ini adalah 
Jahimah bin Abbas bin 
Mardas As-Sulami yang 
mencerca Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pada saat 
perang Hunain." 

2772 

s-UaC. jjc. Ijjik 

jjj <iill jjc 4.^1 ijf. L^LLII 

^1 Jjlij 34-j 

Ij (Jtia ^1 

jj ji c^i'i-s ^1 <)iil (Jjliij 
jlSlIj «iiil 4.^j 4 

u] J 

' j'J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 

Kuraib Muhammad bin 
Ala'], telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Muharibi] dari 
[Atha' bin Sa'ib] dari 
[Ayahnya] dari 
[Abdullah bin Amru] 
berkata; "Seorang laki- 
laki datang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, ia 
berkata; 'Wahai 
Rasulullah! 

Sesungguhnya aku 
datang ingin berjihad 
bersamamu dalam 
rangka mencari ridha 
Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala dan kehidupan 
akhirat. Dan sungguh 
aku telah datang 
sedangkan kedua orang 
tuaku menangis.' 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kembalilah 
kepada keduanya, 
buatlah keduanya 
tertawa sebagaimana 
engkau membuat 
keduanya menangis." 

2773 

tjc. 

J^ta jc. jc 

^jC. ^lulj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair], 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mu'awiyah] dari 
[A'masy] dari [Syaqiq] 
dari [Abu Musa], ia 
berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam ditanya 
tentang seorang laki-laki 
yang berperang karena 
berani, berperang demi 
membela fanatisme 
suku, dan berperang 
karena riya. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab, 
"Barangsiapa yang 
berperang demi kalimat 
Allah yang tertinggi, 
maka ia berada dijalan 
Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala. " 

(Jllll - i ‘ A'\e'. jJjI ^ i 

^ Ulill ^ 4ll 4jJS 
<)Ill (Jj^ 

2774 

Uiiik ;_5ji (jJ _Jji Ijjik 

Cji UJ.lk a (jJ ^jj 1 

.1«^« (jt (3^] (jJ ^jLk 

L>t (ji-aiJi (jj Jjij (jt (3^1 

cs^ U^J 

cs^ 4^ (3^jU 

du^'jaS ^jj AjIc. ^I 

y^.1^ (-'jilU ^jjS^itia'l 

‘-'»'3 ^iliJI Ulj 

Jtia ^djoij ‘Ulc. ^1 

filillljlj uli iJa V1 
i jU^VI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Husain bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Jarir bin Hazim 
bin lshaq] dari 
[Muhammad bin lshaq] 
dari [Dawud bin 

Hushain] dari 
[Abdurrahman bin Abu 
Uqbah] dari [Abu 

Uqbah] seorang budak 
Persi berkata; "Aku 
menyeksikan perang 
Uhud bersama Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, aku pernah 
membunuh seorang 
musyrik dan aku 
berkata; 'Ambilah ia, 
padahal aku hanyalah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




seorang anak Persia.' 
Hingga sampailah berita 
ini kepada Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu beliau 
bersabda: 'Bukankah 
engkau yang 
mengatakan; 'Ambilah, 
karena saya hanya 
seorang anak Anshar." 

2775 

jjJ .ilC. Uj.la. 

Uiilk jj (jj .Ijc iJjlk 

jji ^ 

4jj .1^ uI 

A^C. ^1 i_^La «Mi'jaj 

J j*J ^ jli (j-0 bo 

Vj A «j'ir- 1 ^1 ^_5i 

^ ijl ^ J^i ljil*J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Yazid], telah 
menceritakan kepada 
kami [Haiwah], telah 
mengkabarkan kepadaku 
[Abu Hani'] bahwa ia 
mendengar [Abu 
Abdurrahman Al 

Hubulli] berkata; ia 
mendengar [Abdullah 
bin Amru], ia berkata; 
"Aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada sekelompok 
pasukan perang yang 
berperang dijalan Allah 
lalu mendapatkan harta 
ghanimah kecuali kalian 
telah mempercepat dua 
pertiga pahala mereka, 
tetapi apabila mereka 
tidak mendapatkan harta 
ghanimah, maka pahala 
pun telah sempurna bagi 
mereka." 

2776 

yj.li (jj uiiia. 

(jj l> ^^S?i jji 

JUlll ^jUll ojjc. 

iiiil ^^-IjLa <iill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syabah], telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




kami [Abui 'Ahwash] 
dari [Syabib bin 
Gharqadah] dari [Urwah 
Al Bariqi], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kebaikan 
terikat di ubun-ubun 
kuda sampai hari 
kiamat." 

2777 

("ni'I Ulii (jJ '1«^« lijik 

gj M ^ |*iU (>. ^ 

iill <iili JjJJJ ^jc-gic. 

^ (3j^l Jli 4.^ 

^1 LjJj-aljjj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh], 
telah memberitakan 
kepada kami [Laits bin 
Sa'ad] dari [Nafi'] dari 
[Abdullah bin Umar], 
dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, sesungguhnya 
ia bersabda: "Pada ubun- 
ubun kuda terdapat 
kebaikan (surga) hingga 
hari kiamat." 

2778 

^ dlLJI ^ 

^ .1^ 

(jC- 4^1 ^jC- ■ ■' 

<iil J 

^iuij ^ U«n 

(JI 3 

(JI 2 

liLil lil >» 
^1^1 

^1 aj ^ ij'A\ lili Jjj 
<)il (J:^ lA.lajj 

jlaJ ^ 'J»'' Ia.1xJj 

jij aJ U-U^ V] 

aJ V] CjJSI Lo 

L>? jij '4 a 

cs^ j^Vi jSi jli 

lijJi tTiu.il 

ajln-^ J£j aJ (,_ij£ ji 

4 J liiij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu 

Syawarib], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz Al 
Mukhtar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Suhail] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Pada ubun- 
ubun kuda terdapat 
kebaikan (surga)." atau 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Kuda diikat 
pada ubun-ubunnya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


lAAaJj 

JJ^ l3^ 

‘Jij Ia^ ^ 

Jjj ^ ^'A\ \l\j 

iUjj I jlaJj I Jjji lAAajj 

4_ilc. 


dengan kebaikan (surga). 

Suhail berkata; Aku 
ragu: kebaikan (surga) - 
sampai hari kiamat-. 
Kuda terbagi tiga 
kategori: kuda 
memberikan pahala 
kepada pemiliknya, kuda 
yang menjaga perbuatan 
dosa pemiliknya dan 
kuda yang 
mengakibatkan dosa 
pada pemiliknya. 

Adapun kuda yang 
memberikan pahala, 
yaitu seseorang yang 
membawa serta 
menyiapkannya di jalan 
Allah. Hal yang 
demi ki an tidak ada yang 
hilang sama sekali dari 
perutnya kecuali ditulis 
bagi pemiliknya pahala. 
Seandainya ia 
menggembalakannya di 
tempat penggembalaan, 
maka tidak ada yang ia 
makan kecuali ditulis 
baginya pahala. 
Seandainya ia 
memberikannya minum 
dari air sungai yang 
mengalir, maka pahala 
baginya untuk setiap 
tetes air yang hilang dari 
perutnya hingga ia 
menyebutkan pahala 
juga ada pada air seni 
dan kotorannya. Dan 
apabila ia bergerak satu 
atau dua langkah, maka 
ditulis baginya pahala 
bagi setiap langkahnya. 
Adapun kuda yang bagi 
pemiliknya dapat _ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




menutupinya dari 
perbuatan dosa, yaitu 
seseorang yang 
membawa seekor kuda 
untuk dimuliakan dan 
dipercantik, la tidak 
melupakan hak 
punggung dan perutnya, 
baik di saat sulit atau di 
saat mendapatkan 
kemudahan. Adapun 
kuda yang bagi 
pemiliknya memberikan 
dosa, yaitu seseorang 
yang memiliki kuda 
untuk kesombongan, 
berbangga-bangga, 
kecongkakan dan riya 
kepada manusia, maka 
hal seperti itu membuat 
pemiliknya berdosa." 

2779 

Uj.lk jljuij (jj Uj.lk 

("« Ml (3^ Ujla. tjJ 

jd 4jJd' L)d 

0^1^ (^1 tjc- 

(3^ 

J->^«li 

^ (jii <_sis4i^ l3^ p 

4311I sIa 3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Basyar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Wahab bin Jarir], 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku], 
ia berkata; Aku 
mendengar [Yahya bin 
Ayyub] menceritakan 
dari [Yazid bin Abu 
Habib] dari [Ali bin 
Rabah] dari [Abu 

Qatadah Al Anshari], 
sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Sebaik- 
baiknya kuda adalah 
kuda yang berwarna 
hitam pekat, 
dikeningnya terdapat 
warna putih sedikit. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




hidungnya putih, sisi 
bagian kanannya 
terbuka. Apabila ia 
berwarna tidak hitam, 
maka ia berwarna hitam 
kemerah-merahan, 
dengan ciri-ciri yang 
serupa." 

2780 

(jj jji lijia. 

^ (jj (j^ J 

^ jj jc 

(jj (jj 

iill (_5ij-a J* 

^j-0 (jisiyi 0 ^^ ^uic- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Salam bin 
Abdurrahman An 
Anakha'i] dari [Abu 
Zur'ah bin Amru bin 

Jarir] dari [Abu 

Hurairah], ia berkata; 
"Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak 
menyukai kuda yang 
memiliki kalung." 

2781 

(Ji ^jj ^ .la^i Ujik 

^ jisii q jj 

0^ olk 

^Ic. ^ jill L5:ifk IL^ j' 
Aikik (J£j eJk aUc- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 

Umair Isa bin 
Muhammmad Ar 

Ramli], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Yazid 
bin Rauh Ad Dari] dari 
[Muhammad bin Uqbah 
Al Qadhi] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya] dari [Tamim 
Ad Dari], ia berkata; 

Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
yang mengikatkan 
kudanya dijalan Allah, 
lalu ia memberikan 
makan dengan 
tangannya, maka bagi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




setiap butir makanannya 
bernilai satu kebajikan." 

11 %! 

^ 

^ ilix lijik J-oLLj 
^UVt 

jc. ^ (Jjii ijM 

U-® lJ^J 

iJ dllkj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Adam], telah 
menceritakan kepada 
kami [Adh Dhahak bin 
Makhlad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Juraij], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sulaiman bin 
Musa], telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin 
Yukhamir], telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'adz bin Jabal], 
sesungguhnya ia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"seorang laki-laki 
muslim yang berperang 
dijalan Allah dengan 
mengendarai untanya, 
maka wajib baginya 
surga." 

2783 

liiiik (jj _jji liiik 

Ujik oljji fJjj i-ijia. 

lillLo (jj j_)jiji jjc. CjjIj 
jjj <iill Jlia 14 cjJjjaklls 

lili jl yl m j'l U 4^ljj 
^Lj 1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syabah], telah 
menceritakan kepada 
kami [’Affan], telah 
menceritakan kepada 
kami [Dailam bin 
Ghazwan], telah 
menceritakan kepada 
kami [Tsabit] dari [Anas 
bin Malik], ia berkata; 
"Aku ikut berperang lalu 
Abdullah bin Rawahah 
berkata; "Wahai Jiwa! 
Ingatlah aku melihat 
dirimu membenci surga, 
aku bersumpah demi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Allah engkau pasti akan 
turun ke dalam 
peperangan secara 
sukarela atau 
dipaksakan." 

2784 

Uiiik Ijjik 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'la bin Ubaid], 
telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj bin 
Dinar] dari [Muhammad 
bin Dzakwan] dari 
[Syahr bin Hausyab] dari 
[Amru bin Abasah], ia 
berkata; "Aku 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, aku katakan, 
"Wahai Rasulullah! 

Jihad apakah yang 
paling utama?" 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: "Barangsiapa 
yang darahnya dialirkan 
dan kudanya dilukai." 

(jj (jC. ^ 

iiil <_si-a CjjjVla Sliuc. 

4il (iJjlij Ij CjI^ 

2785 

CjjIj jjj io^ij jjj jjij liiiik 

(jj (jljila lijla. Vll 

^ ^ ^ 1 njr- 

(jc. 

(Juila 0^^ jjC. ^U-a 

X\ ^ j\r-. jJll ^ i 

cs^ C-54i^ C>f'-“ 

^ iiilj 4il 

^jj f,Lk V] h.iMi 

e^ L)j^ C4^ 5^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bisyr bin 
Adam] dan [Ahmad bin 
Tsabit Al Jahdari], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Shafwan bin Isa], 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 'Ajian] 
dari [Al Qa'qa' bin 

Hakim] dari [Abu 

Shalih] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidak ada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




luka yang terdapat di 
jalan Allah. Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
lebih mengetahui orang 
yang terluka dijalan-Nya 
(dan tidak ada yang lain) 
kecuali ia akan datang di 
hari kiamat sementara 
lukanya seperti luka 
aslinya, darahnya 
berwarna merah sedang 
baunya adalah bau misik 
kesturi." 

2786 

«iiil .iic. jjj Uiiik 

jjj ^^i*J Ui.la. 

^ (Jjir lo > nj 
(Ji ^1 

Jiill 

f^lll JUa jlVl 

j J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair], 
telah menceritakan 
kepada kami [Ya'la bin 
Ubaid], telah 
menceritakan kepadaku 
[Isma'il bin Abu Khalid], 
aku mendengar 
[Abdullah bin Abu 

Aufa], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berdoa 
untuk golongan orang- 
orang kafir, Rasulullah 
bersabda: "Ya Allah, 

Dzat yang menurunkan 
kitab suci, Dzat yang 
mempercepat 
perhitungan kalahkanlah 
golongan kafir tersebut. 
Ya Allah kalahkan dan 
goncanglah mereka." 

2787 

Cji J J ^ 

Jji <—lA J ^jJ 2 jI 

(ji (jj (jia .^1 . 4 ^ 

»3'~> (^ (^ ^'-“1 es^i (jj 

(jtljj ^j-Q (Jla ^iluij iiil 

jj-o (jAk-aJ ojl^Jjill iill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Karmalah 
bin Yahya] dan [Ahmad 
bin Isa Al Mishriyyan], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahab], telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



CjIJo q\j <illl 

menceritakan kepadaku 
[Abu S 5 airaih 
Abdurrahman bin 
Syuraih] bahwa [Sahal 
bin Abu Umamah bin 
Sahal bin Hunaif] 
menceritakannya dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya] 
sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 
"Barangsiapa yang 
memohon kepada Allah 
agar mati syahid dengan 
kebenaran dalam 
hatinya, maka Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
akan mengumpulkannya 
dengan kedudukan 
orang-orang yang mati 
syahid, walaupun ia 
meninggal dunia di atas 
tempat tidurnya." 

2788 

ijjSi (jj jji liiSa. 

L)t (^1 jc 

jjj jc 4-^ j 

(jc-DjjjA ^ 

(JI 2 * i' 4 j1c. ^ i 

4.^ ^1 Mi'I 

i^a l_i^ V (Jlia 

elikj j ojjjj ^_5ia. .'IJi; .n'l 

^ ^ of c'^ 

Uj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu Adi] 
dari [Ibnu Aun] dari 
[Hilal bin Abu Zainab] 
dari [Syahr bin Hausyab] 
dari [Abu Hurairah], dari 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidak akan 
kering bumi dengan 
darah seorang syahid 
sehingga kedua istrinya 
berlomba-lomba 
menjemputnya, 
keduanya seakan-akan 
perempuan yang 
menyusui yang 
kehilangan kedua anak 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




pen 5 aisuannya di tanah 
yang sangat lapang. Dan 
disetiap tangannya ada 
pakaian yang lebih baik 
dari dunia dan seisinya." 

2789 

^ u w (jj (Jja-ojoil 

«lili (Jjjjlj ^ 

iti" (Jli 4 .j1c. 

^ ^ ja*J JLLai. CLbal <)ill .ijc. 

siiai l 5 JrJj Of 

(_jl jc. (j.0 Ai^l (jxi 

(.S^J L>^ L>“^J 

jjaJI (jA ^jjjj U^iV' 

UUiljj (jjT Uil ^ itljJ (j^l 

<j jll! jj-o 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ayyasy], telah 
menceritakan kepadaku 
[B akhir bin Sa'd] dari 
[Khalid bin Ma'dan] dari 
[Al Miqdam bin 
Ma'dikarib] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Orang yang 
mati syahid 
mendapatkan enam hal 
di sisi Allah: Diampuni 
dosa-dosanya sejak 
pertama kali darahnya 
mengalir, diperlihatkan 
kedudukannya di surga, 
diselamatkan dari siksa 
kubur, dibebaskan dari 
ketakutan yang besar, 
dihiasi dengan perhiasan 
iman, dikawinkan 
dengan bidadari dan 
dapat memberikan 
syafaat kepada tujuh 
puluh orang kerabatnya." 

2790 

^ Ijjik 

^ 1 uW 

4.ilL ujLaLa ^ jUiijVI 
^ L)j tjLaLa (J^l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Mundzir Al Hizami], 
telah menceritakan 
kepada kami [Musa bin 
Ibrahim Al Harami Al 
Anshari], aku 
mendengar [Thalhah bin 
Khirasy], aku 
mendengar dari [Jabir 

^ ^ iiSil ^JjS UalljL 

i)ill 

Vi ^ 

iill (JI 3 Lo 
^ La Jll uJs 

^1 j3 Vj 11^1 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



bin Abdullah], ia 
berkata; ketika Abdullah 
bin Amru bin Haram 
terbunuh pada perang 
Uhud, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Wahai Jabir!, Maukah 


engkau aku beritahu 
tentang apa yang 
dikatakan oleh Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
kepada ayahmu?" Aku 
katakan: "Tentu." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
tidak pernah berbicara 
kepada seorang pun 
kecuali dari balik hijab, 
tetapi Allah Subhanahu 
Wa Ta'ala berbicara 
kepada Ayahmu 
berhadap-hadapan. Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman: 'Wahai 
hambaku, mintalah 
sesuatu dari-Ku, niscaya 
Aku memberikannya 
kepadamu,' ia berkata; 
'Wahai Tuhan! 
Hidupkanlah aku 
kembali, hingga aku 
terbunuh kembali demi 
untuk-Mu yang kedua 
kalinya.' Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
berfirman, 'Hal itu telah 
berlalu dari-Ku, 
sesungguhnya mereka 
tidak dikembalikan." la 
berkata wahai Tuhan! 
Sampaikanlah kepada 
orang-orang selelahku. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala menurunkana 
ayat: " Janganlah kamu 
mengira bahwa orang- 
orang yang gugur di 
jalan Allah itu mati. " 

2791 

^ LJC. oji pj 

jjpl JjIAj ^ja 

(Jj liijii <i3jl (J;^ IjIjS 

UI Jll (jjS ^ 

->lj)^l (JUa Qc. lllljal lij 

4J^I ^ ^ jjJai. jjlaS 

(Jjjlia j_jil jIj ^ Cj«.Ui 
^1 UAua 111 q\* 

( 3 ja^ 4i!iUal i^j jS^jic. ^iLl 
IjlLa ^ 11 > n Ija 

V 1^1 

Ijlla IjllLij (j 1 ^j .0 (jjSjjj 

>>i'i 

^ (J^ U^llAl 

V ‘ *' 

1 ji J VI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah], 
telah menceritakan 
kepada kami [Al 

A'masy] dari [Abdullah 
bin Murrah] dari 
[Masruq] dari 
[Abdullah] mengenai 
firman Allah Subhanahu 
Wa Ta'ala: " Janganlah 
kamu mengira bahwa 
orang-orang yang gugur 
di jalan Allah itu mati, 
bahkan mereka itu hidup 
di sisi Tuhannya dengan 
mendapat rezeki." la 
berkata; "Dapatkah kita 
bertanya tentang hal itu? 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Ruh-ruh mereka seperti 
burung hijau yang 
melebarkan sayapnya di 
surga mana saja yang ia 
kehendaki, kemudian ia 
bernaung di atas lentera 
yang tergantung di 

Arasy. Di saat mereka 
seperti itu. Tuhanmu 
muncul kepada mereka, 
Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala berfirman: 
Mintalah kepadaku apa 
yang kalian inginkan! 
Mereka berkata; Tuhan 
kami! apa yang akan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




kami minta kepada-Mu, 
sementara kami sedang 
melebarkan sayap di 
surga sesuka hati kami? 
Ketika mereka melihat 
bahwa mereka tidak 
dibiarkan untuk tidak 
meminta, maka mereka 
berkata; 'Kami meminta 
agar ruh kami 
dikembalikan kepada 
jasad kami di dunia, 
kemudian kami terbunuh 
kembali di jalan-Mu. 
Ketika Allah Subhanahu 
Wa Ta'ala melihat 
bahwa mereka tidak 
meminta hal lainnya 
kecuali hal itu, maka 
mereka ditinggalkan." 

2792 

tjj 

<iill L)^ 

.1^ La ^lulj 

US Vj (^1 (> %ijl 

Sj-ajMl (jx 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Basyar] 
dan [Ahmad bin Ibrahim 
Ad Dauraqi] dan [Bisyr 
bin Adam], semuanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Shafwan bin Isa], 
telah memberitakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 'Ajian] 
dari [Al Qa'qa bin 

Hakim] dari [Abu 

Shalih] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Seorang yang 
mati syahid tidak 
merasakan kesakitan, 
melainkan layaknya 
salah seorang dari kalian 
dicubit." 

2793 

ijjik jjj _jji liiik 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



tiluC. ^ ^ JtJjl ^ Jiill 

dIjU ^ ^ 

^iluj ^^4^ 

aJa! ^j-Q 

^ jl 

^ ^ ‘ auI ‘ 

lij >» iiil 

dA1.^2u Jdll (Jj^' ‘ ‘' (Jj^l (Jjioi 

oaI^ ‘ _ C'f 'I CjIa 

kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah], telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Abu 
Al Umais] dari 
[Abdullah bin Abdullah 
bin Jabri bin Atik] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya] bahwa ia 
sedang sakit, lalu Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam datang untuk 
menjenguknya, 
seseorang dari 
keluarganya berkata; 
"Kami mengharapkan 
agar kematiannya 
dengan terbunuh secara 
syahid di jalan Allah." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Jika demikian 
umatku yang mati syahid 
hanya sedikit, seseorang 
yang terbunuh di jalan 
Allah adalah orang yang 
mati syahid, penderita 
lepra mati syahid, wanita 
yang meninggal dunia 
karena melahirkan juga 
syahid, orang yang mati 
tenggelam, kebakaran 
dan orang yang 
menderita selaput dada 
juga adalah syahid." 

2794 

^ .1^ 

^jc- ijc~ lijik jllaJall 

^ (Jjljij Li Jll ASs\ ^iiuij 
(Jjfui (3^i i 

(JjJfll ljl m' ^jl (JU 4il 

Ijg .tl 3^ M (_5i (1J2 (ji 

Ajj .ti 5>ili lWjJ <_s^ ‘^i-0 (jij 

Ajg UI 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abu 

Syawarib], telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Mukhtar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Suhail] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 



^ jj 0^'^ ^ 

[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam beliau 
bersabda; "Apa yang 
kalian katakan tentang 
seseorang yang mati 
syahid yang ada pada 
kalian?" Mereka 
menjawab, "Orang yang 
terbunuh dijalan Allah. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab, "Jika 
demikian orang yang 
mati syahid dari umatku 
hanya sedikit; 
Barangsiapa terbunuh di 
jalan Allah, maka ia 
syahid. Barangsiapa 
meninggal dunia di jalan 
Allah, maka ia syahid, 
orang yang meninggal 
dunia karena sakit perut 
adalah syahid dan orang 
yang menderita lepra 
juga syahid" [Suhail] 
berkata; " [Ubaidilah bin 
Miqsam] 

memberitahuku dari 
[Abu Shalih] dan di 
dalamnya ia 
menambahkan: "Orang 
yang tenggelam juga 
syahid." 

2795 

^ pu^iA ^ 

ijiiji ^jJ liULo IJjik Vll .lutjuj 

^ ^ jA Jll 

^luij ^Isii-o 

4_uj1^ ^Jiil ^j|J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar] dan 
[Suwaid bin Sa'id], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas], 
telah menceritakan 
kepadaku [Az Zuhri] 
dari [Anas bin Malik], ia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




berkata; "Sesungguhnya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam masuk ke kota 
Mekkah pada saat 
penaklukan kota 

Makkah, dan di atas 
kepala beliau terdapat 
pelindung kepala." 

2796 

'^i''*' 

LW jd L)d 

jjl jjj t l'll Mi'I jjc. 

(jLlUj 

.l^i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar], telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Yazid bin 
Khushaifah] dari [As- 
Sa'ib bin Yazid]; 

"Dengan izin Allah, 
pada saat perang Uhud, 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam mengambil 
(mengenakan) dua 
tameng, seolah beliau 
memakainya untuk 
saling melengkapi satu 
dengan yang lainnya 
(satu di bagian bawah 
dan satu lagi di bagian 
atas). 

2797 

^ lijAk 

j' isP'^ l32lk 

Sjiljii IjiLiSll (_ (jj 

<jia. j.0 Ij^ Usjjjji ^ (^^3^ 

^ ‘' '■ 

<jJaallj L^ill ^j-0 

jilMi 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi], 
telah menceritakan 
kepada kami [Walid bin 
Muslim], telah 
menceritakan kepada 
kami [Al 'Auza'i], telah 
menceritakan kepadaku 
[Sulaiman bin Habib], ia 
berkata; "Kami masuk 
untuk menemui [Abu 
Umamah], kemudian ia 
melihat pada pedang 
kami terdapat hiasan 
yang terbuat dari perak. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Maka ia pun lantas 
marah dan berseru, 

'Kaum ini telah banyak 
melakukan penaklukan- 
penaklukan, namun tidak 
ada hiasan pada pedang- 
pedang mereka yang 
terbuat dari emas dan 
perak, melainkan terdiri 
dari timah yang 
dilelehkan, besi dan 
'Alahi'" Abu Hasan Al 
Qathani berkata; "Alahi 
adalah sejenis kain 
pengikat." 

2798 

^1 UJ.lk jji 

^ (lilall 

jjc <i 3 jl .4^ jjj <iill 4.^1 

<)iil <iiil jjLoiL^ jjjl 

1 j Jali pjjj 4^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraih], telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Shalt] dari 
[Ibnu Abu Zinad] dari 
[Ayahnya] dari 
[Ubaidillah bin 

Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas], ia berkata; 
"Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberikan pedangnya 
yang bernama Dzal 

Faqar di saat perang 
Badar." 

2799 

^ ulii 

^ (jf. 

jjj 0JjiJall In jjjI ^jJ 

iill ^ ^ 

1 jU Ajun AjIc- 

(J jLiJJ ^ (3ia 

V 4.j1c. ^I <>ill 

^jj p (dllii (jj i^U (3*^ 

<iU:= 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il 
bin Samurah], telah 
memberitakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Abu 
lshaq] dari [Abu Khalil] 
dari [Ali bin Abu 

Thalib], ia berkata; 
"Mughirah bin Syu'bah, 
apabila ia berperang 
bersama Nabi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam, ia selalu 
membawa tombak bila ia 
pulang maka ia 
lemparkan agar ada yang 
mengembalikan 
kepadanya." Ali berkata 
kepadanya; "Aku akan 
sampaikan hal ini 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." maka beliau 
menjawab; "Jangan 
kamu lakukan hal itu, 
karena kalau engkau 
melakukannya maka 
barang yang hilang itu 
tidak akan dikembalikan 
lagi." 

2800 

^jc. ^ Ijljii 

jjj ^ jc jj CllaJil 

jc ^1J jc ^)LiJ 

X\ ^ j\r-. ^ i Jdll 

Ijili s JA La (Jlla 4.^ jLs 
^lijj l^AUiilj e.i^ J 

^ L^j ^ ^1 .^j jj lA^li liili 
jilJI i_gi ^ U:i^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Isma'il 
bin Samurah], telah 
memberitakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa] dari ['Asy'ats bin 
Sa'id] dari [Abdullah bin 
Busr] dari [Abu Rasyid] 
dari [’Ali], ia berkata; 

"Di tangan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tergenggam 
busur panah buatan 
orang Arab, kemudian 
beliau melihat seorang 
lelaki ditangannya busur 
panah buatan orang 
Persia, maka beliau 
bersabda: "Apa ini, 
lemparkanlah, dan kalian 
harus dengan yang ini 
dan yang serupa 
dengannya dan tombak- 
tombak yang bertangkai, 
karena dengan keduanya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Allah akan menambah 
kekuatan kalian didalam 
menegakan agama dan 
menguasakan kepada 
kalian negeri-negeri." 

2801 

Ijjik 

(jjjlA -ijjj 

L)^ 

^ ^ (jc (jt 

pj ^ 

AjIc- iiil ^^JLa L)*j'^o" 

Aju[l^ 

(jUj Aj AaaSIj Aj j 

* ^4j1c- Jdll Jdll 

(lia.! \j^’J q\j Ij^jlj 1 jl 
li (ji^ 1 jj tji tj- <y| 

V] ^LudiJl Aj 

(3^1 L>? ‘^\ya\ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ad Dastuwa'i] dari 
[Yahya bin Abu Katsir] 
dari [Abu Sallam] dari 
[Abdullah bin Azraq] 
dari [Uqbah bin Amir Al 
Juhani] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: 

"Sesungguhnya Allah 
akan memasukkan tiga 
orang ke dalam surga 
dengan satu anak panah; 
pertama; pembuatnya, 
yang mana ia 
membuatnya dengan 
berharap kebaikan, 
kedua; yang 
membidikkannya, dan 
ketiga; yang 
membentangkannya". 

Dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Lemparlah dan 
kendarailah tunggangan, 
sesungguhnya 
melemparnya kalian itu 
lebih aku sukai dari pada 
mengendarai 
tunggangan, dan segala 
mainan apapun yang 
dilakukan oleh seorang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




muslim adalah bathil 
kecuali melempar anak 
panah, merawat kuda 
dan canda dengan 
isterinya, sungguh 
semuanya adalah hak.' 

2802 

^ tjj tijia. 

J jill .1^ uiiAk 

tjc. ^ LJ^ 

tjc. ^ ^ 

(J JJJj^ CjSt-CUJllll 4_Lj^ ^ 

^jJa ^' ‘'j; AuI Jdll 

4^4^ tj-®J 

4_j 3^ Ua^i ji 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Abdul A'la]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahab]; telah 
mengabarkan kepadaku 
['Amru bin Al Harits] 
dari [Sulaiman bin 
Abdurrahman Al 

Qurasyi] dari [Al Qasim 
bin Abdurrahman] dari 
['Amru bin 'Abasah], ia 
berkata; Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
yang melepas anak 
panah pada musuh, lalu 
anak panah tersebut 
sampai pada musuh, 
baik mengenai sasaran 
atau tidak, maka ia sama 
dengan memerdekakan 
seorang budak." 

2803 

Uljji . 4 ^ ijJ o^jJ l2iia. 

^ J lW 

<y^ ij 

^ aj^ ^Aii\ <jl ^l.i<4JI 
Cjs-OjuJjL ^ '4 *>" 
^iuij jill 

e^l 5]j LJf" 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Abdul A'la]; telah 
memberitakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahab]; telah 
mengabarkan kepadaku 
['Amru bin Al Harits] 
dari [Abu 'Ali Al 
Hamdani] bahwa ia 
mendengar ['Uqbah bin 
Amir Al Juhani], ia 
berkata; Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




'alaihi wasallam 
membaca ayat suci Al 
Qur'an di atas mimbar 
yang berbunyi: " Dan 
kalian persiapkan bagi 
mereka kekuatan yang 
dapat kalian lakukan. 
Ingatlah sesungguhnya 
kekuatan ada pada 
melepas anak panah - 
sampai tiga kali-." 

2804 

u-iA J (jj 4ll Ijlii 

jUiic. Jc. 5.*^ 5^1 

4ji 'l DjjiJill (jc. 

(Jj 

Jdll ^ i Jdll ‘ ^ ‘ 

^4itJ 

^U-ac. .laa 4.S JJ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Karmalah 
bin Yahya Al Mishri]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahab]; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Ibnu Lahi'ah] dari 
[’Utsman bin Nu'aim Ar 
Ru'aini] dari [Al 
Mughirah bin Nahiik] 
bahwa ia mendengar 
['Uqbah bin Amir Al 
Juhanni] berkata; Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Barang siapa yang 
mempelajari panah lalu 
ia melupakannya maka 
ia telah membangkang 
kepadaku." 

2805 

(jiic.'il jt jUflll lilii (ji j^i 
jjljiaJI jj jU j jc. 
jilU (jjili jjl jc ULslII 

j JAJJ J^ ‘J AjIc- Jdll ^ i ' ^ 

^Ui jll (JjT « 1 iij ^_gjj J (Jlas 
U-l J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Sufyan] 
dari [Al A'masy] dari 
[Ziyad bin Hushain] dari 
[Abu Al 'Aliyah] dari 
[Ibnu 'Abbas], ia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




berkata; Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
berpesan kepada 
sekelompok orang yang 
sedang melepas anak 
panah, beliau bersabda: 
"Melepas anak panah 
(adalah budaya) bani 
Ismail, sesungguhnya 
ayah kalian adalah 
seorang pemanah." 

2806 

Ijjii (jj jji Ujik 

("'«.'ig'll jjUiik UJjLaJI jjc. 

iill ‘.lui ji Sjjittll 

^ \r-. \ g 4_ilc. 

4.j3j pil 

IIA CjI^ 5jl J lilj 

^.13 (_)^liLll (jj IIa Ijlll 

ol> (3- 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
'Ayyasy] dari [’Ashim] 
dari [Al Harits bin 
Hassan] berkata; "Aku 
tiba di kota Madinah, 
aku menyaksikan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam sedang berdiri 
di atas mimbar, 
sementara Bilal sedang 
berdiri di hadapan beliau 
dengan posisi mengikat 
pedang dan tiba-tiba ada 
bendera hitam. Aku 
tanyakan; 'Siapa ini?' 
Mereka berkata; 'Ini 
adalah 'Amru bin Ash 
yang datang dari 
peperangan.' 

2807 

J^jLLSI (^jJc. (jj (jliiaJI IjjSa. 
ijjlk (3^ «iiil pc jjj opc. j 

(jc. liLJjj Uj.lk pl (jj 

lj)f 1^} ll^ 

^ 

A£Jo 

0^5 0 jijjj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal] dan 
['Abdah bin Abdullah], 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Syarik] 
dari ['Ammar Ad Duhni] 
dari [Abu Az Zubair] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




dari [Jabir bin 

Abdullah], ia berkata; 
"Sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memasuki 
kota Makkah di saat 
penaklukan kota 

Makkah dan benderanya 
berwarna putih." 

2808 

tj-t Mil ^ <ilil .iic. Uiilk 
jjj uj.ik jalill ^ liiiiljll 

^ l3^] 

(jliiiljr. ^jc. j'f.» Ui 

iill ^0 

ojijlj Clul£ jiljjij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin lshaq Al Washithi 

An Naqid]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin lshaq] 
dari [Yazid bin Hayyan]; 
aku mendengar [Abu 
Mijlaz] menceritakan 
dari [Ibnu Abbas], ia 
berkata; "Sesungguhnya 
panji Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berwarna 
hitam dan benderanya 
berwarna putih." 

2809 

liiiik jjJ Jji liiik 

(jbuili jj 

«.LoLi! jic. jc 2^4^ 

Cjjj ^Lojoii jjc. 
ijjj^ '4?. Cllk 

AjIc. 

^^xil 0^ (J >lj\j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari [Hajjaj] 
dari [Abu 'Umar] - 
mantan budak Asma' 
dari [Asma' binti Abu 
Bakar] bahwa ia 
mengeluarkan jubah 
khusus yang semisal 
sutera, lalu ia 
mengatakan; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memakai ini 
apabila beliau bertemu 
dengan musuh (perang)." 

2810 

ijjik jjj jji liiSk 

^Lt (jt ^jj (^>.aia. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 



jUic. 

^ ^lill ^ ^lill ^ ‘CujLaL 
<i3j| jjlS dJlij 

aIc. Ul^ 

bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hafsh bin 

Ghiyats] dari ['Ashim Al 
Ahwal] dari [Abu 
Utsman] dari [Umar]; 
"Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang mengenakan 
pakaian sutera dan dibaj 
(jenis sutera), kecuali 
seperti ini, lalu ia 
memberi isyarat dengan 
jarinya kemudian untuk 
kedua, ketiga sampai 
keempat dan Umar 
berkata; 'Rasulullah 
melarang kita dari hal 
ini.'" 

2811 

IjjSi t_5ji (jJ Jji liiSa. 

^ U W jjlLiii (jc. 4 JiUji! jji 

gc tjj L)j 

2jI jj ^l^ll 4.^1 

4 * i: 4 j\r-. jJjI ^ i 

Igijla iljjlii <iLaC. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Musawir]; telah 
menceritakan kepadaku 
[Ja'far bin Amru bin 
Huraits] dari [Ayahnya], 
ia berkata; seakan-akan 
aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan di atas 
kepala beliau ada sorban 
hitam yang kedua 
ujungnya menjulur 
diantara pundaknya. 

2812 

Uij^k ^ ujAk 

<JaLui ^ UJj^ 

4^' 6^Li^ 

^ 

^ J ^ JJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 
Salamah] dari [Abu Az 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Zubair] dari [Jabir], ia 
berkata; "Sesungguhnya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memasuki 
kota Makkah sementara 
di atas kepalanya 
terdapat surban hitam." 

2813 

jilC. ^ iul IJjlk 

(jj jILL jjjjoi Ujik 

(jc 4jjj jjj 

6^ iiij Cjji jill 

J j*J 

^ jiia 

4.j1c. ^ 4il U£ 

' 'j; 

Vj JJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ubaidillah 
bin Abdul Karim]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sunaid bin 

Dawud] dari [Khalid bin 
Hayyan Ar Riqqi]; telah 
memberitakan kepada 
kami ['Ali bin 'Urwah Al 
Bariqi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yunus bin Yazid] 
dari [Abu Az Zinad] dari 
[Kharijah bin Zaid] 
berkata; "Aku melihat 
seorang lelaki bertanya 
kepada ayahku tentang 
seorang lelaki yang 
berperang sambil 
membeli dan menjual 
serta berniaga di dalam 
peperangan. Maka 
[ayahku] berkata 
kepadanya; 'Kami 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di Tabuk, 
kami membeli dan 
menjual sedang beliau 
melihat kami dan beliau 
tidak melarang kami." 

2814 

uiiAk ^Luix ^ 7- '''’i ''^ 

jjljj jjc. (jjl Ujik 

(jj jUi (jj (J^ (jc ^li (jj 
jla ^1 Jjuij (j*^i (jp (^i 

(jV (Jll jili 

Jc. AisU <)iil IIaL^ 

Jj ujki ^jj j\ sjik ^J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ja'far bin 
Musafir]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui Aswad]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



Laj 

Lahi'ah] dari [Zabban 
bin Fa'id] dari [Sahal 
bin Mu'adz bin Anas] 
dari [Ayahnya] dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku 
mempersiapkan seorang 
mujahid di jalan Allah, 
dipenuhi seluruh 
kebutuhan dan 
kendaraannya di pagi 
atau sorenya lebih aku 
sukai dari pada dunia 
dan seisinya." 

2815 

^ ^ 

LW lW 

o\yjj 

X \ : ^ j\r-. jjjl ^ i ' ^ Jdll 

Jtis 

4jLj|jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Lahi'ah] dari 
[Al Hasan bin Tsauban] 
dari [Musa bin Wardan] 
dari [Abu Hurairah], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melepaskan 
kepergianku, beliau 
bersabda: "Aku 
menitipkan dirimu 
kepada Allah yang tidak 
akan menyia-nyiakan 
barang titipan-Nya." 

2816 

jUk ujik tjj Ujik 

^jc. ^>^■^.0 lJj.lk ^ 

0^' 

iiil -iiil ^)ac. 

Ij1^_)1jJ1 jj.-nk >»i lil ^aiuij Ajic. 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Abbad bin 
Al Walid]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Habban bin Hilal]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mihshan] dari [Ibnu Abi 
Laila] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar], ia berkata; 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam apabila 
mengantar pasukan, 
beliau berkata: "Aku 
menitipkan kepada Allah 
atas nama agama, 
amanat dan akhir dari 
amal perbuatanmu." 

2817 

jjI Ujlk 

^JC^' ^ £ > n ^JC^' 

JjuiJ tjj (Jiijl 

(jj Jli Ajic. iill 

^ jc.1 Ij ^IjaJI j^l 

l^Lo^ 

Ij 

^Lq j 

(^J ^ 

^ ^ lili IJjI ■' 'U J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Malik 
Muhammad Ash 

Shan'ani]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Salamah Al 
’Amili] dari [Ibnu 

Syihab] dari [Anas bin 
Malik]; sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada Aktsam 
bin Al Jaun Al Khuza'i: 
"Wahai Aktsam, 
berperanglah bersama 
selain kaummu maka 
perangaimu akan 
menjadi baik, dan kamu 
akan memuliakan 
sahabat-sahabatmu, 
wahai Aktsam, sebaik- 
baik sahabat adalah 
empat orang, Sebaik- 
baik detasemen terdiri 
dari empat ratus orang, 
sebaik-baiknya pasukan 
perang terdiri dari empat 
ribu orang, sekali-kali 
dua belas ribu pasukan 
(yang tidak sedikit) tidak 
dapat dikalahkan." 

2818 

^1 Uj.1^ ^ ^ 7^^ 

^jc. tjljijjJ Ijj. 1^ 
ujjlfr ^ t3^^! 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



* i' A \e'. ^ i Jdll 

A » , :-. ij 4jLo jJj ^ jj 

ijM Cj^Ua C _ '1 -> 1 i-il e.lc. 

Vj 'ULo jLk Loj <jLo jLk 

Basysyar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Amir]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
lshaq] dari [Al Bara' bin 
'Azib], ia berkata; "Kami 
sedang berbincang- 
bincang bahwa para 
sahabat Rasulullah di 
saat perang Badar 
berjumlah tiga ratus 
orang lebih, sama 
dengan jumlah pasukan 
Thalut yang dapat 
melewati sungai. Tak 
ada orang yang melewati 
sungai tersebut kecuali 
seorang mukmin." 

2819 

t_5ji (jJ Jji liiia. 

^ tjj j 

Ui t‘'l* .oui Jll Ajk:. ^ 4*jg' 

^1 c' wt 

^' ‘'j; ^^ic- 

<‘')a\c^ q\j CSj^ 

clt. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Zaid bin Al 

Huban] dari [Ibnu 
Lahi'ah]; telah 
menceritakan kepadaku 
[Yazid bin Abu Habib] 
dari [Lahi'ah bin 
'Uqbah], ia berkata; aku 
mendengar [Abui Ward] 
sahabat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkata; 

"Jangan sampai kalian 
bergabung dengan 
pasukan yang apabila 
bertemu musuh mereka 
lari, dan jika mendapat 
ghanimah mereka 
mencuri." 

2820 

i!)j 

^jc. tjj tiJl-ojjJ ^jc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



V jlltfiill ^UJa ^ 

jJjLa ^ 

dlC.^LLia 

keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Simak bin 
Harb] dari [Qabishah bin 
Hulb] dari [Bapaknya], 
ia berkata; "Aku 
bertanya kepada 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tentang 
makanan orang-orang 
Nasrani? Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Janganlah makanan di 
dadamu disibukkan oleh 
sesuatu yang berdekatan 
dengan orang-orang 
Nasrani.'" 

2821 

^ ^ ^ 

ijj jd »J 

e^JJ L« ejjc q \ 1 ^^ 

("jiliaJI ^ji*j ^^1 jc 

(3jjai J 4JalSj 

jjja <iiil (l]jli J u cj^ 

V (Jll Ifrja ^tjiaj 

l^-lll t W^-N. 1 L " 1^-^ '1-1*1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah]; 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu Farwah 
Yazid bin Sinan]; telah 
menceritakan kepadaku 
['Urwah bin Ruwaim Al 
Lakhmi] dari [Abu 
Tsa'labah Al Khusyani], 
ia berkata; "Aku 
mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan bertanya 
kepada beliau. Aku 
katakan: "Wahai 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam! Periuk 
orang-orang musyrik, 
bolehkah kita memasak 
di dalamnya?' 

Rasulullah menjawab: 
'Janganlah kalian 
memasak di dalamnya.' 

Ub jjJa^jU JU lij ^ 

1 jl£j 1 j-s li-ii ^ 1 u»"\ Lja^^ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Lalu aku tanyakan; 
'Apabila kita 
membutuhkannya dan 
kita tidak menjumpai 
yang lainnya?' 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: 'Basuhlah 
dengan baik, lalu masak 
dan makanlah.' 

2822 

i''’'^ ^ 

(jj <iill :lsC. lillbi 

jjj DJ jc (jc- (jc- jj 

J (JlSlla (jc. 

V l^j -ALij <>ill 

(JI 3 (jjxiuij 

jj j ji Jj jj (jj «iill .IJC 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Abdullah bin 

Yazid] dari Niyardari 
['Urwah bin Az Zubair] 
dari [Aisyah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Sesungguhnya 
kami tidak meminta 
tolong kepada orang 
musyrik.' [Ali] berkata 
dalam haditsnya; 
'Abdullah bin Yazid atau 
Zaid.' 

2823 

(jj <)Ill .1^ (jj ,'i:<l^« Uj.lk 

L)^ ijj a^Jd 

u'-“JJ ^ jd i3^] 

(^^1 (jl4jijlc (jc Djjc. (jc 
(3.3 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Bukair] dari 
[Muhammad bin lshaq] 
dari [Yazid bin Ruman] 
dari ['Urwah] dari 
[Aisyah], bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




"Peperangan adalah tipu 
daya." 

2824 

<)Ill .1^ jjj Uj.lk 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Bukair] dari [Mathar bin 
Maimun] dari [’lkrimah] 
dari [Ibnu 'Abbas] ; 
sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
bersabda: "Peperangan 
adalah tipu daya." 

^1 (jt (jt 

iill ^_si»-a jjLoil^ 

^11*1 J 

2825 

(jj .4^ IJjla. Vll JJ^ 

(jj liila. J ^ 

IJjlk Vli Jj» «' 'l) 

( 3.3 ^1431 jSjjIa (jc. (j' J j 111 

JjjoiV' (jj (_sja.:j jA 4 ll AlC. jjI 
(jj L>^ isj^ 

4iLill JaA^I 

^ jULaiL jl JA ji 

^ (_liJa3 ij ja 4 (jJ^^" (i^J 
(JJJ^I (^1 jU (j.0 Ljli 

J ujlLill ^ (^ S ^ 
UjjljaJI (jj j j li (_yjl (jj 

4Ji^j ^ ^ <jjc, J 

4jjc. ^ 

j^ ^jj cw3J' 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Hakim] dan [Hafsh bin 
Amru], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Isma'il]; telah 
memberitakan kepada 
kami [Waki'], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Abu 
Hasyim Ar Rumani] 
berkata Abu Abdullah 
yaitu Yahya bin Aswad 
dari [Abu Mijlaz] dari 
[Qais bin 'Ubad], ia 
berkata; "Aku 
mendengar [Abu Dzar] 
membagi harta rampasan 
perang: lalu ayat ini 
turun kepada suatu 
kelompok yang terdiri 
dari enam orang, di saat 
perang Badar yang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




berbunyi: "Inilah dua 
orang yang bertikai 
mengenai Tuhan 
mereka, maka orang- 
orang kafir dipakaikan 
pakaian dari neraka.' 
Sampai kepada firman- 
Nya: 'terbakar.' pada 
Hamzah bin Abdul 
Muththalib, Ali bin Abu 
Thalib, 'Ubaidah bin Al 
Harits, 'Utbah bin 

Rabiah, Syaibah bin 
Rabiah Walid bin Utbah. 
Mereka bertikai dengan 
menggunakan 
argumentasi- 
argumentasi di saat 
perang Badar.' 

2826 

^ 4.-aluj LJ^ 

iill jill (3 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abui 'Umais] dan 
[Ikrimah bin Ammar] 
dari [Iyas bin Salamah 
bin Akwa] dari 
[Ayahnya], ia berkata; 
"Aku bertarung dengan 
seorang laki-laki lalu 
aku membunuhnya, 
kemudian Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberikan 
harta rampasan 
perangnya kepadaku." 

2827 

liljji ^LlLall ^ ^ 

LW <.5^ lP '■'-^ LW 
(jj jj jiC. jc 

i}jLj (jloilil (jc 

^ t <\..' ^ \q'< ^Lilc' 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabah]; telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Yahya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




bin Sa'id] dari ['Umar 
bin Katsir bin Aflah] 
dari [Abu Muhammad] 
maula Abu Qatadah, dari 
[Abu Qatadah] ; 
"Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memberikan harta 
rampasan seseorang 
yang terbunuh di saat 
perang Hunain kepada 
yang membunuhnya." 

2828 

Ijiilk ^ ^Jc. iJjSk 

^ir-> .tiVl lilll-a jji Ujik SjjLkji 
(jLl (> ^ ^ (> 

JUltl <Uj| jjc. 

^Lalj “Cjc. iill <)ill (JjjolJ 

4J2 

Telah meneeritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Malik 
Al Asyja'i] dari [Nu'aim 
bin Abu Hindin] dari 
[Ibnu Samurah bin 
Jundab] dari 
[Bapaknya], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
yang membunuh, maka 
harta rampasan 
perangnya untuknya." 

2829 

Ujik jjJ _jji Uiiik 

(jc is J* lW 

(^1 (jc. ^ ^ ^1 ^ 

^ ‘ _ '» ■ Uj.lk (JlJ 
^1 J_sij-a (JiLilla 4 Jiljk 

(j.0 jllll (JaI jjc. jilkj 4 .jic. 

^ jl nf.nllj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Az 

Zuhri] dari [’Ubaidullah 
bin 'Abdullah] dari [Ibnu 
'Abbas] berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ash Sha'b bin 
Jatstsamah], ia berkata; 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




tentang orang-orang 
musyrik yang sedang 
bermalam di rumah 
mereka lalu (diserang) 
dan terkena kaum wanita 
serta anak-anak? 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Mereka 
(wanita dan anak-anak) 
adalah bagian dari 
mereka (orang-orang 
musyrik itu)." 

2830 

Uljji (JjT a 1 iil ^ A Ijiilk 

(jc jUiC. (jj Jc. J 

(jc (jj A^iul (jj (_)jiIj| 

(j jl jA jSj ^ 

iiil (^4^1 r4^ 

Djl^ liita 

.iJC- 1^1 

c-l^ (3^^ li-ljll 0^1^ Ig '\ri IaLjUI 

AjlJjjj AajjjJ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Isma'il]; telah 
memberitakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[’lkrimah bin ’Ammar] 
dari [lyas bin Salamah 
bin Al Akwa'] dari 
[Ayahnya], ia berkata; 
"Kami berperang 
bersama Abu Bakar 
melawan suku Hawazin 
pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam. Lalu kami 
mendatangi sumber air 
milik Bani Fazarah, 
kemudian kami berhenti 
sebentar, sehingga ketika 
waktu pagi tiba, maka 
kami mengadakan 
serangan terhadap 
mereka. Kami 
mendatangi pemilik 
mata air lalu kami 
mengepungnya pada 
malam hari dan kami 
bunuh sembilan atau 
tujuh (penghuni) rumah 
mereka." 

2831 

Uj.lk (jj Uj.lk 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



^ lillLo Ulii ^ 

^1 (jc. (Jiljl 

J 4.^ iiil ^_5iLa ([Ijjill 

(JJjlall (_>iaaJ SjjjLo oi jil 

(jLuLallj (JS jjC. ^_5^j3 

kepada kami [Yahya bin 
Hakim]; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Utsman bin 
'Umar]; telah 
memberitakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
'Umar]; "Sesungguhnya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam melihat 
seorang wanita yang 
terbunuh dijalan, lalu 
beliau melarang untuk 
membunuh kaum wanita 
dan anak-anak." 

2832 

Aj^ (jj jji liiSa. 

lP 

(_jilLa jjj ^1 ^ jjj ^3^' 

^ UJjI^I Allaik ^ 

3AjIc- Jdll ^ i Jdll 

.12 aJjjLo oI jil ^_5lc. Iij^)i2 
aJ Iji^U (3“llll 1^3'r. 

(j:&i2 (JjUj ulul£ tji 3^ 

j_jJj (jliaji p 

) ^jl aJ (Ja2 (jJ .ilLL 

pltij ajIc. ^ '^ <iiil 

Vj ^ji 3^ 

Ajjli ^jj gj 1 iir- 

.ilC. ^ 0 jJa^l u!i.lk Ajj^ Uj.lk 

ll^ ^ 

UA il)^ ^3^' 

jiiLij aJc. iiil ^U.1 (j^ 

Ajjji j_yji tjj jji Jli «3^ 

Aj2 3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [Abu Az 
Zinad] dari [Al Muraqqi' 
bin Abdullah bin Shaifi] 
dari [Hanzhalah] 
seorang penulis, ia 
berkata; "Kami telah 
berperang bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, tiba- 
tiba kami menjumpai 
seorang wanita yang 
terbunuh dan telah 
dikerumuni masyarakat 
kemudian mereka 
memberi jalan untuk 
beliau. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Wanita ini tidak ikut 
berperang dengan 
mereka yang perang.' 

Lalu Rasulullah 
bersabda kepada seorang 
laki-laki: 'Berangkatlah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




menuju Khalid bin 

Walid dan katakan 
kepadanya bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkanmu 
seraya bersabda: 
'Janganlah engkau bunuh 
keturunan-keturunannya 
dan para buruh kerja 
(tukang).' Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 

Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Qutaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Mughirah bin 
Abdurrahman] dari [Abu 
Az Zinad] dari [Al 
Muraqqi'] dari 
[Kakeknya, Rabah bin 

Ar Rabi'] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu. 

[Abu Bakar bin Abu 
Syaibah] berkata; 'Ats 
Tsauri menyalahkannya.' 

2833 

J_yj1 ^3 Ijjik 

»J jc. jc ^ L)^ jjja^VI 

^ j 

^1 (5^-3 ‘>iii J 

^ 1 ^l'u^ Cjjl (Jlaa 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ismail 
bin Samurah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Shalih bin Abu Al 
Akhdlar] dari [Az Zuhri] 
dari [Urwah bin Az 
Zubair] dari [Usamah 
bin Zaid], ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengutusku ke suatu 
perkampungan disebut 
dengan 'Abnaa', dan 
bersabda: 'Datangilah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




Abnaa di waktu pagi, 
kemudian bakarlah.'" 

2834 

("ni'I Ulil (jJ '1«^« lijik 

JJjI Jdll 

jc iiil (3jjU (^3 

1 La 

SjVI 5jula 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh]; 
telah menberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'ad] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar], ia 
berkata; "Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membakar pohon kurma 
bani Nadlir dan 
menebasnya, yaitu 
kawasan Buwairah, 
kemudian Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
menurunkan ayat: 'Apa 
saja yang kamu tebang 
dari pohon kurma (milik 
orang-orang kafir) atau 
yang kamu biarkan 
(tumbuh) berdiri di atas 
pokoknya (Qs. Al Hasyr 
99: 5).'" 

2835 

Ijjlk ,ijtLi 4il ujlk 

jc ^1 jc ^LL 

lw' 

J_gjj (Jij ** 3'**- 

(JjSJ Aj3j ^ia3j Jjjjajll 

ol jLi j^Li 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Sa'id]; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Uqbah bin 

Khalid] dari 
[Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar], ia 
berkata; "Sesungguhnya 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam membakar 
pohon kurma bani Nadlir 
dan menebasnya. Di 
dalam hal ini seorang 
penyair berkata; 'Maka 
mudah bagi seorang 
majikan bani Luay 
membakar kawasan 
Buwairah sehingga 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




bercerai-berai.'" 

2836 

^ a j A 1'iVw 

ijc. Vli Jj* A >»] 

LJC. jlic. 4Ji 

(jc. (jj 4Jiiui 

Qj\^ Ujjilll 

<i3j| ^U.1 <iiil (Jjjjij .1^ 

^_gjj (j.0 ^Ajic. 

1 isjir- S-ijiJi (>“ j® 

^^1 (jjjaJa 4Jj^l CaA 

A Ae'. jjj) ^ 

kl j3 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Muhammad bin 

Isma'il], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Ikrimah bin Ammar] 
dari [lyas bin Salamah 
bin Al Akwa] dari 
[Ayahnya] ia berkata; 
"Kami melakukan 
penyerangan terhadap 
Hawazin bersama Abu 
Bakar pada masa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam. Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberiku 
seorang budak 
perempuan dari bani 
Fazarah yang termasuk 
perempuan paling cantik 
di kalangan Arab, ia 
mengenakan kain 
penutup (di atas 
kepalanya). Aku tidak 
pernah menyingkap 
pakaiannya hingga tiba 
di Madinah, kemudian 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menemuiku di 
pasar dan bersabda: 

'Demi Allah, karena 
ayahmu berikanlah ia 
untukku.' Maka aku pun 
memberikannya kepada 
beliau. Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengirim 
wanita tersebut dan ia 
ditebus dengan beberapa 
tawanan dari tawanan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




kaum muslimin yang ada 
di Makkah." 

2837 

.lic. U!i.lk A ^ u!i.lk 

(jc ill ^ (jc. 
tluA jJla 3^ 

^ 

(jij 4.j1c. 3^ 

i ' AjIc- Jdll ^ i 

oUj .lu -^3^^ L>J 

1 \ AjIc. Jdll ^ i Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari 
[Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar], ia 
berkata; "Seekor kuda 
miliknya terlepas pada 
masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu diambil 
oleh seorang musuh 
kemudian diketahui oleh 
umat Islam, lalu kuda itu 
dikembalikan 
kepadanya. Ibnu Umar 
berkata; 'Seorang budak 
miliknya melarikan diri 
lalu ditemukan di 
Romawi dan diketahui 
oleh umat Islam. 
Kemudian dikembalikan 
oleh Khalid bin Walid 
kepadanya setelah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam wafat.' 

2838 

‘"'j"! cj^ A 

L)^ ^ jc. (jj 

jc. ^ ^ olki 

L)^ ® 

34-j 

^alujj AJc. 

^lil) 1"\1 

UJb ^ 

l}k ^^Sl^LLa jj Jll (^\j 

^ Ijuiio'i'la jj j Jrjfuj 

j-o cIjI liU <c.lio 

J9 LSJ^^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'ad] dari [Yahya 
bin Sa'id] dari 
[Muhammad bin Yahya 
bin Hibban] dari [Abu 
'Amrah] dari [Zaid bin 
Khalid Al Juhani] 
berkata; "Telah 
meninggal dunia seorang 
pemberani Khaibar." 

Nabi shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam bersabda: 
'Shalatilah sahabat 
kalian! ' namun para 
sahabat 

mengabaikannya, dan 
wajah mereka semuanya 
berubah, ketika beliau 
melihat hal itu beliau 
bersabda: 'Sahabat 
kalian telah berbuat 
ghulul (mencuri 
ghanimah sebelum 
dibagikan) dijalan 

Allah.' Zaid berkata; 
'Carilah padanya dan 
ternyata ia telah mencuri 
manik-manik milik 
orang Yahudi yang 
harganya mencapai dua 
dirham.' 

2839 

lW CP lW 

jc jjj jJlLi jc jliJ 

(jliJll ^ ^1 ^ 

■iLij AjIc. 

(Jlia CjLia sjS jS Ai j 

^ ^Ljjj 

^lill 

^ j\ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Amru 
bin Dinar] dari [Salim 
bin Abui Ja'd] dari 
[Abdullah bin Amru] 
berkata; "Ada seseorang 
yang senantiasa 
memberatkan Nabi, la 
bernama Karkarah. 
Kemudian ia meninggal 
dunia. Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Ia berada di 
neraka.' Mereka pun 
melihat dan ternyata ia 
membawa selendang 
yang ia curi." 

2840 

jjI Ujlk (jj ^Jc. Uiilk 

(j^ cr^ (j^ ^ SjiLoii 

jc jlli jj (_ji*J jc (jli^ 

UJ ("'«1 I^'l (jj ejUc 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



^ ‘rr^ iJl 

t.s-^ sijS “cia iiU 
Ijji U (Jla ^ 

laJ^I a'il 

Lsl lilli (jjS Uj.i. ..'Ijj 

ji^i ju 

kami [Abu Usamah] dari 
[Abu Sinan Isa bin 

Sinan] dari [Ya'labin 
Syadad] dari [Ubadah 
bin Ash Shamit], ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam shalat bersama 
kami pada saat peristiwa 
perang Hunain, beliau 
berada di samping unta 
hasil pembagian harta 
rampasan perang, 
kemudian beliau 
mengambil sesuatu dari 
unta tersebut dan 
meletakkannya di antara 
dua jari beliau, lalu 
bersabda: 'Wahai 
manusia! Sesungguhnya 
ini adalah bagian dari 
harta rampasan perang 
kalian, janganlah kalian 
berlaku curang dalam 
pembagian harta 
rampasan perang 
sekalipun hanya berupa 
kain, atau yang kurang 
dari itu, karena 
sesungguhnya 
pengkhianatan akan 
menjadi cela bagi 
pelakunya pada hari 
Kiamat kelak, (juga akan 
menjadi) aib dan api 
neraka.' 

2841 

jc Vla .f^^A (jj 

lW ijjj (jj ijjj j^ 

(j^ j j^ (Jji^ (jc. 

j U jK.ia (jj (^ 

jjiill (jlj ^Ijj jjil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j dari 
[Sufyan] dari [Yazid bin 
Yazid bin Jabir] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




[Makhul] dari [Ziyad bin 
Jariyah] dari [Habib bin 
Maslamah], ia berkata; 
"Sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memberikan 
sepertiga (harta 
rampasan perang) 
setelah sebelumnya 
seperlima." 

2842 

u!i.ik u\c. u!i.ik 

Cm ^ 

^ jUuili (jt H 

L)^ jc 

djUc. jjc. sjiLoi (jc. ^ jc-Vi 

^1 i_^C-a ^[^^1 ^llaLLall ^ 
i\’SA\ jij 
iiiiiili jML'yct 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari 
[Abdurrahman bin 

Harits Az Zuraqqi] dari 
[Sulaiman bin Musa] 
dari [Makhul] dari [Abu 
Sallam Al A'raj] dari 
[Abu Umamah] dari 
[Ubadah bin Ash 

Shamit] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menambah 
bekal (dari ghanimah) 
ketika berangkat 
seperempat dan ketika 
pulang sepertiga." 

2843 

<-oiui Ijlil jjjLiaJI 

(jc. (_ 'J» iti (jj jjmc . iJjik 

4ll Jjjjj ^ dJflj iOll oik (jc 
* i' 4 j1c Jdll ^ i 

^4,|.4jxjJa (_jJc (i^jS (jj^K.ia'l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Al Husain]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Raja' bin 
Abu Salamah]; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Amru bin 

Syu'aib] dari [Ayahnya] 
dari [Kakeknya] berkata; 
"Tidak ada nafal 
(tambahan harta 
rampasan perang) 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




setelah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, orang-orang 
muslim yang kuat 
mengembalikannya 
kepada yang lemah." 

2844 

a1 JjSj 

(jU «K.ia (jj (jc. 

^iLij ‘ulc' 

JLaajijll u^=^j oii^l 

CS^ L)^ i^lki 

(J (jt 

(Masih dari jalur yang 
sama dengan 
periwayatan hadits 
sebelumnya; dari [Ali] 
dari [Zaid]), [Raja'] 
berkata; aku mendengar 
dari [Sulaiman bin 

Musa], ia mengatakan 
kepadanya; telah 
menceritakan kepadaku 
[Makhul] dari [Habib 
bin Maslamah] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam menambah 
bekal seperempat ketika 
berangkat dan ketika 
pulang sepertiga. Amru 
berkata; Aku 
menceritakannya 
kepadamu dari Ayahku 
dari Kakekku dan 
engkau menceritakannya 
kepadaku dari Makhul. 

2845 

^i ^ 

y 5*^' 

j1 JMC. ^1 ^ 

^ > nl 4 jW 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Ubaidullah bin 
Umar] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membagi tiga 
bagian untuk 
penunggang kuda di hari 
Khaibar dan dua bagian 
untuk pejalan kudanya 
sedang untuk pejalan 
kaki satu bagian." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


2846 

(Jll ^ ^ jf-^ (jj ^j 

ula.xj.j 

i 6^ cJii 

- ‘ ‘'OJ 

CluJaC.!j 4 «j'it'I 

4Jj.mj 1 jj a^)^i dliSj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin Sa'ad] 
dari [Muhammad bin 

Zaid bin Muhajir bin 
Qunfudz], ia berkata; 

Aku mendengar [Umair] 
-mantan budak- Abu Al 
Lahm, berkata [Waki']; 
"la tidak memakan 
daging." la berkata; 'Aku 
berperang bersama 
tuanku di perang 

Khaibar sedang aku 
adalah seorang budak, 
hingga aku tidak 
mendapat bagian 
ghanimah, lalu diberikan 
kepadaku perhiasan 
pedang dan aku bawa 
bila mengikutinya.' 

2847 

Uiiik 4 j^ jjJ _jji Ijjik 

(jc. ^jl aj'ui ^ .1^ 

p l> L«^ 4^ t> 

^ Cjjj^ll 4j^lLajVi 4jU<-. 
^iiulj 4.;Jc. iill ^U.-l 4ll (JjjolJ 

^ 9l3> ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim bin 
Sulaiman] dari [Hisyam] 
dari [Hafshah binti Sirin] 
dari [Ummu 'Athiyah Al 
Anshariyah] ia berkata; 
"Aku berperang bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
sebanyak tujuh kali, aku 
berada di belakang, 
membuatkan makanan, 
mengobati luka dan 
merawat yang sakit." 

2848 

J^jLLSI yc. (jj iJjSa. 

^ 4 J lir- ^ n. W 4JoUjii ^1 Ijjik 
(_3 jj jji ijUJI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al Hasan 
bin Ali Al Khallal]; telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



^ ^ n, W 

iiil 4il (3l-jj*4l3 

glS (ji Ijiila 4ll LS^J 

Vj iVj Vj ^Lj 

IjJj I jljkj Vj 1 gl*J 

menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah]; 
telah menceritakan 
kepadaku ['Athiyah bin 

Al Harits Abu Ruq Al 
Hamdani]; telah 
menceritakan kepadaku 
[AbulGharifUbaidullah 
bin Khalifah] dari 
[Shafwan bin 'Assal], ia 
berkata Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
kami di satu peperangan, 
beliau bersabda: 
"Berjalanlah dengan 
asma Allah di jalan 

Allah, perangilah siapa 
saja yang kafir kepada 
Allah, jangan 
mencincang, jangan 
khianat, jangan mencuri 
dan jangan membunuh 
orang jompo." 

2849 

gUijj Uj.lk gj 

gj| (jc ^gi (jj (jc 

4ll Jjjjg gl^l2 AjjI (jc 
g^of 4glc. Jdll ^i 

oU-a jl ^gjj ^_5Jc. ^!^g 

4jLo gig <>5ll ggiij A m j 'l <jlaLk 
Ig^^l (JUa igj^ (JJaIouJI g.» 

gi Igljla 4ll (Jj^ is^J 

Vj ijj^ Vj Ijgci 

IjJj I jljkj Vj i jliaJ Vj i jl*J 
‘-'ja' dul 1 jlj 

LS'^1 iJl Ll:jfgiiill 

g^U JlLai. ji JiLi. Cllilj 
L-S^j 3^^ ^4^) 41 gjl-^i 

gjl ^iLL,yi ^1 

^ 'ir- tlj£j 'l« l^gjLkl 

CS^I f* Jg^l 

u! f* 

gjg^l^Joil La gl IglLs 

gjg^l4-ali Li g^J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yusuf Al Firyabi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
['Alqamah bin Martsad] 
dari [Ibnu Buraidah] dari 
[Ayahnya] berkata; 
Apabila Rasulullah 
shallallahu'alaihiwasalla 
m mengangkat 
komandan pasukan atau 
mengutus ekspedisi 
pasukan, secara khusus 
beliau berwasiat kepada 
panglima pasukan untuk 
bertakwa kepada Allah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


' jj' L)]j^ 

ij^ lsJ^ ls'^'^ 

^ jj^ Vj 

I j^L^ ^ji V] 4 aj'iT 'IJ 

^1 1^1 ^ ^J.oKn^li 

f.ll-ir.J ^!)LaiVi 

'ir- 1_S^J ^A|; 'u 3^^ ^U 

'-^y'<~- <0 jIj (jxluill I jjl ^ ^ll 
lila^ (1:3^'-^ uJj 

<iiil 4jii 3* >’' Cl^ i21jjl jll 

<iiil ^ 3*-^ ^ 

3 ^' ^ _ 

uJJ 

^ 

^jjl 3^3 ^1 

cLuj.^1 (_SJ^ v -'^■^ 

4 aV'r- 31^^ 

31^ LW 3 j^ t'''~i.'l^4 

3f u3 p^ 

l> UJ^ (jj gUijll 
3^ 4.jic. Aiil 


dan beliau berwasiat 
kepada kaum muslimin 
yang bersamanya agar 
menegakkan kebaikan- 
kebaikan, lantas beliau 
bersabda: "Berperanglah 
dengan nama Allah di 
jalan Allah, perangilah 
orang yang kafir 
terhadap Allah, 
berperanglah dan 
janganlah berkhianat, 
jangan memutilasi dan 
jangan membunuh anak 
kecil, bila kau bertemu 
musuhmu dari kalangan 
orang-orang musyrik, 
serulah mereka pada satu 
dari tiga hal, mana saja 
diantaranya yang mereka 
terima maka terimalah 
dari mereka; serulah 
mereka menuju Islam, 
bila mereka 
menerimamu maka 
terimalah dari mereka 
kemudian ajaklah 
mereka untuk pindah 
dari tempat mereka ke 
tempat kaum muhajirin. 
Beritahukan kepada 
mereka bila mereka 
mengerjakannya, bahwa 
mereka mendapatkan 
hak dan kewajiban yang 
sama seperti kaum 
muhajirin lainnya, bila 
mereka enggan dan lebih 
memilih tempat mereka, 
beritahukan pada mereka 
bahwa mereka seperti 
kaum badui kalangan 
muslimin, mereka 
berkewajiban 
melaksanakan hukum 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


Allah yang berlaku bagi 
kaum mu'minin dan 
mereka tidak 
mendapatkan fai' dan 
ghanimah sama sekali 
kecuali bila mereka 
berjihad bersama kaum 
muslimin, bila mereka 
enggan maka serulah 
mereka untuk membayar 
jizyah, bila mereka 
menerima maka 
terimalah dari mereka 
dan tahanlah dirimu 
(untuk menyerang 
mereka), bila mereka 
enggan maka 
memintalah pertolongan 
pada Allah kemudian 
perangilah mereka. Bila 
kau mengepung 
penghuni benteng lalu 
mereka berkeinginan 
agar engkau membuat 
jaminan Allah dan nabi- 
Nya untuk mereka, 
jangan kalian lakukan 
tapi buatlah saja 
jaminanmu, jaminan 
ayahmu dan jaminan 
teman-temanmu untuk 
mereka, karena bila 
kalian melanggar 
jaminanmu dan jaminan 
ayah-ayahmu itu lebih 
ringan dari pada kalian 
melanggar jaminan 
Allah dan Rasul-Nya, 
bila kau mengepung 
penghuni benteng lalu 
mereka 

menginginkanmu agar 
engkau memutuskan 
hukum Allah atas 
mereka, jangan kau _ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




turuti, tapi berilah 
mereka keputusan 
dengan hukummu, 
karena kau tidak tahu 
apakah kau sesuai 
dengan hukum Allah 
tentang mereka ataukah 
tidak." Berkata 
['Alqamah]; lalu aku 
menceritakana hal itu 
kepada [Muqatil bin 
Hayyan] lalu ia berkata; 
telah menceritakan 
kepadaku [Muslim bin 
Haidlam] dari [An 
Nu'man bin Muqarrin] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam dengan 
Hadits yang serupa. 

2850 

J_yj1 jc L)^ (jiiC-VI 

iiill (Jlilla 

^Ual ^^gic-Ual 

iill ^ ^iLa^ (jAj iill 

^^gjc-Ual ^Ual O^J 

^U^aC. ^ O^J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'j; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa 
yang mentaatiku berarti 
ia taat kepada Allah, dan 
siapa yang 

membangkang kepadaku 
maka ia telah 
membangkang pada 
Allah. Dan barang siapa 
yang mentaati pemimpin 
maka ia telah mentaatiku 
dan siap yang 
membangkang kepada 
pemimpin maka ia telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




membangkang 

kepadaku." 

2851 

L)^ 

UiiAk VlS ^ 

jjI 4jxj^ liiilk 

l^jaLojujl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar] dan [Abu 

Bisyr Bakar bin Khalaf], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id]; 
telah menceritakan 
kepada kami [ 8501 'bah]; 
telah menceritakan 
kepadaku [Abu At 
Tayyah] dari [Anas bin 
Malik], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Dengar dan 
taatlah walaupun yang 
memimpin kalian adalah 
seorang budak hitam 
yang berambut keribo." 

2852 

ijjSi (jj jji liiSa. 

qc jc c'^' 

jji is^ 

ijj (JjSJ 

1 Jir in>»la A ^ >»J"\ .1^ 

jIiI La 1 AJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki' bin Al 

Jarah] dari [Syu'bah] 
dari [Yahya bin Al 
Hushain] dari 
[Neneknya Ummu Al 
Hushain], ia berkata; 

"Aku pernah mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Apabila 
kalian diperintah oleh 
seorang hamba sahaya 
dari golongan Habasy 
yang cacat, maka 
dengarkanlah dan taatlah 
kepadanya, yaitu selama 
dia memimpin kalian 
dengan Al Qur'an." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 


2853 

Uj.lk ^ A 

pc. AjLi Liia. jai^ (jj 

4j| jj j_jj| 

IjU Sllall J\ 

pi pj 1 1 ^ 

jj jji Jlaa 4 ^^ 

<j1c. ^h'-s ^LLajI 

L)^ uJj u' 4 “J 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Basysyar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ja'far]; telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[Abu 'Imaran Al Jauni] 
dari [’Abdullah bin Ash 
Shamit] dari [Abu Dzar], 
sesungguhnya ia telah 
sampai di kawasan 
Rabdah, pada saat itu 
telah dilaksanakan shalat 
dan yang menjadi imam 
mereka adalah seorang 
hamba sahaya, maka 
dikatakan kepadanya; ini 
Abu Dzar datang, "lalu 
hamba sahaya itu 
mundur kebelakang. 
Namun Abu Dzar 
berkata; kekasihku 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah berwasiat 
kepadaku agar aku 
mendengarkan dan taat 
sekalipun pemimpinku 
adalah seorang hamba 
sahaya dari Habsy yang 
cacat anggota tubuhnya.' 

2854 

Ujik pj p^ pji Uiiik. 

pj ,'>«k « 1 uW (jjplA pJ 

(jJ (jJ 3^ U^ JU^ 

pijpliil 0^3“ 

^aililj 4ll 3p*^U 

cii^ jj^ (jj ^-0^ ‘4i*j 

u^'3 CS^I Cs4^' 

pjpjall p^n^'ij plS 4' ^IpC 

p jls p tn3 'I p^ <ajUa 
^lia. (jj 5^' 3“b (41 

1 pc. (343 Ujj^ 341 ^' u4 (jl 

(jjpUl p^n»;; (jl4 LaIs 4jLo 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun]; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 'Amru] 
dari ['Umar bin Al 

Hakam bin Tsauban] 
dari [Abu Said Al 
Khudri], sesungguhnya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 


ji l^lj 

J ClulSj Jiill 

4^Uallj 

Vj Iji ( 31 ^ 

(Jla ^kj I jlli 
^ ^\ji VI 

J)Ja Uila ^lill 

j_jlLa ^ J'l" lj^)^j Ha^ UJs 
<)iii (J_jjaiJ (iJl^ 4.jjc. <iiil 

ejxj]aJ !)is <iill ^J' ''-' 


Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengutus Alqamah bin 
Mujazir dalam satu 
rombongan dan aku di 
dalamnya. Ketika telah 
sampai di penghujung 
perang atau di 
pertengahan jalan, 
sekelompok bala tentara 
meminta izin. Rasulullah 
memberikan izin kepada 
mereka, lalu pasukan 
dipimpin oleh Abdullah 
Hudzafah bin Qais As- 
Sahmi. Aku termasuk 
orang yang ikut 
berperang bersama 
dengannya. Setelah 
sampai di pertengahan 
jalan, sekelompok kaum 
menyalakan api untuk 
menghangatkan tubuh 
atau untuk membuat 
sesuatu. Abdullah 
berkata; -untuk sekedar 
bercanda-; bukankah 
kalian harus 
mendengarkan dan taat 
kepadaku?" Mereka 
berkata; 'Tentu.' la 
berkata; 'Tidakkah yang 
aku perintahkan tentang 
sesuatu kepada kalian, 
pasti kalian lakukan? ' 
Mereka menjawab; 
'Tentu.' Abdullah 
berkata; 'Aku ingin 
kalian meloncati api ini.' 
Sekelompok orang 
berdiri dan saling 
bersiap-siap. Ketika ia 
mengira bahwa mereka 
akan melompat, ia 
berkata; 'Berhentilah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




kalian, karena 
sesungguhnya aku hanya 
bergurau kepada kalian.' 
Ketika kami tiba dan 
mengemukakannya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Barangsiapa yang 
memerintahkan kalian 
untuk bermaksiat kepada 
Allah, maka janganlah 
kalian taat kepadanya.' 

2855 

("ni'I Ulii (jJ lijik 

jic. ^1 (jt (jj 

l2iik J ^ 

C-I^J tjj Ujik .lutlj 

^ 

idll tjjl 

lJ^ ^iuij ^lJc- 

VI0 js 

4^Ua Vj ^kui 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'ad] dari 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar]; demikian juga 
telah diriwayatkan dari 
jalur yang lainnya, dan 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] dan [Suwaid 
bin Sa'id], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Raja' Al Makki] dari 
[Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] 
sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Hendaklah 
seorang muslim 
senantiasa taat, baik 
yang ia sukai atau ia 
benci, kecuali apabila 
diperintahkan untuk 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




berbuat maksiat, maka 
tidak ada kata 
mendengar dan taat 
lagi." 

2856 

,'^J* ul ^ UJ^ 

1 'uW ^ ^ > n ^ 

^ Uj.1 ^ 

jill lijSk Vll 

<^1 (jc. J J» 111 a ^iill .lic. ^jj 

jjj «iill .1^ 02^ jjc. 

Jta ^hjij iill tei-a 

4 i.lJLj (jjLa*jj aIjoiII jjjjiJaJ 
LJt SilLall (jj^3dj 
^jj «dll J JJJJ Ij ‘ " 
p jjjl Ij jjilluiJ (iJla ( 3 ^^ i_i^ 
(3^1 <tUa V (3^ t aj’s .4^ 

'M 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin 

Sulaim]; demikian juga 
telah diriwayatkan dari 
jalur yang lainnya, dan 
telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
'Utsman bin Khutsaim] 
dari [Al Qasim bin 
Abdurrahman bin 
Abdullah bin Mas'ud] 
dari [Ayahnya] dari 
[Kakeknya], 
sesungguhnya Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

'Ada sekelompok orang 
yang memimpin urusan 
kalian selelahku, yaitu 
orang-orang yang 
memadamkan Sunnah 
Nabi dan melakukan 
bid'ah serta senantiasa 
mengakhirkan shalat 
dari waktunya." Aku 
katakan; 'Wahai 
Rasulullah! Apabila aku 
bertemu mereka, apa 
yang harus aku lakukan? 

' Rasulullah bersabda: 
'Engkau bertanya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




kepadaku, apa yang 
harus engkau lakukan 
wahai Ibnu Umi Abdu? 
Tidak ada ketaatan bagi 
orang yang bermaksiat 
kepada Allah.' 

2857 

.llC. ,'1^^ A u!i.lk 

gj olaJi (jc (Irtjjl 

<dll .IJT in (jJ ^J^Jj ■ "J 

( " ' «U i-l'l (jJ 

.-'.'l; ^'1 gj eiUc. gt AjjI gt 
Ajic. jill «dll Jji'ij liijljJll 

ogS-olI J Jaiiiall J guiJI j gjoutll 

y^i ^ ju^ V jij 

V 1 U^J 

4_a ji ^1 ^ 1. al-^'l 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Idris] dari [Muhammad 
bin lshaq] dan [Yahya 
bin Sa'id], [Ubaidullah 
bin Umar] dan [Ibnu 
'Ajian] dari ['Ubadah bin 
Al Walid bin 'Ubadah 
bin Ash Shamit] dari 
[Bapaknya] dari 
['Ubadah bin Ash 
Shamit], ia berkata; 

"Kami telah 
membaiatkan diri 
kepada Rasulullah untuk 
mendengar dan patuh 
pada saat yang sulit dan 
mudah, di saat semangat 
atau di saat dibenci serta 
di saat ada kepentingan 
kita. Selain itu agar kami 
tidak menolak perintah 
dari orang yang layak 
memerintah dan agar 
kami mengemukakan 
kebenaran di mana saja 
berada. Kami tidak takut 
kepada cacian para 
pencaci demi hak-hak 
Allah." 

2858 

jUi& ^ IJjlk 

.1^ ^ >H 1 ^luM ^ 

(jj J t> ji^'^ 

(Irtjj] ij>£ 

i_-maJI (Jla gc. 

Laij *. y j 3* 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim]; telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



menceritakan kepada 
kami [Sa'id bin Abdul 
Aziz At Tanukhi] dari 
[Rabi'ah bin Yazid] dari 
[Abu Idris Al Khaulani] 
dari [Abu Muslim] 
berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
Al Habib Al Amin dan 
aku memanggilnya 
Habib tapi dia jugalah 
yang terpercaya, yaitu 
[Aufbin Malik Al 


(Jia fjjilill I jllLij V 's ^4^ 



Asyja'i], ia berkata; 
"Kami berada di sisi 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tujuh, delapan 
atau sembilan orang, la 
berkata; 'Bukankah 
kalian ingin berbai'at 
pada Rasulullah?! ' Kami 
membentangkan tangan 
kami. Seseorang berkata; 
'Wahai Rasulullah! 
Sesungguhnya kami 
telah membaiat dirimu, 
maka bagaimana cara 
berbaiat atas dirimu?' 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Hendaklah 
kalian beribadah kepada 
Allah dan janganlah 
mempersekutukan-Nya. 
Dirikanlah shalat lima 
waktu dan dengarkan 
serta taati perintah 
pemimpinmu -beliau 
mengemukakannya 
dengan ucapan yang 
samar- dan j anganlah 
meminta-minta kepada 
orang lain.' 'Auf berkata; 
'Aku sungguh telah 
melihat sebagian mereka 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




yang cambuknya 
terjatuh, maka mereka 
tidak meminta kepada 
orang lain untuk 
mengambilkannya.' 

2859 

A Ijjlk 

UJUfr ^ <ikA Uij^k 
tillLo ^ (JI3 

auI ^ ^ Jdll 

4^Uallj 
^aJAJaluil L(U3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari 
[’Attab] mantan budak 
Hurmuz, ia berkata; Aku 
mendengar [Anas bin 
Malik], berkata; "Kami 
telah berbai'at terhadap 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, untuk 
mendengar dan taat 
kepadanya. Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

'Pada sesuatu yang 
kalian mampu.' 

2860 

("ni'I Ulii (jJ lijik 

Telah meneeritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'ad] dari [Abu 
Zubair] dari [Jabir], ia 
berkata; "Seorang hamba 
sahaya datang menemui 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dan membaiat 
dirinya di saat hijrah. 
Rasulullah tidak merasa 
bahwa orang tersebut 
adalah seorang hamba 
sahaya lalu majikannya 
tiba dan meminta hamba 
sahaya tersebut. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 

^1 pL^ll 

f^j 

^hjij ajIc. ^u.-i 

(JU3 0 ^^ c-l^ 

Ajjij iiil 

^ ^ 

^iljalJ lill3 .lu ll^l ^1-2 

3 a 2^1 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 











Ibnu Majah 2001-3000 




bersabda: 'Juallah hamba 
sahaya tersebut 
kepadaku.' Lalu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membelinya dengan dua 
orang hamba sahaya 
lainnya yang berkulit 
hitam. Rasulullah tidak 
pernah melakukannya 
lagi kepada siapapun 
setelah itu, sehingga 
beliau menanyakan 
kepadanya apakah 
dirinya seorang hamba 
sahaya atau bukan? ' 

2861 

^ y} 

1 jlla (jj J (jj 

(jC. SjjULa jji 1 

Jdll ^iJjil 

Vj iii V ^3 

Vj ^jj j'l jJajj 

(j-o AjtiaJ oilllLj f. La ^_5it 

!iL^j Jjjiii'l jjjl 

JjAj ^llaS UiLV 

LiLol JJ J:J^ LS^ 

l^io sUaC-i ^jli li.ll V] V 

‘r^ '4^ uj J ^ es^J 

la 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
serta [Ahmad bin Sinan], 
semuanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Hurairah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ada tiga 
orang dimana Allah 
tidak mau berbicara 
kepada mereka dan tidak 
mau melihat mereka di 
hari kiamat. Mereka 
tidak dibersihkan dosa- 
dosanya oleh Allah dan 
bagi mereka siksa yang 
amat pedih. Seseorang 
yang memiliki kelebihan 
air di padang pasir, 
tetapi ia tidak mau 
memberikan kepada 

Ibnu Sabil, seseorang 
yang menjual suatu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




barang setelah Ashar dan 
ia bersumpah untuk 
mengambilnya, 
kemudian ia 
mempercayainya, 
padahal kenyataannya 
tidak demikian. 

Seseorang yang telah 
membaiatkan diri 
kepada seorang 
pemimpin, tetapi ia tidak 
membaiatnya, kecuali 
karena urusan duniawi. 
Apabila orang tersebut 
memberikannya, maka ia 
mematuhinya. Dan 
apabila ia tidak 
memberikannya, maka ia 
tidak mematuhinya." 

2862 

(jj jj! l2iia. 

Lrt j^J (jj -4^ 

CP J} CP ^CPf^^'}^ 

<)iil JlaJll sjjjA 

(^ 6] 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Idris] dari [Hasan bin 
Furat] dari [Ayahnya] 
dari [Abu Hazim] dari 
[Abu Hurairah], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Sesungguhnya orang- 
orang Bani Israil telah 
dipimpin oleh Nabi-Nabi 
mereka. Setiap seorang 
Nabi meninggal dunia, 
maka pasti ada seorang 
Nabi yang 

menggantikannya dan 
sesungguhnya tidak ada 
Nabi bagi kalian setelah 
diriku." Mereka 
bertanya; 'Apa yang 
akan terjadi wahai 
Rasulullah? ' Rasulullah 

4j! j Aiii. j LoK 

Ijlll ^ ij^ 

Jla <iiil (J jjj J Ij (jj^ l-as 

iJjSiu (jjVi iji^l 

jc ^1 'f !„y„i 1 J.:! 

(jt 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




menjawab: 'Akan ada 
banyak pemimpin.' 
Mereka bertanya lagi; 
'Maka, apa yang harus 
kami perbuat?' 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam berkata; 
'Laksanakan bai'at yang 
ada, satu persatu, 
laksanakan sesuatu yang 
menjadikan kewajiban 
kalian. Dan Allah akan 
mempertanyakan sesuatu 
yang menjadi kewajiban 
mereka.' 

2863 

^ <dll ^ ^ i''’' 

J ^ iJjlk .^jil jjI lijlk 

jjjl UJ.lk jUjjj A Uj.lk 

jc. jc. 

Jl^ll ^1 ^ (jc ^1J jc 

X\ ^ j\r-- jJll ^ i auI 

aij 

(jiU i 0 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu Al 
Walid]; telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah]; 
demikian juga telah 
diriwayatkan dari jalur 
yang lainnya, dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Basysyar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 'Adi] 
dari [Syu'bah] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 

WaTl] dari ['Abdullah], 
ia berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Akan ditancapkan pada 
setiap orang yang 
melarikan diri dari 
peperangan berupa 
bendera di hari kiamat. 
Dikatakan: ini adalah 
pengkhianatan si fulan." 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


2864 

(jj (jlUj.lk 
(jj ^jc. ulii j (jj jUia. Ujik 

'o'S^ (jj :;yj 

Jlilla jiaJI jc 

jiiLij 4il 4il 

^1 v1 

jjij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Imran bin 
Musa Al Laitsi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hammad bin 

Zaid]; telah 
memberitakan kepada 
kami ['Ali bin Zaid bin 
Jud'an] dari [Abu 
Nadlrah] dari [Abu Said 
Al Khudri], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Ingatlah, 
akan ditancapkan 
bendera di hari kiamat 
bagi orang yang 
melarikan diri dari 
peperangan sesuai 
dengan 

pengkhianatannya." 

2865 

Uiiik ;_ 5 ji (jj _jji ijjik 

A ^Axji <ji A njr. ^ >» 

4jLui ^ 

^'■Vi 

ojjoij ^ iill 

(jj&Ial J ^jjxialuil Ijl a^ 

iUill V 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] bahwa ia 
mendengar [Muhammad 
bin Al Munkadir] 
berkata; Aku mendengar 
[Umaimah binti 
Ruqaiqah], ia berkata; 
"Aku bersama beberapa 
wanita lain menemui 

Nabi untuk berbai'at." 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada kami: 
'Apa yang kalian mampu 
untuk melaksanakannya. 
Sesungguhnya aku tidak 
berjabat tangan dengan 
kaum wanita.' 

2866 

(jj (jJ iaj.i lijik 

(.a^J (jj 4ll .il^ Uj.lk (_gjLajii\ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


(Jli 

j^yi\ ^ 

^JJ lj' 

1^1 Lljl2a^^^l ^llaj ^ulc- 

iiill ^ iiiil 

1^1 Ij Jdll ^^ 

I jj ^-^1 

^3-aa <jijl& cA\l 4jV1 
^1.1^3 djlLo^yUI ^j-o 
iill -iill <j^-aJlj 

^j-a li] 

^_giLtfs ^1 Jj^j Jli L}^J^ 
^jiliajl ^dljj AjIc. 

Jdll ‘ ** ^ “'^ La Jdll^ V 

ia3 al^>Iil Lj ^iLij ‘Ulc. ^1 ^U.1 
CjJli 'Jj^ 
jJjI La A > g il ^ 

^LLjII *L.'^ AjIc- jjil ^L^ 
t_a£ ("uiia Vj j3jI o^)jii Lo V] 

* L .'^ J j\r-. jJll ^ L^ jJjI 

'iJ l4^ lJj^ (j^j 
Uiii^ jjSiulj La ^j|j'r- iLl 


bin 'Amru bin As Sarh 
Al Mishri]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahab], ia berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab]; telah 
mengabarkan kepadaku 
[’Urwah bin Az Zubair] 
bahwa [Aisyah], isteri 
Nabi Shallallahu Aalihi 
Wa Sallam, ia berkata; 
"Wanita-wanita mukmin 
apabila mereka 
melakukan hijrah kepada 
Rasulullah, maka 
mereka diuji dengan 
firman Allah Subhanahu 
Wa Ta'ala: 'Wahai Nabi 
apabila wanita-wanita 
mukmin datang 
kepadamu melakukan 
bai'at.'" Aisyah berkata; 
'Barangsiapa yang telah 
berikrar dari wanita- 
wanita mukmin tersebut, 
maka ia telah berikrar 
dengan ujian tersebut. 
Apabila Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam telah 
mendengar mereka 
berikrar dengan ucapan 
mereka, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Bergegaslah 
pergi aku telah 
membai'at kalian.' Tidak, 
demi Allah! Tangan 
Rasulullah tidak pernah 
menyentuh tangan 
wanita manapun sama 
sekali, sesungguhnya 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
membai'at mereka 
dengan ucapan.' Aisyah 
berkata; 'Demi Allah! 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
pernah melakukan apa- 
apa terhadap kaum 
wanita kecuali apa yang 
telah diperintahkan oleh 
Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala. Telapak tangan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam tidak 
pernah menyentuh 
telapak tangan seorang 
wanita sama sekali. 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda kepada mereka 
apabila beliau telah 
membaiat mereka: 'Aku 
telah membai'at kalian 
dengan ucapan.' 

2867 

jj Lij.lk Vls lW 

(jj UJj'^ 

(jt jAj^i jc- 
juiu 0^^ tjc- l-uIaiaIi 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin 

Yahya], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Sufyan bin 
Husain] dari [Az Zuhri] 
dari [Sa'id bin Al 
Musayyab] dari [Abu 
Hurairah] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barangsiapa 
memasukkan kudanya 
pada dua kuda lainnya 
(yang sedang berlomba) 

jAj U:}*^ Uii L>^ 

jLaflJ 

J*J Ltt Qmj 

jiia (3^ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




sedang dirinya tidak 
merasa yakin bahwa 
kudanya akan 
mendahului maka 
tidaklah mengapa. Dan 
barangsiapa 
memasukkan kudanya 
pada dua kuda lainnya 
sedang dirinya merasa 
yakin bahwa kudanya 
akan menang maka itu 
adalah judi." 

2868 

llil 

*^ AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

^13 ^ Ji ^ 

^JJ 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [’Abdullah bin 
Numair] dari 
[’Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu 'Umar], ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

mempersiapkan kuda- 
kuda (untuk berperang), 
beliau mengirim kuda 
yang telah siap dari 
kawasan Al Hafya (suatu 
kawasan yang jaraknya 
beberapa mil dari kota 
Madinah) menuju bukit 
Tsaniyatil Wada' dan 
(untuk kuda) yang belum 
siap, diberangkatkan dari 
bukit Tsaniyatil Wada 
menuju masjid Bani 
Zuraiq. 

2869 

UiiAk (^1 tjj ujAk 

^ ^ ^j£- ^LojIjuJ ^ b-1^ 

W -5^ 
juili 0^^ ^ 

V * ^' ‘'j; ^ Jdll ^ ^ Jdll 
jiu. j\ ilik VI 3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdah bin 
Sulaiman] dari 
[Muhammad bin 'Amru] 
dari [Abu Al Hakam] - 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




mantan budak Bani Laits 
dari [Abu Hurairah], ia 
berkata; Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak ada perlombaan 
kecuali perlombaan 
dengan unta dan kuda." 

2870 

L>^ ijili (jj i^Lo jc 

«dll ^U.1 <>ill 

c} is^ 

4iljj (ji SjLLi j.13l 1I ^_jl] 

jiiil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Sinan] dan [Abu 
'Umar], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdurrahman bin 
Mahdi] dari [Malik bin 
Anas] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu 'Umar], ia berkata; 
"Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang seseorang 
bepergian membawa Al 
Qur'an ke kawasan 
musuh karena khawatir 
akan diambil oleh 
musuh." 

2871 

("ntil Uljji (jJ lijik 

Lf L)^ L>j 

iill <)ii 

jjl 4ji jiiuij 4jic. 

j.i*Ji ^_5lj jalLj 

j.13l1I AJIjj (ji 4il.Li 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'ad] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu 'Umar], dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, ia 
bersabda: 

"Sesungguhnya 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang seseorang 
bepergian membawa Al 
Qur'an menuju kawasan 
musuh karena khawatir 
akan diambil oleh 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




musuh." 

2872 

(jJ 1'u'\^ 

^ (jJ 

Jiill iiiil (J 

^ Vila L-llJa-all 

l^l^j L-lUaiJl 

Jdll ^ 1‘Jdll (Jlla 

^jiulA ^_g-b 1-0^] 

Il^lj UjlJaAlI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Abdul 'A'la]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayyub bin 

Suwaid] dari [Yunus bin 
Yazid] dari [Ibnu 

Syihab] dari [Sa'id bin 

Al Musayyab] bahwa 
[Jubair bin Muth'im] 
mengabarinya, 
sesungguhnya ia dan 
'Utsman bin Affan 
datang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam di mana 
keduanya berbicara 
tentang pembagian 
seperlima dari harta 
rampasan perang 

Khaibar kepada Bani 
Hasyim dan Bani Al 
Muththalib, keduanya 
berkata; "Engkau telah 
memberi bagian kepada 
saudara-saudara kami 
dari Bani Hasyim dan 
Bani Muththalib 
sedangkan kami masih 
satu kerabat." Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Sesungguhnya 
aku melihat Bani 

Hasyim dan Bani 
Muththalib sebagai satu 
kesatuan.' 

2873 

^ p^MiA 1 '' 

.^li^ ^ (J iyJikLa^ 

U^ i_>*iji ^ lillLo l^la 

^ (jj ^ iJj^ 

gL*lJI isi^ °(J^ 

^1 (3jliJ glSj^jA 

(JI 3 ^aijjJj ^LJc- ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar], [Abu 
Mush'ab Az Zuhri] dan 
[Suwaid bin Sa'id], 
semuanya berkata; telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



^ AjLLb 

1 jll 4JiUtJaj 

jjj j_5J] 

L)j jd 

(jt ojjjA (> 

s jaJj ^hjaj 4.^ ^1 ^-iLa 

kami [Malik bin Anas] 
dari [Sumay] maula Abu 
Bakar bin Abdurrahman 
dari [Abu Shalih As 
Samman] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Berpergian jauh (safar) 
itu bagian dari adzab 
yang dapat menghalangi 
seseorang dari kalian 
dari tidur, makan dan 
minum. Maka, jika salah 
seorang kalian telah 
menyelesaikan tujuan 
perjalanannya, 
hendaklah ia lekas 
kembali kepada 
keluarganya." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ya'qub bin 

Humaid bin Kasib]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 

Aziz bin Muhammad] 
dari [Suhail] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Hurairah] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dengan Hadits 
yang serupa. 

2874 

Ujik Ujik VU ^ 

JjjJaS ^jC. JjJt-ojjjJ 

LftA.lkf j! JjJaall ^jC. tjjl 

Jiill tjc- 

L)^ * ^ ‘ ‘'j; ^ Jdll 

J3 AjU ijW ^kJl 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Muhammad] dan ['Amru 
bin Abdullah], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il Abu Isra'il] 
dari [Fudlail bin 'Amru] 
dari [Sa'id bin Jubair] 
dari [Ibnu Abbas] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




radliallahu 'anhu, dari 
[Al Fadl] (atau salah 
seorang dari keduanya) 
meriwayatkan dari yang 
lainnya, ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Barang siapa 
yang ingin 
melaksanakan haji, 
hendaknya ia segera 
mengerjakannya. Karena 
mungkin akan terserang 
penyakit, tersesat atau 
terkukung kebutuhan." 

2875 

^ ^ ^ i''’' 

Slk Vll (jj ^ J 

LW UJ.la. (jlj JJ 

i^yd^ ^ycj^ ^'Sii ^ 

Uiiul yt (jt £5jiL^l 
tlh* CliiJl <*3 j^ 

U ^Uaioil 

U iiS ji3 diikji 
^ujui ^jc- i^Ljjj v 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
'Abdullah bin Numair] 
dan ['Ali bin 
Muhammad], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Manshur bin 
Wardan]; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ali bin Abdul 

A'la] dari [Ayahnya] dari 
[Abu Al Bakhtari] dari 
['Ali] berkata; "Tatkala 
turun ayat: mengerjakan 
haji adalah kewajiban 
manusia terhadap Allah, 
yaitu (bagi) orang yang 
sanggup mengadakan 
perjalanan ke Baitullah 
para sahabat bertanya; 
'Wahai Rasulullah, haji 
di setiap tahun? '" Beliau 
diam saja. Kemudian 
mereka bertanya 
kembali; 'Apakah di 
setiap tahun?' Beliau 
menjawab: 'Tidak, jika 
aku katakan: ya, pasti 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




akan menjadi wajib 
setiap tahun.' Maka 
turunlah ayat Hai orang- 
orang yang beriman, 
janganlah kamu 
menanyakan (kepada 
Nabimu) hal-hal yang 
jika diterangkan 
kepadamu, niscaya 
menyusahkan kamu." 

2876 

^ ^ lijAk 

u 1 jlUiU lillLo ^ tjc- 

(Jll ^ic. ^ ^ «iiil 3j^j 

^ J ^ J ^ ^ 

l^J 1 jijij jlj Ijijii 

pLl'^lC. 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair]; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
'Ubaidah] dari 
[Ayahnya] dari [Al 
A'masy] dari [Abu 
Sufyan] dari [Anas bin 
Malik] radliallahu 'anhu, 
ia berkata; "Para sahabat 
bertanya; 'Wahai 
Rasulullah, apakah haji 
wajib dilaksanakan 
setiap tahun?' Beliau 
menjawab: 'Andai aku 
jawab: 'Ya' niscaya 
(akan dianggap) wajib 
(untuk dilaksanakan) 
setiap tahun, dan andai 
memang wajib untuk 
dikerjakan setiap tahun, 
tentu kalian tidak akan 
sanggup 

melaksanakannya. (Dan 
jika kalian tidak 
melaksanakannya) maka 
kalian tentu akan 
diadzab'." 

2877 

i3^J (jJ UJjixJ Uj.lk 

LJJj'-* (jj 

(jC. jjj jjUiul lilii 

(jji L)t u'^ Is 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ya'qub bin 
Ibrahim Ad Dauraqi]; 
telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



jl ^ ^1 iil Jjlij 

(Jj (JU J 

kepada kami [Yazid bin 
Harun]; telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan bin 

Husain] dari [Az Zuhri] 
dari [Abu Sinan] dari 
[Ibnu Abbas] radliallahu 
'anhu. Bahwa Al Aqra' 
bin Habis bertanya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam; "Wahai 
Rasulullah, (apakah) haji 
itu wajib dilaksanakan 
setiap tahun atau sekali 
saja seumur hidup?" 
Rasulullah menjawab: 
'Haji itu wajib hanya 
sekali. Maka barang 
siapa mampu, maka 
hendaknya 

melaksanakan haji yang 
sunnah.' 

2878 

ijjik (jj _jji i2iik 

^Lc. ^jj «dll (jt <iill 

i j*-J^ 

' ''j; 4juljxll a^>Iutil J 

(_5iljj LaS 4 j jj^lj i_g^ 

j^ jjI ljjlk.:j.lkll J^l 

^ ''^■^ -''''^ 

(jc. <dil ''j;<~- i'''''^ 

2jI . 1 ^ fjc. <>ill 'Ij'ir- ^ 
jc jc J Jf lW 

ij^ L)^ jic. 

0^^^ *^‘‘'j; ^ Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari ['Ashim 
bin 'Ubaidillah] dari 
['Abdullah bin ’Amir] 
dari [Ayahnya] dari 
[Umar] radliallahu 'anhu, 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Sertakanlah 
haji dan umrah, karena 
menyertakan keduanya 
dapat menghilangkan 
kefakiran dan dosa, 
sebagaimana kir (elasan) 
menghilangkan karat 
besi." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 

Abu Syaibah]; telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Bisyr] ; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ubaidullah bin 
'Umar] dari [’Ashim bin 
'Ubaidillah] dari 
['Abdullah bin 'Amir bin 
Rabi'ah] dari [Ayahnya] 
dari ['Umar bin Al 
Khaththab] dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seperti itu. 

2879 

^ dllLa lijlk t _ jji lijlk 

(ju ^iuij 

1 'ij.l ojliS ojJulSI 

Vj £13^ ^ L>*^ J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Sumay] -mantan 
budak- Abu Bakar bin 
Abdurrahmandari [Abu 
Shalih As Samman] dari 
[Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Antara sebuah umrah 
hingga umrah berikutnya 
dapat menjadi kafarat 
(penghapus dosa) 
diantara keduanya. Dan 
Haji yang mabrur 
tidaklah dibalas kecuali 
dengan surga." 

2880 

Ujii ^_5ji (jj _jji uiiia. 

jUflllj (jC. 

iiil <iiii Jlalla ® Jd J* 

^ ‘"'j;'! AjIc. 

AjaIj LaS Jd 

4il 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Mis'ar] dan [Sufyan] 
dari [Manshur] dari 
[Abu Hazim] dari [Abu 
Hurairah] radliallahu 
'anhu berkata, Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam bersabda: 
"Barang siapa 
mengerjakan haji ke 
Baitullah, dan (dalam 
melaksanakannya) ia 
tidak berbuat rafast 
(jima, dan berkata kotor) 
serta kefasikan, jika ia 
kembali maka seperti 
baru dilahirkan oleh 
ibunya." 

2881 

jd ^ 

dllGa jjC. (jj 

‘^j cJ^j 

^.^1 Jla ^ ^jLuij V jl j5 

A T a ■ 11 Vj 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Ar 
Rabi' bin Shabih] dari 
[Yazid bin Aban] dari 
[Anas bin Malik] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam menunaikan 
haji dengan mengendarai 
unta dan mengenakan 
beludru seharga empat 
dirham atau dibawah 
nilai tersebut, lalu beliau 
bersabda: 'Y a Allah, 
(jadikanlah haji ini) haji 
yang suci, tanpa riya dan 
mencari kemasyhuran.'" 

2882 

t—ili. ^jj jjij jji Ujik 

(If lS^ Od' 

Ud' t>=-, 

iiiil l!^ U£iU 

4Jj.1a11 J 4.^ 

1 ii ^13 (^1 Jlia Uj 3 ^ 

iiil ^U«n 

Ij^ o^^xJa tj-® 

4_uuj^j UtjJalj ^ ^ 

2i^Lj ^I ^1 jl^ 4I ^ 

^ (JI 3 1.1^ l^Lo 

^ ^1 JUa ^ ^ Jl^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
Bakar bin Khalaf]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abu 'Adi] 
dari [Dawud bin Abu 
Hindin] dari [Abu Al 
'Aliyah] dari [Ibnu 

Abbas] radliallahu 'anhu, 
ia berkata; "Kami pernah 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam saat berada di 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 


Jla ji t_52ijA 4^ I jlla 0^ 
Jic. jki! 

i\ Ua.J j L-Sjj^ A.^ A^c, 

Ujiii 1-^ I4jii. 4jalj 


antara Makkah dan 
Madinah. Lalu kami 
melintasi sebuah 
lembah, dan beliau 
bertanya: 'Lembah 
apakah ini? ' Para 
sahabat menjawab; 
'Lembah Al Azraq.' Lalu 
beliau bersabda: 
'Seakan-akan aku 
melihat Nabi Musa 
'Alaihis Salam (beliau 
lalu menyebutkan 
tentang panjangnya 
rambut Nabi Musa 
'Alaihis Salam, namun 
Daud tidak 
menghapalnya) yang 
sedang meletakan dua 
jari ditelinganya dan 
mengeraskan suaranya 
meminta pertolongan 
kepada Allah dengan 
talbiyah sambil melintasi 
lembah itu'." Ibnu Abbas 
radliallahu 'anhu 
berkata; 'Kemudian kami 
meneruskan perjalanan 
hingga kami tiba di 
sebuah bukit, lalu beliau 
bertanya: 'Bukit apakah 
ini? ' Para sahabat 
menjawab; 'Bukit 
Harsya atau Bukit Laft.' 
Lantas beliau bersabda: 
'Seakan-akan aku 
melihat Nabi Yunus 
'Alaihis Salam sedang 
mengendarai unta 
merah, mengenakan 
jubah wol (domba), 
dengan tali kekang 
untanya terbuat dari 
serat, ia tengah melintasi 
lembah ini sambil 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




bertalbiyah.' 

2883 

jjj 4ll .ilC. ^ILa Uj.lk 

^lx. 

^ (jj ^4^ Ljj 

^Ua jc LW 

(^ojjjA jjc. jlllill 

i'A jIc- Jdll ^ i Jdll 

4ll .iij jUatSI J ^La-aJI (JU Aji 
ojjailLil (j]3 ojc. j (jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir Al 
Hizami]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Shalih bin 
Abdullah bin Shalih] 
mantan budak Bani 

Amir; telah 
menceritakan kepadaku 
[Ya'qub bin Yahya bin 
Abbad bin 'Abdulllah 
bin Az Zubair] dari [Abu 
Shalih As Samman] dari 
[Abu Hurairah], dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, 
sesungguhnya beliau 
bersabda: "Orang-orang 
yang haji dan orang- 
orang yang pergi 'Umrah 
adalah utusan Allah, jika 
mereka berdo'a kepada- 
Nya, niscaya la akan 
mengabulkan mereka, 
dan jika mereka 
meminta ampun, niscaya 
la akan mengampuni 
mereka." 

2884 

^ ^UaC. ^ ^ jl ya£^ 

A^c. iiil 

aJjI cJrifjjJ (JI 3 

^lc.3 iiiil j-oJaLallj ^Lkllj 

^UaC-ll o^Luij o^l^U 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Tharifj; 
telah menceritakan 
kepada kami ['Imran bin 
'Uyainahj dari ['Atha' 
bin As Sa'ib] dari 
[Mujahid] dari [Ibnu 
'Umar] radliallahu 'anhu, 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, beliau 
bersabda: "Orang yang 
berperang dijalan Allah, 
orang yang mengerjakan 
ibadah haji dan umrah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




adalah para delegasi 
Allah. Allah memanggil 
mereka dan mereka 
menjawab panggilan- 
Nya. Mereka meminta 
kepada Allah, maka Dia 
memberikan permintaan 
mereka." 

2885 

ijjSi (jj jji liiia. 

Jc. jUiul Jc. lySj 
^yiC. ^jjl jjc. ^Lui (jc. <iill 

aI O^yuJl ^luij Ajic. 

usjjjjf u a1 jijj 

Lijjiij Vj ^j-0 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Sufyan] dari [’Ashim 
bin 'Ubaidillah] dari 
[Salim] dari [Ibnu 
'Umar] dari [’Umar] 
bahwa ia bermohon izin 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam untuk 
umrah, lalu beliau 
mengizinkannya dan 
bersabda: "Wahai 
saudaraku, sertakan 
kami dalam do'amu dan 
janganlah melupakan 
kami! " 

2886 

Uiiik jjj j$ij jji Ijjik 

lil^l ^ ^ ujJ^ 

i> 6'-^ 

^ (jc. 

(_yj1 Sil 4jaj (jIjiLia 

sljjlll IaIjU tljjSlI 

Jjjj aJ (ijllia «.Ijjlll u! .1^ 

2ul dilla (Jla ^UlII ^.kil 

A^C. iill (_sij-a Cl^ ^ 

OjC.3 LJ^ 

.llc- ^-4^) 

Lal£ AjI^^ AjjjS^ 

aJLoj ^ 

^ (Jll 

^ IjS 

^luij A^^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Abdul Malik bin 
Abu Sulaiman] dari 
[Abu Az Zubair] dari 
[Shafwan bin Abdullah 
bin Shafwan] -suami 
dari putri Abu Darda-, ia 
berkata; "Suatu ketika ia 
mendatanginya, namun 
ia hanya mendapati 
[Ummu Darda'] dan 
tidak mendapati Abu 
Darda'. Ummu Darda 
pun berkata; 'Apakah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




kamu mau berangkat 
haji tahun ini? ' Shafwan 
menjawab; 'Ya' lalu 
Ummu Darda berkata; 
'Doakan kebaikan untuk 
kami, karena Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Doa 
seseorang untuk 
saudaranya yang sedang 
tidak bersamanya adalah 
mustajab (terkabul). 
Karena di atas kepalanya 
terdapat malaikat yang 
akan mengamini doanya 
setiap kali ia berdoa 
untuk kebaikan 
saudaranya. Malaikat itu 
akan berucap: 'Amin, 
dan untukmu kebaikan 
yang serupa'. Shafwan 
berkata; 'Kemudian aku 
pergi ke pasar, dan di 
sana aku bertemu 
dengan [Abu Darda], ia 
lantas membacakan 
hadits Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam yang 
sama kepadaku'. 

2887 

U!i.la. J ^ (j'j^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Marwan bin 
Mu'awiyah]; Demikian 
juga telah menceritakan 
dari jalur yang lainnya, 
dan telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Muhammad] dan ['Amru 
bin 'Abdullah], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 

^ (jj (jJ ^ 

^ tijlk lijlk Vll 

jjj '1«^« (jc (.s^i ^jj 
(jt JpjJI ji*:?. (jj 

JJ 3j- J' 

Ij (Jl^ 4 j1c. Jdll ^ i 

(Jla ^^1 bo ‘‘iil J 

Jdll Ij (JI 3 .il Jl 

^llj (3i^l tlutjuili (Jll ^LaJI l-ia 

La «lili dJjjaj u (Jlal j^l 
(JliaJill j ^iJI (Jll 
^j.'h"; 

jjl 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




kami [Ibrahim bin Yazid 
Al Makki] dari 
[Muhammad bin 'Abbad 
bin Ja'far Al Makhzumi] 
dari [Ibnu 'Umar], ia 
berkata; "Seseorang 
berdiri di hadapan Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam dan berkata; 
'Wahai Rasulullah, apa 
yang mewajibkan haji?' 
Beliau menjawab: 'Bekal 
dan kendaraan.' Dia 
berkata; 'Wahai 
Rasulullah, bagaimana 
orang yang haji itu? ' 
Beliau menjawab: 

'Orang yang rambutnya 
kusut dan berbau apek.' 
Yang lain bangun dan 
bertanya; 'Wahai 
Rasulullah, apakah haji 
itu? ' Beliau menjawab: 
'Berteriak dan 
mengalirkan.' Waki' 
berkata; 'Yang dimaksud 
dengan berteriak adalah 
berteriak dengan 
talbiyah dan 
mengalirkan adalah 
berkurban unta.' 

2888 

ijt (jUuLi 

jjc. (Jla 

(jj| If. jc jUaC (jjl 

iiil <iii J 

(Jli 

aJI ^Uaijjl aJjS 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam bin 
Sulaiman Al Qurasyi] 
dari [Ibnu Juraij] 
berkata; keduanya 
mengabariku juga dari 
[Atha'] dari ['Ikrimah] 
dari [Ibnu 'Abbas]; 
sesungguhnya 

Rasulullah bersabda: 
"Bekal dan kendaraan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




adalah maksud dari 
firman-Nya yaitu bagi 
orang yang sanggup 
mengadakan perjalanan 
ke Baitullah." 

2889 

IjiiSk ^ ^^ic. Ijiilk 

^LLa jjC. (jjdiC-VI lijii 

lili ‘" (^jC- 

^Luii V jiluij ** j'lf- iill 
|^U_aa l^jiiii 

jl Ijil j1 ^ 

j' %-jj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abu Shalih] dari [Abu 
Sa'id] berkata; 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Janganlah 
wanita berpergian dalam 
perjalanan tiga hari atau 
lebih kecuali bersama 
bapaknya, atau 
saudaranya, atau anak 
laki-lakinya, atau 
suaminya atau 
mahramnya." 

2890 

ijjik jjj jji lijik 

(jt (^i (jc. 

u^® j* Ly i§ 

(J^ V (Jla 

J^VI of jj 

J^lj OJJjoli ^Luii (ji 

3-“ J j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syababah] dari 
[Ibnu Abi Dzi'b] dari 
[Sa'id Al Maqburi] dari 
[Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Tidak dibolehkan bagi 
seorang wanita yang 
beriman kepada Allah 
dan hari Akhirat untuk 
berpergian dalam 
perjalanan sehari tanpa 
disertai mahramnya." 

2891 

lijAk jU^ ^ lijAk 

^“'j ^ ^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 



(^1 (jc Ul 

(Jla jiiulJ 4.jJc. iill 
llSj llS Sjjc. ^ CjjliSI 

L^-sLo 

bin 'Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [S 5 m'aib bin lshaq]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 

Juraij]; telah 
menceritakan kepadaku 
[Amru bin Dinar] bahwa 
ia mendengar [Abu 
Ma'bad] -mantan budak- 
Ibnu Abbas dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 'anhu, 
ia berkata; "Seorang 

Arab Badui datang 
menemui Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lantas berkata; 
'Aku telah ditugaskan 
dalam sebuah 
peperangan ini dan itu, 
sedangkan (saat itu) 
istriku tengah punya 
hajat (yang harus 
dipenuhi).' Maka beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Kembalilah kamu 
bersamanya'." 

2892 

ijjSi t_5ji (jj jji liiSa. 

lW i. 'J.'^ lP iSi^^ lW 

cluj (jc. S^)ic. 

«dil JjjjJ Ij tliliiUl Sjijlc. (jc. 
j^^ (Jll tlLilll 

D^^^iSI j ^.aJI “Ua JlS V 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dari [Habib bin 
Abi Amrah] dari [Aisyah 
binti Thalhah] dari 
[Aisyah] radliallahu 
'anha, ia berkata; "Aku 
berkata; 'Wahai 
Rasulullah, apakah jihad 
juga wajib bagi wanita? ' 
Beliau menjawab: 'Ya. 
Bagi kaum wanita 
mempunyai kewajiban 
berjihad tanpa 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




berperang, yaitu (jihad) 
haji dan umrah'." 

2893 

(JjJaalI (jC. 

fj 

^1 ^U.-i 4il (JjjjiJ (JlillU 4joijai 

(3£ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari [Al 
Qasim bin Fadlal Al 
Huddani] dari [Abu 

Ja'far] dari [Ummu 
Salamah] radliallahu 
'anha, ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Haji adalah 
jihad bagi setiap orang 
yang lemah'." 

2894 

^ jiiil ^ lijAk 

i^Jir >n ^jc- ^LtuLuj ^ 

^ ^ ® L)^ 

iiill ^jc. 

^ jjjI ^ 

(jUfl ^jc. 

^aijjjj iill ^^.IjLa i)ill 

Ja (JU ^ Qa 

^ (15 ^^ 

^jC- ^ ^j£. 0JA 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair]; 
telah menceritakan 
kepada kami ['Abdah bin 
Sulaiman] dari [Sa'id] 
dari [Qatadah] dari 
['Azrah] dari [Sa'id bin 
Jubair] dari [Ibnu 
'Abbasj radliallahu 
'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mendengar 
seorang lelaki 
mengucapkan; 'Labbaika 
'an Syubrumah' (Aku 
memenuhi pangilan-Mu 
Ya Allah untuk 
S 5 nibrumah). Maka 
Rasulullah bertanya: 
'Siapakah Syubrumah 
itu? ' Lelaki itu 
menjawab; 'la adalah 
salah seorang kerabatku.' 
Lalu beliau Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bertanya lagi; 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




'Apakah kamu pernah 
mengerjakan haji? ' Ia 
menjawab; 'Belum.' 
Lantas beliau shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Jadikanlah 
haji ini untuk dirimu, 
lalu (pada haji 
berikutnya) berhajilah 
untuk S 5 mbrumah.'" 

2895 

jjic VI ^ Uiiik 

^ 'il »^'1 

^jc. ^ j^l (jUilii lilil 
(jj (jC- (^U^l 

(^^1 ^^1 iUJll ^jjl 

4.j1c. 

^ f" (l)t 

oj jj ^ i 0.2 jj jLl (jU 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abdul 
'A'la Ash Shan'ani]; 
telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrazzak]; telah 
memberitakan kepada 
kami [Sufyan Ats 

Tsauri] dari [Sulaiman 
Asy Syaibani] dari 
[Yazid bin Al Asham] 
dari [Ibnu Abbas] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Seorang lelaki 
mendatangi Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam seraya 
bertanya; 'Apakah aku 
boleh menghajikan 
bapakku?' Beliau 
menjawab: 'Ya, 
berhajilah untuk 
bapakmu. Karena jika 
kamu tidak 
menambahkannya 
kebaikan, maka kamu 
juga tidak 
menambahkannya 
dengan keburukan.'" 

2896 

uj^k ^ UiiAk 

C-UaC- ^ ^^ 

t> 

iill ^_5jiioil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



<n\ C±l\S ^jc. 

iiil (Jll CjLo 

(Jlij tjc. 

iic. ^ jilll ^ 

Muslim]; telah 
menceritakan kepada 
kami [’Utsman bin 

Atha'] dari [Ayahnya] 
dari [Abu Al Ghauts bin 
Hushain], seorang lelaki 
dari Fura', sesungguhnya 
ia meminta fatwa kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang haji 
atas bapaknya yang mati 
sebelum melaksanakan 
haji. Nabi bersabda: 
"Hajilah menggantikan 
bapakmu." Dan beliau 
bersabda pula: 'Begitu 
pula puasa nadzar. 
Dibayarkan untuknya.' 

2897 

J 

L>^ ^ILl ^ gUijll (jt 

(^ j J !> ^ ji ^ 

iill Ajij'j^it'l 

^1 Jjil Ij Ajic. 

‘ ‘'J V 

^L Jli Vj Vj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Syu'bah] dari [An 
Nu'man bin Salim] dari 
[Amru bin Aus] dari 
[Abu Razin Al 'Uqaili], 
bahwa ia pernah 
mendatangi Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lalu berkata; 
"Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya bapakku 
sudah tua renta, ia sudah 
tidak mampu 
melaksanakan haji, 
umrah maupun 
berpergian." Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Kerjakan haji untuk 
bapakmu, dan 
berumrahlah kamu.' 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


2898 

^ a 1 

2 ^^ ^LolucJ) ^Loiic- 

jc 

‘T'S^ (jj 

^jUiijVI 

(j-O ol jil (jLoll^ ^jj <)Ill . 1 ^ 
a.Ac. ^ ([ 5 ^^ CjpLk 

jdil ( 3 ^^^ Ij ^ ** 'ii 
iiSjjlj iial ja j:^ pij^ 

^.kJI f_gk oJUc. ^_jJc <)ill <jJajja 
ISj^ (J^ lAilal Vj 

^ ^Loij 4 .^ ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Marwan Muhammad bin 
'Utsman Al 'Utsmani]; 
telah menceritakan 
kepada kami ['Abdul 

Aziz Ad Darawardi] dari 
[Abdurrahman bin 

Harits bin 'Ayyasy bin 
Abu Rabi'ah Al 
Makhzumi] dari [Hakim 
bin Hakim bin Abbad 
bin Hunaif Al Anshari] 
dari [Nafi' bin Jubair] 
dari [Abdullah bin 

Abbas] radliallahu 'anhu, 
bahwa seorang wanita 
dari kalangan kaum 
Khats'am datang 
menemui Nabi seraya 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, 

sesungguhnya bapakku 
seorang tua renta yang 
sudah pikun dan sudah 
terkena kewajiban Allah 
atas hamba-hamba-Nya 
untuk melaksanakan 
haji, tapi ia tidak mampu 
melaksanakannya. 
Apakah aku boleh 
mengerjakan 
kewajibannya itu?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: 'Ya (boleh).' 

2899 

(jj ^ ^ 

Sik jILL jjI Ijjlk 

jj| jc jc. ^ lW 

lH cs^ 

gj 2 jI (3_j3ij U iijflUl i_ajt 

g| Vj j_yj1 

dl^LaS {l^jflsun Vj 
^jC. (Jll ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
'Abdullah bin Numair]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abu 

Khalid Al Ahmar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




Kuraib] dari [Ayahnya] 
dari [Ibnu ’Abbas], ia 
berkata; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Husain bin 'Aufj, ia 
berkata; aku berkata; 
"Wahai Rasulullah, 
sesungguhnya ayahku 
menemui kewajiban haji. 
Ia tidak bisa haji kecuali 
dalam keadaan 
terbaring." Beliau diam 
sejenak, kemudian 
bersabda: 'Hajikanlah 
untuk ayahmu.' 

2900 

jc jjVI lijii 

tjji lW u'^ 3'“' u^ 

(jl^ 4j!iLjaflll 4.Ja.i (jc. 

“UIc. iill ^_sij-a <iili J J 
(j-o ol jil 4ij[l ol^ ^iiUj 

(jj «iill 'j 

ejUc. ^_ 5 Jc. ^.aJI <jill 4jJaJ ji 

V ' J:^ 1 ^3 Ml CjSjjl 

(3^ “'jc '-r'^u3 u' ‘ ‘0 

533 (jli J 5 J ^ll jUj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Walid bin 
Muslim]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
[Az Zuhri] dari 
[Sulaiman bin Yasar] 
dari [Ibnu Abbas] dari 
saudaranya [Al Fadl], 
bahwa ia pernah berada 
di belakang Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam saat pagi hari 
'led Adha. Maka 
datanglah seseorang 
wanita dari kalangan 
kaum Khats'am seraya 
berkata; "Wahai 
Rasulullah, 

sesungguhnya kewajiban 
Allah atas hamba- 
hamba-Nya dalam 
melaksanakan haji telah 
mengenai bapakku yang 
sudah tua renta dan ia 
tidak mampu menaiki 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




kendaraan. Apakah aku 
boleh menggantikannya 
untuk mengerjakan 
haji?" Beliau menjawab: 
'Ya, karena jika 
bapakmu memiliki 
utang, maka kamu 
berkewajiban 
melunasinya.' 

2901 

^ a j A lu w 

^jU-Q Jji Ujik Vli 

^ 6^ jjLk tjj 

Ji 4J iiljlil ' 

^ iiil <^l 

<>iil ij 

lillj -Jl! Jll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan 
[Muhammad bin Tharifj; 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah]; 
telah menceritakan 
kepadaku [Muhammad 
bin Suqah] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir 
bin Abdullah] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Seorang wanita 
memperlihatkan anaknya 
kepada Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam saat 
beliau mengerjakan 
sebuah ibadah haji, 
wanita itu bertanya; 
'Wahai Rasulullah 
apakah anak ini boleh 
mengerjakan haji? ' 
Beliau menjawab: 'Ya 
(boleh). Dan kamu akan 
mendapatkan ganjaran 
pahalanya.' 

2902 

Uj^k ^1 (jj uiij^ 

^jc. jill ^jc. ^LtuIuJ ^ 0.1^ 

4^1 ^jc- ^ .1^ 

jill ^JjJj-ilC. 

ji j£j ui Ajic. iii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Utsman 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdah bin 
Sulaiman] dari 
[Ubaidullah] dari 
[Abdurrahman bin Al 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Qasim] dari [Ayahnya] 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anha, ia berkata; " Asma 
binti Umais mengalami 
nifas (melahirkan anak) 
di bawah sebuah pohon, 
maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkan Abu 
Bakar agar 

men 5 mruhnya mandi dan 
bertalbiyah (berniat haji 
dan umrah)." 

2903 

^ fjc. .llaJl ^ jILL 

4ji (.5^ lijlk j!iLj 

fjc. a ^ ^aiii 

L^Lk ^ 

AjIc. ^ aill 

(jj .'lak a 0 jk ui'lj Cj^jS 

LS^ 4^' -5^! ^ 

(JjjoiJ o^jall e^ikij 4jc. 

(ji jiilaj 4jic. aill aill 

^kJb ^ (Jjoiij ^ji Ia^Ij 

1^1 VJ ^lill La ■ ''"'J 

‘"'j;"; i-SjiaJ V 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Khalid bin 
Makhlad] dari [Sulaiman 
bin Bilal]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Sa'id] 
bahwa ia mendengar [Al 
Qasim bin Muhammad] 
menceritakan dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Bakar], bahwa ia pernah 
berangkat haji bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
ditemani oleh isterinya 
(Asma binti Umais) 
yang kemudian 
melahirkan Muhammad 
bin Abu Bakar di bawah 
sebuah pohon. Abu 

Bakar mendatangi 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan 
mengabari beliau. Maka 
beliau memerintahkan 
Abu Bakar agar 
menyuruh isterinya 
mandi, kemudian 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




memulai niat haji, dan 
boleh mengerjakan 
segala apa yang 
dikerjakan orang-orang 
(dalam haji) kecuali 
thawaf di Baitullah." 

2904 

l_gdSLj U!i.lk ^ Uj.lk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
dari [Sufyan] dari [Ja'far 
bin Muhammad] dari 
[Ayahnya] dari [Jabir] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Asma binti 
Umais melahirkan 
Muhammad bin Abu 
Bakar, lalu kabarnya 
disampaikan kepada 

Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam, maka beliau 
memerintahkannya 
untuk mandi dan 
mengikat farajnya 
dengan kain (pembalut), 
lalu berniat untuk 
mengerjakan haji." 

diLoillll (jc- (jc- ^ 

^ ^JJLL^ t'Tij ^LcujjI 

iill (^-4^1 dllLj jU 

2905 

^ dllLo lijlk t '» I^-IA Jji lijlk 

^j-o 4^.1411 JaI (JI3 

<a^^l ^Lyi JaIj 
jill ^ (JaIj 

t dJA LaI 

^aiulj iill iiill l5j^^ 

iill Jla ^1 J ji 

JaI ^aiiuJJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] radliallahu 'anhu, 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Penduduk Madinah 
memulai (haji dan 
umrahnya) dari Dzul 
Hulaifah, dan penduduk 
Syam dari Juhfah, serta 
penduduk Najd, dari 
Qam." Abdullah berkata; 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




'Adapun tiga tempat ini 
aku mendengarnya dari 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, dan 
telah sampai kabar 
kepadaku bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Sedangkan 
untuk ahli Yaman adalah 
dari Yalamlam.' 

2906 

^ (jj 

isj^ if- jd tJd fd*' jd] 

J 1 ijC' 

^ j (JaI 

(j-o ^Uill (JaI 

L>? 

(^1 (J^j ojs jj.0 

(3^1 p pli ijA (J jliill 

(34^ ^4^1 :3^ p 

f#dj% 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 

Yazid] dari [Abu Az 
Zubair] dari [Jabir] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berkhutbah 
kepada kami, seraya 
bersabda: 'Tempat 
berniat (haji dan umrah) 
penduduk Madinah dari 
Dzul Hulaifah. Tempat 
berniat (haji dan umrah) 
penduduk Syam dari 
Juhfah. Tempat berniat 
(haji dan umrah) 
penduduk Yaman dari 
Yalamlam. Dan tempat 
berniat (haji dan umrah) 
penduduk Masyriq dari 
Dzatu lrq." Kemudian 
beliau menengadahkan 
wajahnya ke ufuk seraya 
berkata: 'Ya Allah, 
terimalah kedekatan hati 
mereka.' 

2907 

^iiJI A a' 111 jjj Uiiik 

’lfldta (jj .iic. U!i.lk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Muhriz 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



g: jdii ^i 

j jill ^J [}L’A I jl 

.ijc. (j.0 3*5 Aji^lj 4j Cjjiallj 

bin Salamah Al 'Adani]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Abdul 

Aziz bin Muhammad Ad 
Darawardi]; telah 
menceritakan kepadaku 
[Ubaidullah bin Umar] 
dari [Nafi'] dari [Ibnu 
Umar] radliallahu 'anhu, 
bahwa jika Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam memasukan 
kakinya ke tali 
pelananya dan 
kendaraannya telah 
berdiri tegap, maka 
beliau mulai berniat (haji 
atau Umrah) dari sisi 
masjid Dzul Hulaifah. 

2908 

J 

is ^^ 3^ 4jjd5 3^ 3^' 

(jj 9^3=- (jj ^ 3^ 

(jj u^i 3^ 3^ 

gjUij ^ es^V'^ 

iiiil i)iil 

IaJi 4 'S o^puu (JU 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim] dan [Umar 
bin Abdul Wahid], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al 'Auza'i] dari 
[Ay 3 nib bin musa] dari 
[Abdullah bin Ubaidillah 
bin Umair] dari [Tsabit 

Al Bunani] dari [Anas 
bin Malik] radliallahu 
'anhu, ia berkata; 

"Ketika aku berada di 
samping unta Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang terletak 
di bawah pohon, dan 
ketika unta itu telah 
berdiri sempurna 
membawa Nabi 
shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam di atasnya, 
beliau pun lantas 
mengucapkan: 'Aku 
menjawab panggilanmu 
dengan melaksanakan 
haji dan umrah 
sekaligus.' Dan itu 
terjadi saat beliau 
mengerjakan haji 

Wada." 

2909 

Jdll Aa\ ^ »1 

tjj 5^^ 

Aj/h'l CjmlHl yAc. (jjl 

«iill ^.iLa <)Ill (Jjjoij (j.0 

Jjjj V J 

Ij jj 'j^ ij\£j (IJI^ 

J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dan [Abu Usamah] serta 
[Abdullah bin Numair] 
dari [Ubaidullah bin 
Umar] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] radliallahu 
'anhu, ia berkata; "Aku 
mengambil ucapan 
talbiyah dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, yaitu beliau 
mengucapkan: 'Ya Allah 
aku penuhi panggilan- 
Mu. Aku penuhi 
panggilan-Mu. Aku 
penuhi panggilan-Mu. 
Tiada sekutu bagi-Mu. 
Aku penuhi panggilan- 
Mu. Sesungguhnya 
pujian, kenikmatan dan 
kerajaan hanya milik- 
Mu.Tiada sekutu bagi- 
Mu.'" (Perawi berkata): 
Ibnu Umar 

menambahkan ungkapan 
talbiyah dengan ucapan; 
'Aku penuhi panggilan- 
Mu. Aku penuhi 
panggilan-Mu. Aku 
penuhi panggilan-Mu. 
Kebahagiaan dan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




Kebaikan hanya ada di 
tangan-Nya. Aku penuhi 
panggilan-Mu. 
Permohonan hanya 
kepada-Mu dan beramal 
untuk-Mu.' 

2910 

j l-ijik 

Telah menceritakan 
kepada kami [Zaid bin 
Akhzam]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'ammal bin 
Isma'il]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Ja'far bin Muhammad] 
dari [Ayahnya] dari 
[Jabir] radliallahu 'anhu, 
ia berkata; "Talbiyah 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam adalah: 
'Aku penuhi panggilan- 
Mu. Ya Allah aku 
penuhi panggilan-Mu. 
Aku penuhi panggilan- 
Mu. Tiada sekutu bagi- 
Mu, aku penuhi 
panggilan-Mu. 
Sesungguhnya pujian, 
kenikmatan dan kerajaan 
hanya milik-Mu. Tiada 
sekutu bagi-Mu.'" 

4^1 ^jc. ^ ^ 

<iil JjIjJ 4jJj jjLk 

^4^1 ^iulj 

l^li .V' ^ 

V J ^ <J(ULill J 

i^U 

2911 

J 

Uj.ik Uj.ik Vli ^ 

(JjJa^l ^ Jiill .liC’ (^jC. <Jaluj 

lJ J^J Lj|®JdjA C^! L)^, S Jf 
^ (Jll iiil ^)iil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul Aziz bin 
Abdullah bin Abu 
Salamah] dari [Abdullah 
bin Fadll] dari [Al A'raj] 
dari [Abu Hurairah] 
radliallahu 'anhu, bahwa 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda dalam 
talbiahnya: "Aku penuhi 
panggilan-Mu, wahai 
Tuhan yang Hak 
(sebenar-benarnya). Aku 
penuhi panggilan-Mu." 

2912 

Ij ^ jc 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
'Ayyasy]; telah 
menceritakan kepada 
kami [’Umarah bin 
Ghaziyyah Al Anshari] 
dari [Abu Hazim] dari 
[Sahi bin Sa'ad As 

Sa'idi] dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Tidaklah 
seseorang yang 
mengucapkan talbiyah 
kecuali akan dijawab 
oleh apa saja yang ada di 
sebelah kanan dan 
sebelah kirinya. (Baik) 
oleh batu atau pohon 
atau tanah yang keras, 
sehingga terbelahlah 
bumi dari sebelah sini 
dan sebelah sini." 

AuI JlUI 

(,_jiii Ijo JU ^aiuij 

^j-o AJLojjjj a \\a) ^jC. La V] 

^ jii J,! 

UaIAj UaIa (j-o (_HajVi ^inVn 

2913 

Ujii j_5ji (jJ _Jji Uiiia. 

jjj ^1 ^ 1 ^ 

^ jii jij 

^^Jla uW^' L)^ ^llill 

(3jJ ll ^iLij 4.i iiil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari [Abdullah 
bin Abu Bakar] dari 
[Abdul Malik bin Abu 
Bakar bin Abdurrahman 
bin Al Harits bin 

Hisyam]; ia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




menceritakannya dari 
[Khallad bin As-Sa'ib] 
dari [Ayahnya] ; bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 

"Jibril telah 
mendatangiku, lalu 
memerintahkanku untuk 
men 5 mruh para 
sahabatku mengeraskan 
suara saat bertalbiyah." 

2914 

pj 4il ^ (jt 
jjj 4il :lic. (jc 

jjc. c j'iitii'l jjj ^jc. 1 . _ 'liW 

puill JIA gj^ ^ j 

p :^ j\r-. ^ i Jdll 

gi « Ij (JUa (Jjg^ 

Igxag^ 

^.kil gUu ijja 14^11 *> j;h" ' 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Abdullah bin Abu 

Labid] dari [Al 

Muthallib bin Abdullah 
bin Hanthab] dari 
[Khaladbin As Sa'ib] 
dari [Zaid bin Khalid Al 
Juhanni]; ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Jibril telah 
mendatangiku, seraya 
berkata; 'Wahai 
Muhammad. 

Perintahkan para 
sahabatmu untuk 
mengeraskan suara 
mereka dengan talbiyah. 
Karena itu termasuk 
syi'ar haji'." 

2915 

gAlolI ^ ^.^Igjj ' 

Vli l.;-ball£ (jj (jj l_Jjfl*Jj 

liJLLliall (jc j_yj1 gjl Ijjlk 

g.lSiall gj « gC. gUoJC. 

4ll (^Jjoig gtaj.lLall g^ 

(Jjjoi ^iuig 4.jic. ^1 ^U.1 

^jIIj ^ill (Jla JLacVl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir Al 
Hizami] dan [Ya'qub bin 
Humaid bin Kasih], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibnu Abi Fudaik] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




dari [Adi Dlahhak bin 
'Utsman] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari 
[Abdurrahman bin 

Yarbu'] dari [Abu Bakar 
Ash Shiddiq] radliallahu 
'anhu bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ditanya; 

"Amal perbuatan apakah 
yang paling utama di 
musim haji?" Beliau 
menjawab: 

Mengeraskan suara 
dengan talbiyah dan 
menyembelih hewan 
kurban.' 

2916 

<iiil J Ijjlk 

^ ^ 1 UW 

^ (jC ^1 (jj 

<j5iI (3 J (JlaJll <iiil ^ 

La ^iLij ‘CjIc. ^I ^U.1 
Ljj*j jj 

Lo^ 3Ul duli:. Vj 

^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ibrahim 
bin Al Mundzir Al 
Hizami]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Nafi'] dan [Abdullah bin 
Wahab] serta 
[Muhammad bin Fulaih], 
semuanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ashim bin 'Umar 
bin Hafsh] dari ['Ashim 
bin 'Ubaidillah] dari 
[Abdullah bin Amir bin 
Rabi'ah] dari [Jabir bin 
Abdillah], ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Tidaklah 
seorang yang berihram 
berkurban untuk Allah, 
pada harinya ia 
bertalbiyah sehingga 
matahari terbenam 
kecuali hilang dosa- 
dosanya, dan dia 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




kembali seperti waktu 
ibunya melahirkannya." 

2917 

alki Ujik J ^ (jj (jl^ 

(jj ‘‘“'j"! Ulil ^ 

^■'MiV'i'I ^ .1^ ^jC. 1 

1^1 jjc. 

<>ill J J dmlkilll 
(ji (3^ 4jil (ikj Ajic. 

3U jj1 (3^ <iaJj 

jiU !j'Sn 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah]; Demikian 
juga telah diriwayatkan 
dari jalur yang lainnya, 
dan telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Rumh]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Al Laits 
bin Sa'ad] semuanya dari 
['Abdurrahman bin Al 
Qasim] dari [Ayahnya] 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anha bahwa ia berkata; 
Aku telah memakaikan 
wewangian untuk 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam sebelum 
beliau berihram dan saat 
beliau bertahalul 
sebelum beliau 
mengerjakan thawaf 
ifadah. Sufyan berkata; 
Aisyah berkata; "Aku 
melakukannya dengan 
kedua tanganku ini." 

2918 

U!i.lk 'lak e, ^ U!i.lk 

isj'* (jt 

^l^la (i j3>^ 

. Ijln'l 0=JJj J] jlkji 

AjIc- jiil <iill 

C5^ >J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Abu Adi Dluha] dari 
[Masruq] dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha, ia 
berkata; "Seakan-akan 
aku melihat kilauan 
minyak wangi pada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




belahan rambut 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
beliau sedang 
bertalbiyah." 

2919 

^ jjT io> tij 1 uW 

(3^! 

i_gj\ SjijLt (jt jjLi'il 

iJsJ^ i. 

':du iiil ‘‘jjl 

fjLl >3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il bin 
Musa]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syariik] dari [Abu 
lshaq] dari [Al Aswad] 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anhu, ia berkata; 

"Seakan aku dapat 
memandang kilauan 
wangi pada belahan 
rambut Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam setelah tiga 
hari, sedangkan beliau 
mengerjakan ihram." 

2920 

dllLs lijlk t _ 'T l^-ia Jji lijlk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Nafi'] dari 
[Abdullah bin 'Umar] 
radliallahu 'anhu bahwa 
seorang lelaki bertanya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam; "Pakaian 
apakah yang boleh 
dikenakan oleh orang- 
orang yang berihram?" 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menjawab: 'Tidak boleh 
memakai baju, penutup 
kepala, celana, mantel 
yang bertudung kepala 
dan sepatu tinggi, 
kecuali jika ia tidak 
mendapatkan sepasang 

(jj ^ (jt ijiU (jc (Jiiji 

Jla (^4^1 cti (j^ 

«'l 4^-^ 4.j1c. <>iil 

^_jiLa <iill J 

^ ^ nj\j ^ 4 j1c. Jdll 

i J cjiLjijUi i J V 3 

i ji VI 4iu^i V 3 (>ei34i 
(jj^ (j4" 

( 3 ^ 331131313 ^ 3 J 1 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




sandal, maka ia boleh 
memakai khuf, tetapi 
hendaknya ia memotong 
keduanya lebih rendah 
dari mata kaki dan 
janganlah melumuri 
pakaian dengan za'faran 
atau wars (tumbuhan 
berwarna kuning dan 
beraroma wangi)." 

2921 

^ ^ ^ jji lijlk 

^ 

Aj! ^ .liC. 

^aijjJj iiill 

lAj U^ia UjJ LJ^ 

j\ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Abdullah bin 

Dinar] dari [Abdullah 
bin 'Umar] berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
melarang orang yang 
ihram memakai baju 
yang bercelup wars 
(warna kuning dan 
wangi) atau za'faran. 

2922 

^ a J ^LoC. ^ 1 

(jj ^Ufljui Ujia. Vla ^IjLall 
j'AJ:? lW JJ^ ■‘'-^ 

(jc. «.Uilioll ajj jjj 

^'■Vi tlla-aUlI ^jjl 

^ 'lAy jjjI 

l^l^j .1^ ^ 

.1^ ^ 

^ ^IjiA (Jll ^jjuS^ 

tji Vj (iJjj!3^ l>4^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar] dan 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah] keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Amru 
bin Dinar] dari [Jabir bin 
Zaid Abu Asy Sya'tsa'] 
dari [Ibnu Abbas] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; Aku mendengar 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berkhutbah di atas 
mimbar seraya bersabda: 
"Barang siapa yang tidak 
mendapatkan kain, maka 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




ia dapat memakai celana 
dan siapa saja yang tidak 
mendapatkan sepasang 
sandal, maka ia dapat 
mengenakan sepatu." 
Hisyam berkata di dalam 
Haditsnya; 'Maka ia 
dapat memakai celana 
jika ia tidak 
mendapatkan kain.' 

2923 

^ dllUl iJjlk t _ jji iJjlk 

gj ^1 ^ (jcjj |*iU (jc (jiji 
^1 (Jjlij gi3^ ll)^ 

^ 4.jJc. iill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Nafi'] dan dari 
['Abdullah bin Dinar] 
dari [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa 
yang tidak mendapatkan 
sepasang sandal, maka 
dia dapat mengenakan 
sepatu (khuf), 
hendaknya dia 
memotong bawah 
keduanya lebih rendah 
dari dua mata kaki." 

2924 

lijAk (^1 tjj UJAk 

^ ia ^jC. ^ aill 

^ (jj (jj (jc. 

e-lilil (jt AjjI (jc (jj 4ll 

jiiuij 'Cjic iill <)ill 

(1>4^ lj] (3^ 

3 ' AjIc 4ll ^ i Jdll 

‘y^ L^l cs^l J 

SiLo j j Ijjlljl j (TiK^ (_yjl 

3^ 2r“ 

0 J;^ 4jLo (_>4^J ^^jlSI ^HaS (Jll 

jjlijal (Jla 433 ^ (jjl jJ (Jlia 

.l^lj J;^ (Jla 4^jUll 

Aj^)jJaJ JjiJaS (JI 3 AJjJoJ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 

Idris] dari [Muhammad 
bin lshaq] dari [Yahya 
bin Abbad bin Abdullah 
bin Az Zubair] dari 
[Ayahnya] dari [Asma 
binti Abu Bakar] 
radliallahu 'anha, ia 
berkata; "Kami pernah 
keluar bersama 
Rasulullah shallallahu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



J jflJ jill 

Lo c^) 

'alaihi wasallam, dan 
ketika tiba di daerah 
'Ara', kamipun singgah. 
Lalu Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam duduk 
(beristirahat) dan Aisyah 
duduk di sisi beliau, 
sedangkan aku duduk di 
samping Abu Bakar. 
Kendaraan kami dan 
kendaraan Abu Bakar 
satu, yang dibawa oleh 
budak Abu Bakar." 
(Perawi) berkata; 'Budak 
itupun muncul tanpa 
ditemani untanya 
(kendaraan). Lantas Abu 
Bakar bertanya; 'Mana 
untamu? ' Budak itu 
menjawab; 'Aku 
kehilangan semalam.' 

Abu Bakar berujar; 

'Kamu hanya memiliki 
seekor unta lalu kamu 
hilangkan? ' (Perawi) 
berkata; 'Maka Abu 

Bakar pun memukulnya, 
dan Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Perhatikanlah orang 
yang tengah berihram 
ini? Apa yang ia 
perbuat! ' 

2925 

A c \m V jjI t 

(jj (jj l> 

^ oU:Hl jc ijjji jjj ^1 ^ 

^ ^ iiiil 

ic (JUa UBil <i3Li 

^\1 JjjJu tjj 

(JjjostJ V (JlSj 

iJl , 

Isllil jiiojSii 4jjji j_jji 

(j^ j^l (j^ (JjjJju 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik] dari [Zaid 
bin Aslam] dari [Ibrahim 
bin Abdullah bin 

Hunain] dari [Ayahnya] 
bahwa Abdullah bin 
Abbas dan Al Miswar 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


(jj iji cJb I3a fjM (Jtis 
(jj <iiil :lsc. jl (jjji. 

J t ‘aj^ 1^1'! Mil 
(JjoAJ 

«jJa^ (JI3 3^J ALiI^ 
,QalJa3 UJ^I oJj 4^jji 

jUiv Jil p J ^ li 

t' ‘\ ';’4.^ ‘ 

(3^11 4jaliJ 4jaliJ 

4jj!J I.iSa Jll ^ 

^iLij 4.2 c' <>ill ^U.-i 


bin Makramah berselisih 
pendapat di daerah 
Abwa'. Abdullah bin 
Abbas berkata; "Orang 
berihram boleh mencuci 
kepalanya. Sedangkan 
Al Miswar mengatakan; 
'Orang yang berihram 
tidak boleh mencuci 
kepalanya.' Maka Ibnu 
Abbas radliallahu 'anhu 
mengutusku untuk 
menemui [Abu Ayub Al 
Anshari] guna 
menanyakan tentang hal 
tersebut, dan aku 
mendapatkannya (Abu 
Ayyub) sedang mandi 
diantara dua tanduk dan 
ia menutupinya dengan 
pakaian. Lalu kuucapkan 
salam kepadanya, dan ia 
pun bertanya; 'Siapakah 
itu? ' Aku menjawab; 
'Aku Abdullah bin 
Hunain. Abdullah bin 
Abbas telah mengutusku 
kepadamu untuk 
menanyakan tentang 
bagaimana Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam membasuh 
kepalanya saat 
berihram.' Abdullah bin 
Hunain berkata; Abu 
Ayyub lalu meletakan 
tangannya di atas 
pakaian, lalu 
mengangguk-anggukkan 
kepalanya, sehingga 
nampak olehku 
kepalanya, kemudian dia 
berkata kepada 
seseorang yang tengah 
menyirami kepalanya; 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




'Siramilah'. Maka iapun 
menyirami kepalanya, 
lalu menggerakan 
kepalanya dengan kedua 
tangannya ke depan dan 
ke belakang. Kemudian 
Abu Ayyub berkata; 
'Begitulah aku melihat 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam 
melakukannya.' 

2926 

IjjSi (jj jji Ujik 

jjC. jjC. .iljj 

^1 ^ ukiiil 

i ''Joi ^ * i : 

(jji (j.0 liiiLii 

u jjLk lilj J 

^jj Uj.lkUbUiaj 

ijc. iji ‘^i ''^ 

jc j S) ^ jj 

iill i_gl^ 4jijlc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dari [Yazid bin 
Abu Ziyad] dari 
[Mujahid] dari ['Aisyah] 
berkata; "Kami bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam dalam ihram, 
apabila lewat para 
pengendara kami tutup 
wajah kami dan apabila 
ia telah pergi maka kami 
buka kembali." Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ah bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abduhah bin 

Idris] dari [Yazid bin 

Abu Ziyad] dari 
[Mujahid] dari [Aisyah] 
dari Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam seperti 
itu. 

2927 

^ <iill ^ ^ i''’'''^ 

jjJ _jj1 Ujik J ^ lijlk 

^jj «iill lijlk 

isj^ Cf- L« L)'-^ 

duj ^Ikui) V (Ijl^ 4_].lk 

jU^ ji jij 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
'Abduhah bin Numair]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ayahku]; 
Demikian juga telah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



jiiLij 'CjIc. ^U<-i <)iii 

tluj SiiUjJa (3^5 

sl^l Ii1 i" X\ ^^1 
(3^ t_aLLi ulj 

diriwayatkan dari jalur 
yang lainnya, dan telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 

Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [’Abdullah bin 
Numair]; telah 
menceritakan kepada 
kami [’Utsman bin 
Hakim] dari [Abu Bakar 
bin Abdullah bin Az 
Zubair], dari kakeknya, 
ia berkata; "Aku tidak 
mengetahui [Asma binti 
Abu Bakar] atau [Su'da 
bin Auf], bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menemui Dluba'ah binti 
Abdul Muththalib seraya 
bersabda: 'Wahai bibiku 
apa yang mencegahmu 
untuk melaksanakan 
haji? ' Dluba'ah 
menjawab; 'Aku wanita 
yang sedang sakit, dan 
aku takut tertahan (tidak 
bisa melanjutkan 
ibadahku).' Maka beliau 
bersabda: 'Berihramlah. 
Dan syaratkan tempat 
tahalul-mu di manapun 
kamu tertahan.' 

2928 

Ijjik j_jji jjJ _jji liiik 

^jC- (JjjlcaS A 

iiil iiiil 

La! (JUa A j^l >» lilj A-jic. 

aJjLlI ciils ^UlII 

J ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dan [Waki'] dari 
[Hisyam bin 'Urwah] 
dari [Ayahnya] dari 
[Dluba'ah], ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




menemuiku dan aku 
sedang sakit, maka 
beliau bertanya: 
'Bukankah kamu ingin 
melaksanakan haji tahun 
ini? ' Aku menjawab; 

'Aku sedang sakit wahai 
Rasulullah!' Beliau pun 
bersabda: 

'Laksanakanlah haji, dan 
ucapkan: 'Tempat 
tahallul-ku di manapun 
(penyakit itu) 
menahanku (untuk 
meneruskan haji).' 

2929 

i—ili. jji Ujia. 

(jji (j^ - ■ jji 

Jjl ^ 

(jjl (jc. J lliijUa 

diu ^UjJa ^14^ 

«dll (-jUaiill 

^1 ^1 ^-iLa 

l_aj^ -liji (j-jjj si^l 

(jl ^^13 Jll ^a! 

duk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bisyr 
bin Khalaf]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Ashim] dari 
[Ibnu Juraij]; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Az Zubair] bahwa 
ia mendengar [Thawus] 
dan ['Ikrimah], keduanya 
menceritakan dari [Ibnu 
'Abbasj radliallahu 
'anhu, ia berkata; 
"Dluba'ah binti Zubair 
bin Abdul Muththalib 
datang menemui 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, lalu 
berkata: 'Aku adalah 
wanita yang sedang sakit 
berat, tapi aku ingin 
sekali melaksanakan 
haji. Bagaimana aku 
dapat berniat haji?' 
Beliau menjawab: 
'Bemiatlah dan 
syaratkan: 'Bahwa 
tempat tahallulku 
dimanapun aku tertahan.' 

2930 

(Jja-ojoil lulk jji l-ulk. 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



Uj.lk jjj 

fUaC (jt ^1 ^ jjI 
(jj ^1 ^ (jt 

^>ll 

kepada kami [Abu 
Kuraib]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 

Shabih]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Mubarak bin 
Hassan Abu Abdullah] 
dari [Atha' bin Abu 
Rabah] dari [Abdullah 
bin 'Abbas], ia berkata; 
"Para Nabi, mereka 
memasuki Baitul Haram 
dalam keadaan berjalan 
kaki dan tidak memakai 
sandal, dan mereka 
berthawaf mengelilingi 
Ka'bah dan 

melaksanakan manasik 
dalam keadaan telanjang 
kaki dan berjalan kaki." 

2931 

^ ^Jc. lijSk 
^)ic. <iill Lij.lk 

u' 3^ L)f 2^':^ L>^ 

^l£ jdjoij AjIc. <iill 

1 jjj Uiil' Ajjjll jj.0 4.£i 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ubaidillah 
bin Umar] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memasuki Makkah dari 
bukit tertinggi. Dan jika 
keluar, maka beliau akan 
keluar dari bukit 
terendah. 

2932 

^ ^ C.5^ ^ 

jjiU ^ ijj^\ Uj^ 

l^l^J (,3^3 *^‘‘'j; 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al 'Umari] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




[Nafi'] dari [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhu, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam memasuki 
Makkah pada siang hari. 

2933 

.iic. Ijiilk Ca ^ 

jjC. JMM (ji j^i 

(> (jj-iUi i> 

^ j jUit 

2jI j u Cjlilla 

3^3 3^ i_gk \lh. 

(jaj 3^ ^ jlo 3:J^ 
cs^ ‘r^ 

("'«■iiU Clua. (_ ^'1 

3 LWJ^ 

^_gij lij js dmLk 3 ju£ 

Vj V ^-^Ia 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazak]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Az Zuhri] dari [Ali 
bin Al Husain] dari 
[Amru bin Utsman] dari 
[Usamah bin Sa'id], ia 
berkata; "Aku bertanya; 
'Wahai Rasulullah, di 
mana engkau akan 
singgah esok?' Kejadian 
itu pada saat beliau 
mengerjakan haji. Lalu 
beliau menjawab: 

'Apakah 'Aqil 
menyiapkan rumah 
untuk kita?' Beliau 
kemudian bersabda: 
'Besok kita singgah di 
lembah Bani Kinanah.' 
Yang beliau maksud 
adalah Al Muhashshab, 
sebuah lokasi melempar 
jumrah yang pernah 
menjadi lokasi kaum 
Quraisy berikrar untuk 
tidak kufur. Ini terjadi 
saat Bani Kinanah 
bersekutu dengan 

Quraisy melawan Bani 
Hasyim dengan menolak 
mengawinkan keturunan 
Bani Hasyim dan 
menolak berdagang 
dengan mereka." Ma'mar 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




berkata; 'Zuhri berkata; 
'Al Khaif adalah sebuah 
lembah'.' 

2934 

jjI i. ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad] 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah]; 
telah menceritakan 
kepada kami ['Ashim bin 
Al Ahwal] dari 
[Abdullah bin Sarjis], ia 
berkata; "Aku melihat 
seorang yang gundul 
([Umar bin Khaththab 
radliallahu 'anhu]) 
mencium Hajar Aswad 
sambil mengucapkan; 
'Aku sungguh 
menciummu, walau ku 
tahu bahwa engkau 
adalah batu yang tidak 
memberi mudlarat dan 
juga tidak memberi 
manfaat. Seandainya 
tidak karena kulihat 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menciummu, tentu aku 
tidak akan menciummu." 

^jc, ^aj-alc. Ujlk 

^Ll-aVl ^ 

c ^ \\ \l ^ ^yiC, 

^\j 

^ijj Vj jiaJ V 
jiiil iiiil 

2935 

i> (jj| t> 4 3'^' 

‘ (Jlj (jJ AUjal 

(_jiLa 4il (Jlaljsj 

j>^'l liA Cii^ 

La^ J' ^;j jijj 

jji <j (3^ u'^j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Suwaid 
bin Sa'id]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahim Ar 
Razi] dari [Ibnu 
Khutsaim] dari [Sa'id bin 
Jubair] berkata; Aku 
mendengar [Ibnu Abbas] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




'Batu ini (Hajar Aswad) 
sungguh akan datang 
pada hari kiamat, ia 
mempunyai dua mata 
untuk melihat dan lidah 
untuk berbicara serta 
bersaksi atas orang yang 
mengusap (atau 
menciumnya) dengan 
benar.'" 

2936 

u!i.lk ^ Uj.lk 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Pamanku, Ya'la] 
dari [Muhammad bin 
'Aun] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu 'Umar], ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menghadap Hajar 

Aswad kemudian 
meletakkan kedua 
bibirnya kepadanya, dan 
beliau menangis lama 
sekali, kemudian dia 
berpaling, dan ternyata 
dia menemukan 'Umar 
dalam keadaan menangis 
pula, beliau bersabda: 
'Wahai Umar, di sinilah 
ditumpahkan air mata.'" 

(jc- (jjC- (jc- 

jailjlj 'CjIc. iill <i3jl 

4 j Ml ^ 

^ 3^^ 3^ Cjkill ^ 

liAlft 3^ y CS^ UjUa^l 

CjI j^l t 'S ‘ n'! 

2937 

^jj JJ.«C. jjj lijik 

^ Aul IJjSk 

(jji L)^ 

4.^1 (jc. <)iil .1^ (jj ^ILi (jc 

Jdll iOjl L)^ ^Iil3 

dl^l (jlSjl ^j-o 

3- 4u£ (^^3 jjlaVI 3^311 VI 

(jjiaJa^l JjJ jaj 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Amru bin As Sarh Al 
Mishri]; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Wahab]; telah 
menceritakan kepadaku 
[Yunus] dari [Ibnu 
Syihab] dari [Salim bin 
Abdullah] dari 
[Ayahnya], ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




'alaihi wasallam belum 
pernah mengusap rukun- 
rukun (pojok) Ka'bah 
kecuali rukun Hajar 
Aswad dan rukun 
setelahnya (rukun 
Yamani) di sekitar 
tempat tinggal kaum 
Jumah." 

2938 

<ilil .iic. jjj Uiiik 

Uj.lk (jJ 

(jj jiLk jiaJi jjc ( 3^1 (JJ 

«dil . 4 ^ (jj <iiil ^jc. 

4 ^ L)^ Jjj (jj 

(_jiLa «iill J jjLaJal 

CiUa ^^1 ^Ic. j'jli 

(j33«; jSjli fJijj jj:^ 

jkj3 ^ sjj 

liij 4_ii£ll u_iIj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Yunus bin 
Bukair]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
lshaq] dari [Muhammad 
bin Ja'far bin Az Zubair] 
dari [Ubaidullah bin 
Abdullah bin Abu Tsaur] 
dari [Shafiyyah binti 
Syaibah], ia berkata; 
"Ketika Rasulullah 
merasa tenang saat hari 
penaklukan kota 

Makkah, beliau lantas 
thawaf di atas untanya 
dan mengusap rukun 
(Hajar Aswad) dengan 
tongkat yang ada di 
tangannya. Kemudian 
beliau masuk ke dalam 
Ka'bah dan di dalamnya 
mendapati patung 
merpati panjang yang 
terbuat dari pohon 
kurma. Lalu beliau 
menghancurkannya dan 
berdiri di depan pintu 
Ka'bah seraya 
melemparkannya. Saat 
itu aku melihatnya." 

2939 

^jj Jjic. jjj iaki lijik 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



ijiii 

^ (jt pjl (jc. 

(jLolljt (jjl (jc 4ll 

t al li ^hi 'j ^U.1 

i’.n 

kepada kami [Ahmad 
bin Amru bin As Sarh]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Wahab] dari [Yunus] 
dari [Ibnu Syihab] dari 
[Ubaidullah bin 

Abdullah] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 'anhu, 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
berthawaf di atas 
untanya saat 
mengerjakan haji Wada'. 
Beliau mengusap Hajar 
Aswad dengan tongkat." 

2940 

ujIa jll ^ uij^k J ^ 

^ JjJaall 1 

jjJJ^ (jj t-ijjii Ijjik 
^jj (Jj&iall ui ‘ " (JI 3 

iill J_sij-a t[s^i CjjI jlla Siiilj 

l55^j 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; Demikian 
juga telah diriwayatkan 
dari jalur yang lainnya, 
dan telah menceritakan 
kepada kami [Hadiyyah 
bin Abdul Wahhab]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Fadlal bin 
Musa], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ma'ruf bin 
Kharrabudz Al Maki], ia 
berkata; aku mendengar 
[Abu Ath Thufail ’Amir 
bin Watshilah], berkata; 
"Aku melihat Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam di atas 
kendaraannya berthawaf 
di Baitullah. Beliau 
mengusap rukun Hajar 
Aswad dengan 
tongkatnya, lalu 
mencium tongkat 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




tersebut." 

2941 

<)lil .iic. jjj Uiiik 

usik J ^ jjj iaki Ujlk 

(jj jlaJi Uiilk Olki (jj (^C. 

^ 4ll lijlk Vll .4^ 

i) ijjl ‘cp 

1 j| ^l£ ‘ulc' 4il <ilil 

(3^^ 3jVI l—>—sUa 

" 'I j_gjkoj 

<i*aj ^)ic. jjjl ijlSj ^>a.aJI ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Basyir]; Demikian 
juga telah diriwayatkan 
dari jalur yang lainnya, 
dan telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Ubaid], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Umar] dari [Nafi'] dari 
[Ibnu Umar] radliallahu 
'anhu, bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam jika 
melakukan thawaf 
pertama, maka beliau 
akan berlari kecil tiga 
kali dan berjalan empat 
kali dari Hijr Isma'il 
sampai kembali ke Hijr 
Isma'il (satu putaran). 

Dan Ibnu Umar juga 
mengerjakannya. 

2942 

l2i.lk ^ ^ 

(jkl ^ i^U 

(jc. 4.^1 (jc. (jj ^)aia. jjc. 

4.jic. iill ^_sika 

cs^] 0 ^ ^'j 

lij^l ^ Ij^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Husain Al 
'Ukli] dari [Malik bin 
Anas] dari [Ja'far bin 
Muhammad] dari 
[Ayahnya] dari [Jabir] 
radliallahu 'anhu, bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam berlari-lari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




kecil tiga kali dari Hijr 
Isma'il sampai ke Hijr 
Ismai'il (satu putaran) 
dan berjalan empat kali. 

2943 

ijjSi (jj jji liiSa. 

Atu, jjj jjc (jj jai:^ 

(Jla Ajji jjc. j (jc. 

iii m jIj jv! 

Ij^ Lo aJaIj 

JjIjJ AJilij u£ 

4j1c- Jdll ‘ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ja'far bin 'Aun] 
dari [Hisyam bin Sa'ad] 
dari [Zaid bin Aslam] 
dari [Ayahnya] berkata; 
Aku mendengar [Umar] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Untuk apa lari 
kecil saat itu? Padahal 
sungguh Allah telah 
menetapkan Islam dan 
meniadakan kekafiran 
dan pemeluknya. Demi 
Allah! Kami tidak 
meninggalkan apapun 
yang dulu kami kerjakan 
pada masa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 

2944 

(jjl (jc. (jl 

(jji (j^ (jilall (jji (jc 
4.^ (_jlLa ^jill (Jtilll 
A^Jo ij'^i ji C)i^ 4 il -»., 

jiS-o ja (jj ^ Aj jic. (_ji 

Uik lalL 1^ 

(^^1 •'■v . .'4'l 

AjIc- j4iI ^i 

jll Ijiij 1 jj ^.^a-0 

ajL-Sii (jS^i 'Ji 1^ <:sji4i 
(J^^i ij^ [J^'j ^ 

(j^jll (^j p (Is^i^i 

^ (Jic^ ajjoiVl 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazak]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Ma'mar] 
dari [Ibnu Khutsaim] 
dari [Abu Ath Thufail] 
dari [Ibnu Abbas] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
kepada para sahabatnya 
ketika hendak memasuki 
kota Makkah guna 
mengerjakan umrah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




setelah dilakukannya 
perjanjian Hudaibiyah, 
'Sesungguhnya kaum 
kalian besok akan 
melihat kalian. Maka 
perlihatkanlah kekuatan 
kalian pada mereka.' 
Ketika mereka 
memasuki Masjidil 
Haram, mereka lantas 
mengusap rukun (Hajar 
Aswad) dan berlari-lari 
kecil disertai Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam yang bersama 
mereka. Dan ketika 
sampai pada rukun 
Yamani, mereka berjalan 
sampai rukun Hajar 
Aswad, kemudian 
berlari-lari kecil lagi 
hingga mencapai rukun 
Yamani. Kemudian 
mereka berjalan lagi 
Hingga Hajar Aswad. 

Dan itu dilakukan tiga 
kali. Kemudian mereka 
berjalan di empat 
putaran yang tersisa." 

2945 

^ Ijiilk 

Vla 4 

^ ‘4^, S:iU^:i^ 

(jc. ^^iij ,^1 jc. 

iill 

a jj A^C.j 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Yusuf] dan [Qabishah], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari [Ibnu 
Juraij] dari [Abdul 
hamid] dari [Ibnu Ya'la 
bin Umayyah] dari 
[Ya'la] radliallahu 'anhu, 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




melakukan thawaf 
dengan idlthiba' (melipat 
kain dari bawah ketiak 
sebelah kanan ke pundak 
sebelah kiri). [Qabishah] 
berkata; dan diatasnya 
memakai selendang 
yang bergaris." 

2946 

(jj jj! liiia. 

uj.la. <)ill 2±ic. 

jc pljilyi j_jji (jj CLiijji jc 
jc Jjjj jj JjLiVI 
jdll 4ll J dllLaiilll 

jA ^>a.aJI jc. (iijjij ^9^ 

jl M La dlia CjjJI j.a 

^ uj jkt Jlia aA ejlijj 

V AjL jlli Lol dik 4i2iii 

(Jx2 (jjtk VI ‘Cjjj 'H >«-IJ 

0J)* 'l jJa ^^1"^ ijl 

lLojs ji Vjij Ij^Li ji 

Li (jiijii 0J^\ (3^ dljlail 
jVL ^L dlii^j iio (jda'i'il 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
Musa]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Syaiban] dari 
[Asy'ats bin Abi Asy 
Sya'tsa'] dari [Aswad 
bin Yazid] dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha, ia 
berkata; "Aku bertanya 
kepada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tentang Hijr 
Isma'il, maka beliau 
menjawab: "la adalah 
bagian dari Ka'bah". 

Aku bertanya lagi; 'Apa 
yang mencegah (orang- 
orang dulu) 
memasukannya ke 
dalam bagian Ka'bah? ' 
Beliau menjawab: 
'Mereka kekurangan 
biaya.' Lalu aku bertanya 
lagi; 'Kenapa pintunya 
tinggi, hingga tidak 
dapat dinaiki kecuali 
dengan tangga? ' Beliau 
menjawab: 'Itu adalah 
perbuatan kaummu, agar 
dapat (mengatur) 
masuknya siapa yang 
dikehendaki dan 
melarang orang yang 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




dikehendaki ke 
dalamnya. Seandainya 
kaummu tidak dekat dari 
kekufuran dan khawatir 
hati mereka (keimanan) 
akan pudar, tentu aku 
akan pertimbangkan 
kembali apakah 
mungkin aku 
merubahnya dan 
kumasukan sesuatu yang 
kurang ke dalamnya, 
serta kujadikan pintunya 
dekat dengan tanah 
(pendek).' 

2947 

gj ^iUll tjJ 

gc. gc> 

jiill l1j*-ojjJU gJftC. gj 

gja ^‘‘'j; ^JJjI ^ 

gl£ gj^ir^j i^Ua 

^ J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Fudlail] dari [Al 'Ala bin 
Al Musayyab] dari 
['Atha'] dari ['Abdullah 
bin Umar] radliallahu 
'anhu, ia berkata; "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Barangsiapa berthawaf 
di Baitullah dan 
mengerjakan shalat dua 
rakaat, maka pahalanya 
seperti membebaskan 
seorang budak.'" 

2948 

^ 2^^ gLx^ gj ^ 

gj Uj. 1^ tlW lJj* ^ ‘ ‘^j 

gjl ^ “ 1* A >» (JI 3 
r^j L)^ 

jjI ^ n. w fllaC. (Jlia ("n'l'lj 
<jic. iill j_si-a <^5^i U^®JdJ* 
l^La 3 j)* ) > >1 ^ (1]^^ cji^ i' 
j)^ir il ‘ ‘1 ii' (JI 2 

Ijjj oj^Vlj tj^-41 ^ ^jsLillj 
*> Uj.lll I2jl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Isma'il bin 
Ayyasy]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid bin Abu 
Sawiyyah] berkata; Aku 
mendengar Ibnu Hisyam 
bertanya pada 'Atha' bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


1 jlll jlill IjSj 4'u>i^ 

Ul Ij Jll ^ 

I CAi ' l La ^ 
^UaC. JUa 
iiiil ajI 

a^la \ ^ Jdll 

aJ (Jla jj ^_^jlflj LajU 

c_fllj^jalll Aa^ a Ij! Ij ^12^ ^1 
<^1 jj! ^UaC. (Jla 

4.^ ^1 auI (Jj^^ ^ah\ 

Itu» Cj^U c_flUa l!^ luij 
AasJIj 2j 1 jLkjlaJ V] Vj 

’jM J '^j A 

("n-w« «iilLj VI 0^ Vj J j=>- 

t 4j 0JJ ("'l'lM'^ 

L al li diLk^J 

^^(3^LL ^UJI 


Abu Rabah tentang 
rukun Yamani sedang ia 
berthawaf di Ka'bah, 
['Atha'] berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Hurairah] bahwa 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
"Padanya ada tujuh 
puluh malaikat yang 
menjaganya, siapa saja 
yang berdoa; 
ALLAHUMMAINNI 
AS'ALUKA AFWA 
WAL AFIYAH 
FIDUNYA WAL 
AKHIRAH RABBANA 
ATINA FIDUNYA 
HASANAH WAFIL 
AKHIRATI HASANAH 
WAQINA ADZABAN 
NAAR (Ya Allah aku 
berharap kemaafan dan 
kesehatan dari di dunia 
dan akhirat wahai Rabb 
kami, berilah kami 
kebaikan di dunia dan 
akhirat dan jauhkan 
kami dari api neraka)." 
Niscaya mereka berkata; 
Amien (kabulkanlah!)'. 
Ketika ia sampai dirukun 
Hajar Aswad, ia berkata; 
'Wahai Abu Muhammad, 
apa yang engkau ketahui 
jika sampai di sini?.' 
Atha' berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
Abu Hurairah bahwa ia 
mendengar Rasulullah 
Shalallahu 'Alaihi Wa 
Sallam bersabda: 'Siapa 
yang berusaha 
sesungguhnya ia 
berusaha menggapai 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




tangan Ar Rahman.' Ibnu 
Hisyam berkata 
kepadanya; 'Wahai Abu 
Muhammad, 
bagaiamana dengan 
thawaf? ' 'Atha' 
menjawab; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abu Hurairah] bahwa ia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Barang siapa yang 
berthawaf sebanyak 
tujuh kali dan ia tidak 
mengucapkan kecuali 
"Subhanallah" (Maha 
Suci Allah), 

"Alhamdulillah" (Segala 
puji bagi Allah), "Laa 
ilaaha Illallah (Tiada 
Tuhan kecuali Allah) 
dan "Allahu Akbar" 
(Allah Maha Besar), 

'Laa haula wa laa 
quwwata illaa billaah 
(Tiada daya dan upaya 
kecuali dari Allah), 
maka dihapuskan 
padanya sepuluh 
kesalahan, dituliskan 
sepuluh kebaikan dan 
diangkat derajatnya 
sepuluh tingkat. Dan 
siapa yang berthawaf 
dengan berkata-kata 
(tidak berdzikir) maka 
seakan-akan ia berenang 
pada rahmat Allah 
dengan kedua kakinya 
saja (tanpa jasadnya) 
semisal ia berenang di 
air dengan kedua 
kakinya.' 

2949 

(jj uiiia. 

Telah menceritakan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 



^ ujiLiii ^ ^ 

(jc ^ 

^_jiLa <iill CjjI^U (-jllaiJI 

Jtn ^j-Q ^3^ 1^] 

jS4 

L QtU^\l ^ J .^'1 ^ 

4^ O^J 
A£j(iJ 1 ^1 

kepada kami [Abu Bakr 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Ibnu Juraij] dari [Katsir 
bin Katsir bin 

Muththalib bin Abu 
Wada'ah As Sahmi] dari 
[Ayahnya] dari [Al 
Muththalib] berkata; 

Aku melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bila selesai 
melakukan thawaf yang 
ke tujuh, beliau datang 
dan shalat di belakang 
rukun di ujung tempat 
thawaf dan tidak ada 
seseorang pun yang 
menghalanginya diantara 
beliau dan orang yang 
sedang thawaf." Ibnu 
Majah berkata; "Ini 
khusus di Mekah." 

2950 

lH jI>^J ijj 

(jc Ijjlk Vla <iil 

j^jjiC. ^jC. ^_g.\lii 'I dulii jjj « 
u'3^ ilp (j^ 

y :a j\r-. ^ i Jdll 

3'^ Ud^J 

laLall 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan [Amru 
bin Abdullah], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Muhammad bin Tsabit 
Al 'Abdi] dari [Amru bin 
Dinar] dari [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam datang 
ke Makkah, lantas 
mengerjakan Thawaf di 
Baitullah tujuh putaran, 
kemudian mengerjakan 
shalat dua rakaat. Waki' 
berkata; "Shalat ini 
dilakukan di maqam 
Ibrahim." Kemudian 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




beliau keluar menuju 
Shafa (untuk bersa'i)." 

2951 

^j-0 ^ILjj ^LJc- <illl 

1^ Jdll Ij 

ijLaAli iiil (JlJ U^1 

^lio ^j-0 

Ujja IISa 1A'J\ (JU 

^lio ^j-o 

^ (l]il 

Telah menceritakan 
kepada kami [Al 'Abbas 
bin 'Utsman Ad 
Dimasyqi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim] dari [Malik bin 
Anas] dari [Ja'far bin 
Muhammad] dari 
[Ayahnya] dari [Jabir] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Ketika 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam selesai 
melaksanakan Thawaf di 
Baitullah, maka beliau 
mendatangi Maqam 
Ibrahim. Kemudian 
'Umar radliallahu 'anhu 
bertanya; 'Wahai 
Rasulullah, apakah ini 
maqam bapak kita 
(Ibrahim 'Alaihis Salam) 
yang Allah Subhanahu 
Wa Ta'ala telah sebutkan 
dalam firman-Nya: 'Dan 
jadikanlah sebagian dari 
Maqam Ibrahim sebagai 
tempat shalat.' (Qs. Al 
Baqarah 2:125)" Al 

Walid berkata; 'Aku 
bertanya kepada Malik; 
'Beginikah Umar 
membacanya; 'Dan 
jadikanlah sebagian dari 
Maqam Ibrahim sebagai 
tempat Shalat? ' Malik 
menjawab; 'Ya.' 

2952 

ijjik ^_jji jjj _jji lijik 

Ujii J ^ (jj 

(jj .lA^ij Jji'.^U jj (3^1 
jjjl .1^ l2i.lk Vla jjljjal 

j_)jui (jj dllLo Ujik Vla l5-^^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Mu'alla bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



^ (jj (jc 

Manshur]; Demikian 
juga telah diriwayatkan 
dari jalur yang lainnya, 
dan telah menceritakan 
kepada kami [lshaq bin 
Manshur] dan [Ahmad 
bin Sinan], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 
Mahdi], ia berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Muhammad bin 
Abdurrahman bin 

Naufal] dari [’Urwah] 
dari [Zainab] dari 
[Ummu Salamah] 
radliallahu 'anha, bahwa 
ia ditimpa sakit, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
memerintahkannya 
untuk berthawaf di 
belakang j ama'ah sambil 
berkendara. Ummu 
Salamah berkata; "Aku 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam Shalat 
menghadap ke Baitullah 
seraya membaca: WA 
THUUR WA KlTAABl 
MASTHUUR.' QS.Ath 
Tuur 52: 1-2)." Ibnu 
Majah berkata; Ini hadits 
dari Abu Bakar." 

'I (jt 

l^U ioi >» 

(ji jiiuiJ 4.jic, iill ^_jiLa <iill 
tljj l-ajlaJ 

2jI j^-^0 

^i ' 4_j1c. jdil ^i 

ijSJ jA J ("n'l'l 

2953 

Ijiilk L)^ .'l<^^ ^ 

jjj ^ n^'l Cla..ttj.<i (Jla (ji j3^i 

i-iaU'U ^ _ 'j» .t. 

UJa tjJ ““^i -4^ ^ 

4j»£1I ^ U*£j jj/o 

(Jla jUlI (jx AiLs jjjijj ejai 
^ (3.3 jljl (j.0 <)illj 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrazaq], ia 
berkata; Aku mendengar 
[Al Mutsanna bin Ash 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



AjJJj 

1.1^ (JU ^ oJdj 

iill iiill 

Shabah] berkata; telah 
menceritakan kepadaku 
[Amru bin S 5 m'aib] dari 
[Ayahnya] dari 
[Kakeknya], ia berkata; 
"Aku pernah melakukan 
thawaf bersama 

Abdullah bin 'Amru dan 
setelah kami selesai dari 
putaran ke tujuh, kami 
shalat di belakang 

Ka'bah. Aku kemudian 
berkata; 'Tidakkah kita 
seharusnya memohon 
perlindungan kepada 
Allah dari neraka? ' 

Maka ia berkata; 'Aku 
berlindung kepada Allah 
dari neraka.' Kemudian 
ia berlalu, lantas 
mengusap rukun Hajar 
Aswad, kemudian 
berdiri di antara Hajar 
Aswad dan pintu Ka'bah 
lalu menempelkan dada, 
kedua tangan dan 
pipinya di sana seraya 
berkata; 'Beginilah aku 
melihat Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 
melakukannya'." 

2954 

^ J L>i ^ 

jjj jjUajoi liiiik Vli .'l<^^ A ^jj 
^Ull jj (jia.^1 ^ 

4jijlx. (jt Ajji (jt 
AjIc. ^ 4il ^ 

ili ujs VI i ^3 

jj.0 IjJ^ jl 

4ll Jjjolj ([^Jc 

1j1j jiijalJ 'CjC' ^1 ^U<-1 

Jll dik dlLiji lili Lo Jlil 
diUj Jc iiil IIa jjl 

l-$l^ i^ljoild^l ^ ■ >inl^ 
I^kl't-Ij dllla ("njllj ^jJaJ V 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
Uyainah] dari 
[Abdurrahman bin Al 
Qasim] dari [Ayahnya] 
dari [Aisyah] radliallahu 
'anha, ia berkata; "Kami 
pernah keluar bersama 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 



AjILiJ ^jC. 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
(sepertinya) tidak ada 
tujuan lain keeuali untuk 
mengerjakan haji. Dan 
ketika kami berada di 
daerah S arif atau dekat 
dengan S arif, Aku pun 
mengalami haid. Maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
menemuiku dan 
mendapatiku tengah 
menangis. Beliau 
bersabda: 'Kenapa 
kamu? Apakah kamu 
sedang mengalami nifas 
(haid)?' Aku menjawab; 
'Ya.' Lalu beliau 
bersabda: 'Sesungguhnya 
ini adalah perkara yang 
telah ditetapkan Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
terhadap anak-anak 
perempuan keturunan 
Adam 'Alaihis Salam. 
Maka lakukanlah 
seluruh manasik haji 
selain thawaf di 
Baitullah.' Aisyah 
berkata; 'Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam lantas 
memotong kurban 
seekor sapi untuk para 
istrinya.' 

2955 

^ pu^iA ^ 
jjj dllLo Ijjik Vll 
^Ull (jj .iic. ^ u'l^ 

<jill JJJJJ jjlSjijlc. (jc. 4.^1 (jc 
AjIc. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Amar] dan [Abu 
Mush'ab]; keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas]; 
telah menceritakan 
kepadaku [Abdurrahman 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




bin Al Qasim] dari 
[Ayahnya] dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha Ummul 
Mukminin, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
mengerjakan haji Ifrad. 

2956 

lAji jlSj lW 

Lf (jj iA 

fj 4^Lt j^jli 6Jjc. 

^i Jdil ^Lul«^yall 

Jjil ^iiuij 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Malik bin Anas] 
dari [Abu Al Aswad 
Muhammad bin 
Abdurrahman bin 

Naufal], dia adalah 
seorang yatim di rumah 
['Urwah bin Zubair], dari 
[Aisyah] radliallahu 
'anha Ummul Mukminin, 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam pernah 
mengerjakan haji Ifrad. 

2957 

.iic. Ujlk jUlC ^ lijSk 

(jj fjU.3 jjljlll ^^1 

ijf ijt (lJj*-a*^| 

(_jiLa <i3jl ^jl^Lk jjC. 4.^1 

jiiuij Ajic. iiil 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Aziz Ad 
Darawardi] dan [Hatim 
bin Isma'il] dari [Ja'far 
bin Muhammad] dari 
[Ayahnya] dari [Jabir] 
Radlialahu 'Anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
mengerjakan haji Ifrad. 

2958 

^jc- iiiil .1^ ^ ^Jjjlill 

^jc. ^ 7\i^ ^ 

*^ AjIc- Jdll ^ ^ Jdll 

Ij^^l ^La^j ^>*^J dj 

a-ii 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Qasim bin 
Abdullah Al 'Umari] dari 
[Muhammad bin Al 
Munkadir] dari [Jabir] 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




radliallahu 'anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam, Abu 
Bakar, Umar dan 

Utsman mengerjakan 
haji Ifrad. 

2959 

^ lillLo 

jiiLij 'CjIc. <iill 

AjiAlai <La j_jJj 

4-^3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali Al Jahdlami]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul ' A'la bin 
'Abdul A'la]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Abu 
lshaq] dari [Anas bin 
Malik] radliallahu 'anhu, 
ia berkata; "Kami keluar 
bersama Rasulullah 
Shallallahu 'Alahi Wa 
Sallam menuju Makkah, 
kudengar beliau 
bersabda: "Aku penuhi 
panggilan-Mu. Dengan 
melaksanakan umrah 
dan haji." 

2960 

Uj^k ^ jj.^ lijAk 

^Ludjl ^jc- ^ 

(JU iill 

Telah menceritakan 
kepada kami [Nashr bin 
Ali]; telah menceritakan 
kepada kami ['Abdul 
Wahab]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Humaid] dari 
[Anas] radliallahu 'anhu, 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Aku penuhi 
panggilan-Mu. Dengan 
melaksanakan haji dan 
Umrah (bersamaan)." 

2961 

LW 

^ ^1.3 ^[JiC. 

4jU j_jjI jjj 0^ jc jj 

^ > n J Ll.iX.Jij.ji (JU 

^jj ^'h^ll i")9Aii) Jj^ 

'\l* ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Hisyam bin 'Ammar], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 



(JaI ulJ (jLa.jj.-a jj 


kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari [Abdah 
bin Abu Lubabah] 
berkata; Aku mendengar 
[Abu Wadl Syaqiq bin 
Salamah] berkata; .Aku 
telah mendengar [Ash 
Shubay bin Ma'bad] 
berkata; "Dulu aku 
seorang Nasrani, lalu 
masuk Islam. (Ketika 
berangkat haji) aku 
mengeraskan niat bacaan 
haji dan umrah. Salman 
bin Rabi'ah dan Zaid bin 
Shuhan pun mendengar 
niatku itu saat bersama 
mereka di Qadisiyah. 
Maka mereka berkata; 
'Sungguh orang ini lebih 



(jx (jLal 1.1^ Vlls 

iLaa. LiLlSa 0 




sesat daripada untanya.' 
Seakan-akan mereka 
berdua telah 
membebaniku dengan 
gunung lewat ucapan 
mereka itu. Maka aku 
mendatangi [Umar bin 
Khaththab] radliallahu 
'anhu, lalu kuceritakan 
kejadiannya. Lalu Umar 
menjumpai Salman dan 
Zaid lantas mencela 
mereka berdua. 
Kemudian Umar 
menjumpaiku dan 
berkata; 'Kamu telah 
diberi petunjuk kepada 
sunnah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam, 
sungguh kamu telah 
diberi petunjuk kepada 
sunah Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam. 
[Hisyam] berkata dalam 
haditsnya; Syaqiq _ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




berkata; dan kebanyakan 
kepergianku dan Masruq 
untyuk bertanya tentang 
masalah tersebut. Telah 
menceritakan kepada 
kami [Ali bin 
Muhammad] Telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dan [Abu 
Mu'awiyah] dan 
pamanku [Ya'la] mereka 
berkata; Telah 
menceritakan kepada 
kami [Al A'masy] dari 
[Syaqiq] dari [Ash 
Shubay bin Ma'bad] ia 
berkata; 'Belum lama 
aku memeluk agama 
Nashrani, akupun masuk 
kedalam Islam dan aku 
tidak biasa berijtihad, 
maka kukeraskan bacaan 
niat haji dan umrahku." - 
Lalu Shubai 
menyebutkan kisah 
seperti itu.- 

2962 

Uiij^ ^jULa 

c^’ 

illl iiiil 

J L)3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammd]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Hajjaj] 
dari [Al Hasan bin Sa'd] 
dari [Ibnu 'Abbas]; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Abu Thalhah] 
radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam pernah 
memadukan Haji dan 
Umrah." 

2963 

i jLa. jj ^^kj (jj Ujia. 

jc. IJjia. ^jUJJI 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



(:,UaC, ^ 

(^ij ^ 

^ iljl iiiil 

AjI J C 

lll jL Vj Ijija (j^ 

IVj 

Abdullah bin Numair]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Yahya bin 
Ya'la bin Harits Al 
Muharibi]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari 
[Ghailan bin Jami'] dari 
[Laits] dari [Atha'] dan 
[Thawus] dan [Mujahid] 
dari [Jabir bin Abdullah] 
radliallahu 'anhu, [Ibnu 
Umar] radliallahu 'anhu 
dan [Ibnu Abbas] 
radliallahu 'anhu bahwa 
Rasulullah dan para 
sahabatnya belum 
pernah melakukan 
thawaf untuk haji dan 
umrah mereka saat 
mereka tiba kecuali 
hanya sekali. 

2964 

Uj.lk jjj JUA Ujuk 

(jt Cui2i! (jc. j^Uil (jj 

^.kll diUa ^Ijjjj 
ll^lj llljJa 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hannad 
bin As Sari]; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abtsar bin Al 
Qasim] dari [Asy'ats] 
dari [Abu Az Zubair] 
dari [Jabir] radliallahu 
'anhu bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melakukan 
thawaf untuk haji dan 
umrah hanya dengan 
satu thawaf. 

2965 

^Lum ujj^ ^ ru'\^ 

jiil Uj^k jILL ^jj 

(jLi (> 

di^L r Ijjll 

Jiill J^j p 

4j1c- Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muslim bin 

Khalid Az Zanji]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 
'Umar] dari [Nafi'] dari 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




[Ibnu Umar] radliallahu 
'anhu bahwa ia datang 
dengan niat haji qiran, 
lalu mengerjakan thawaf 
tujuh putaran di 

Baitullah dan 
mengerjakan Sa'i dari 
Shafa ke Marwa, 
kemudian ia 
mengatakan; "Inilah 
yang dikerjakan 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam." 

2966 

^1 ^ jj 

JjLj (^1 (> (> 

(JI 3 *^' ‘'j; ^ Jdll ^ ^ Jdll 

1^41 oj^i J ^^4 ^ 3^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Muhriz 
bin Salamah]; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Aziz bin 
Muhammad] dari 
[’Ubaidullah] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhu, bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa 
berniat ihram 
melaksanakan haji dan 
umrah (secara 
bersamaan), maka cukup 
baginya mengerjakan 
sekali thawaf, dan 
tidaklah ia bertahallul 
sampai ia menyelesaikan 
hajinya, (barulah 
kemudian) bertahallul 
untuk keduanya (haji 
dan umrah) sekaligus." 

2967 

UiiAk (^1 tjj ujAk 

UJj^ J ^ ^ ‘ ^ ^ 

^'g >0^111 ^ 

^alljM ^ -^ 3 ^) UJ^k 1 

cs^^ ^ lW cs^ 

^ 'n. w (jijUt ^1 Ijjjk 
^“ 1 * Atu'la L^Ua^l ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
Mush'ab]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdurrahman bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



Jiill 

^ (JUa 

Ibrahim Ad Dimasyqi] 
yaitu Duhaima; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Walid bin 
Muslim], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i]; telah 
menceritakan kepadaku 
[Yahya bin Abu Katsir]; 
telah menceritakan 
kepadaku [’lkrimah]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ibnu 
Abbas]; telah 
menceritakan kepadaku 
[Umar bin Khaththab] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Aku 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda 
ketika berada di Aqiq: 
'Utusan dari Tuhanku 
mendatangiku, seraya 
berkata. 'Shalatlah kamu 
di lembah yang 
diberkahi ini, dan 
katakan: 'Umrah dan 
Haji'." Lafadz ini dari 
Duhaim. 

2968 

^ i!)j 

.1^ ^jc. ^)*_uLA 
UI* ^ ^jC. ^jjjjOa ^jC- 

AjIc- Jdll Jdll 

(JUa ^aljll liA f_gk llilaL 

^.kll i_gk (-'Kj ja oji*li (j) 

^jj ^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Mis'ar] dari [Abdul 
Malik bin Maisarah] dari 
[Thawus] dari [Suraqah 
bin Ju'tsam], ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bangkit 
untuk berkhutbah di 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




lembah yang diberkahi 
ini, seraya bersabda: 
"Ingatlah bahwa haji 
Tamattu' (telah 
disyari'atkan) hingga 
hari kiamat." 

2969 

tn'l ^ iiill ^ 

gj Jli 

(JjlI v'^'^ ~i 1 r^ -s.\ 1 

gi :iiij ^ ^iijj gi 

iiill cJjJJjg 

^ ( 3 ^ ^Ua y^\ ja 

^ ^ j g^ g ulir'I 

^ijjjj i)ill 

^ ^ (JiJ A -s I >i'i 

(JjL gi c-lji Lo 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Al Jurairi] dari [Abui 
Ala' Yazid bin Asy 
Syikhkhir] dari 
saudaranya [Mutharrif 
bin Abdullah bin Asy 
Syikhkhir], ia berkata; 
[Imran bin Al Hushain] 
berkata kepadaku; 

"Akan kusampaikan 
sebuah hadist kepadamu, 
semoga akan memberi 
manfaat pada hari ini. 
Ketahuilah bahwa 
sekelompok keluarga 
Rasulullah telah 
melakukan umrah pada 
bulan Dzulhijjah, 
sedangkan beliau tidak 
melarangnya dan tidak 
pula turun (nash) yang 
me-nasakh-nya. Dan 
nanti seseorang 
(biasanya) akan 
berpendapat sesuka 
hatinya dalam masalah 
ini." 

2970 

Jjlai I2iak J ^ tjj 

Vii J 

SjLaC. (jc. (jt 4.J*jj IJjlk 

L« l> ^ U^ 

(Jlia 4jiiiJlj 3 IS ^(jjitjjlVI 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Muhammad bin 
Basysyar], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 



J*-“ Ufj u' ^ 
p i^l jVI 


Ja'far]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Nashr bin 'Ali Al 
Jahdlami]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [ 8501 'bah] dari [Al 


Hakam] dari ['Umarah 
bin 'Umair] dari 
[Ibrahim bin Abu Musa] 
dari [Abu Musa Al 
Asy'ari] radliallahu 
'anhu, bahwa ia pernah 
menfatwakan untuk 
melaksanakan haji 
Tamattu', lantas seorang 
laki-laki berkata 
kepadanya; "Tahan dulu 
fatwamu itu, karena 
kamu tidak tahu apa 
yang diperbaharui oleh 
Amirul Mukminin 
setelahmu masalah 
pelaksanaan haji." Abu 
Musa berkata; Sampai 
suatu ketika aku 
menjumpai Amirul 
Mukminin, maka 
kukatakan kepadanya. 
Lalu [Umar] berkata; 
'Aku tahu bahwa 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dan para 
sahabat beliau telah 
mengerjakannya. Namun 
aku tidak suka (jika) 
orang-orang nanti 
bernaung di bawahnya 
beristirahat di bawah 
pohon ark (Siwak), 
kemudian berangkat 
melaksanakan haji dan 
kepala mereka terbentur 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




dengan keras.' 

2971 

^ Ujik 

K ».n 1 ^ '*i > n . 0^1 

(jc flLt 

^aiLij iiil 

b^yasu <ialLj V 1 ^-^4 

^j-o J 4 I ^jS/ lu.Vg^ 

d^lj liiL 

liutjjjj 

iiiil 

iJ\ j ®U''*^' 

^ jaia VI ^JC. i^j 

(JU 3 Gia G:Jj 

AjIc- Jdll Jdll 

jjj 4il jli Jlia cjia.V lS^I 
^1 1 GaLsLI oAA LiIaHaI 'a 

4^\ i'v 3^ i 3^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Abdurrahman bin 
Ibrahim Ad Dimasyqi]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Al Walid 
bin Muslim]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Auza'i] dari 
['Atha'] dari [Jabir bin 
Abdullah], ia berkata; 
"Kami mengeraskan 
suara bacaan niat untuk 
mengerjakan haji saja 
bersama Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tanpa 
mencampurnya dengan 
niat umrah. Dan kami 
tiba di Makkah pada 
malam keempat bulan 
Dzulhijjah. Maka ketika 
kami thawaf di 

Baitullah, dan Sa'i antara 
Shafa dan Marwa, 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam lantas 
memerintahkan kami 
untuk menjadikannya 
sebagai umrah dan 
segera berkumpul 
dengan para istri kami. 
Maka kami saling 
berkata; 'Antara kita kini 
dari hari Arafah hanya 
tersisa lima hari. Apakah 
kita harus pergi ke sana 
(Arafah) sedangkan 
kemaluan kita 
mengucurkan mani (kita 
tengah berhadas t)? ' 

Maka Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




'Sesungguhnya aku 
adalah orang yang paling 
baik dan jujur di antara 
kalian, seandainya tidak 
ada (al hadyu), niscaya 
akan kubolehkan (untuk 
melakukannya).' 

Suraqah bin Malik 
bertanya; 'Apakah haji 
Tamattu' kami hanya 
diwajibkan untuk tahun 
ini saja atau untuk 
selamanya? ' Beliau 
menjawab: 'Tidak tetapi 
untuk selamanya'. 

2972 

Ijjii (jj jji Ujik 

(jj l> LJJJ^ L)j 

Jjjjj J ^ 

^ ■ ■' jj 4j1c- Jdll 

vj o-iiiii 

<iiil lil 

^jSj ^ 

3^ 3^ u' 

Uila V] 

^a-LL \ n'r^ 3^-^ 

i3j| -iill 3,?*^u U^ 

Jj' t> ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yazid bin Harun] 
dari [Yahya bin Sa'id] 
dari [Amrah] dari 
[Aisyah] radliallahu 
'anha, ia berkata; "Kami 
berangkat bersama 
Rasulullah pada lima 
hari tersisa di bulan 
Dzulqa'dah dan kami 
tidak diperlihatkan 
kecuali haji. Ketika 
waktunya tiba dan 
mendekat, Rasulullah 
memerintahkan orang 
yang tidak membawa 
hewan sesembelihan (al 
hadyu) untuk bertahalul, 
sehingga semua orang 
bertahalul. Kecuali 
orang yang membawa 
hewan sesembelihan. 

Dan ketika datang hari 
'led Adha, dibawakanlah 
kepada kami daging 
sapi, maka dikatakan 
bahwa Rasulullah 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




shallallahu 'alaihi 
wasallam menyembelih 
kurban untuk para 
istrinya." 

2973 

(3^1 ’c^ L)j 

^ yjlc. ^ jc. 

Ajic. iill «dll (3 

1 (3l 11aJ2 Idk 

.12 <iill Ij ^Lill (Jlla 0 j.«C. 

4j li IjjJajI (Jli 

r (3j^l 4.^ IjliiSla 

42uIc 

^ CbJaiJl Clji^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Bakar bin 
Ayyasy] dari [Abu 
lshaq] dari [Al Bara' bin 
Azib], ia berkata; 
Rasulullah bersama 
dengan para sahabat 
menemui kami, maka 
kami melakukan ihram 
untuk haji. Tatkala kami 
sampai di Makkah, 
beliau bersabda: 

"Ubahlah haji kalian 
menjadi 'umrah." Maka 
para sahabat bertanya; 
'Wahai Rasulullah, kita 
telah berihram untuk 
haji, bagaimana kami 
mengubahnya menjadi 
'umrah? ' Beliau 
bersabda: 'Perhatikan 
apa yang aku 
perintahkan kepada 
kalian dan kerjakanlah.' 
Tetapi mereka menolak 
sabdanya sehingga 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam marah 
dan pergi kemudian 
masuk menemui 'Aisyah 
dalam keadaan marah, 
maka 'Aisyah melihat 
kemarahan di wajahnya 
dan berkata; 'Siapa yang 
membuat kamu marah 
maka telah membuat 
marah Allah.' Beliau 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




bersabda: 'Bagaimana 
aku tidak marah, sedang 
aku memerintahkan 
suatu perintah tapi tidak 
diikuti.' 

2974 

Jjij Jji c 8 K IJjik 

(jji Ijtil ^u-alc. jji IJjik 

duj t\ A > n! 4.^1 

<)Iil J ^ 

4.j1c. 4ll 

^hjij A^c. 

^ lj'^ l> 

(^.lA (jSj ^ 

;_5*-o jiJs CjIII 

^ (^Ia J^3^i ^ (j^J 

Cjj^j (JaJ 

Cj^ t_5-jc. JUa JJJjll 

44' u' es^iajl 

Telah menceritakan 
kepada kami [Bakar bin 
Khalaf Abu Bisyr]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu 'Ashim]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Ibnu 

Juraij]; telah 
mengabarkan kepadaku 
[Manshur bin 
Abdurrahman] dari 
ibunya [Shafiyyah] dari 
[Asma' binti Abu Bakar] 
ia berkata; "Kami pergi 
(berangkat haji) bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
keadaan berihram. Maka 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Barang siapa membawa 
hewan sesembelihan, 
maka tetaplah memakai 
ihram. Dan barang siapa 
tidak membawa hewan 
sesembelihan, maka ia 
hendaknya bertahalul'." 
Asma berkata; 'Saat itu 
aku tidak membawa 
hewan sembelihan, maka 
akupun bertahalul. Dan 
Zubair membawa hewan 
sembelihan maka ia 
tidak bertahalul. Lantas 
kupakai pakaianku dan 
aku datang menemui 
Zubair, lalu Zubair 
berkata; 'Pergilah 
dariku! ' Akupun 
berkata; 'Apakah kamu 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




takut aku akan 
menerkammu?. 

2975 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Mush'ab] ; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdul Aziz bin 
Muhammad Ad 
Darawardi] dari [Rabi'ah 
bin Abu 'Abdurrahman] 
dari [Al Harits bin Bilal 
bin Al Harits] dari 
[Ayahnya] berkata; Aku 
bertanya pada 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam: 

"Apakah mengganti haji 
dengan umrah itu khusus 
untuk kami atau untuk 
manusia secara umum?" 
Beliau shallallahu 'alaihi 
wasallam menjawab: 
'Bahkan khusus untuk 
kami.' 

l> ^ (jj J _ 

^jc. djjLkJl ^ (JiL ^ djjLaJl 
diji ji M U cJklll -ujI 

Ul 

Jdll ^-ol& 

lil (Jj 

^ t «nl ^ 

2976 

^ ^Jc. lijSk 
(jiatVi (jc- ^jUJl 

4.j1c. <>iil t_'1 1 .-iV 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Al A'masy] dari 
[Ibrahim At Taimi] dari 
[Ayahnya] dari [Abu 
Dzar] radliallahu 'anhu, 
ia berkata; "Haji tamattu 
hanya untuk para 
sahabat Muhammad 
shallallahu 'alaihi 
wasallam." 

2977 

Ujik jjJ J^ Jji Ijjik 

oj^)C. ^ ^jc- ^U-ul 

La A ^ti'il T' tlilfllla ^ j^i 

V jl IkliL ijk ;jj\ 

iill ^jl CA[k oj^)*ll J llLall (j^ 

IjA ajjiWj lilaJI (jl JjSJ 
jl <>iil ^ULci 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Usamah] dari 
[Hisyam bin 'Urwah]; 
telah mengabarkan 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 




Lajj ' 4 J I ^1 4j1c. 


kepadaku [Ayahku] ia 
berkata; "Aku berkata 
kepada Aisyah; "Kurasa 
tidak ada dosa bagiku, 
(jika aku tidak bersa'i 
antar Shafa dan Marwa". 
[Aisyah] menjawab; 
"Allah Subhanahu Wa 
Ta'ala berfirman: 


% Slid I >1 I JaI IjI I J>\k 
u' 

^ Uils 
^ idliij 4jlc. iill (Jj-a 



^ (ji 

oj^)a1Ij t 'alij 


Sesungguhnya Shafa dan 
Marwa adalah sebagian 


dari syiar Allah. Maka 
barang siapa beribadah 
haji ke Baitullah atau 
berumrah, maka tidak 
ada dosa baginya untuk 
mengerjakan sa'i antara 
keduanya." Seandainya 
maknanya seperti yang 
kamu katakan, tentu 
bunyi firman-Nya (akan 
menjadi); Maka tidak 
ada dosa baginya tidak 
mengerjakan Sa'i di 
antara keduanya. Ayat 
ini turun kepada orang- 
orang Anshar yang biasa 
mengeraskan suara, 
mereka melakukannya 
untuk Manat, maka tidak 
boleh bagi mereka untuk 
bersa'i antara Shafa dan 
Marwa. Dan ketika 
mereka tiba bersama 
Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam pada sebuah 
musim haji, merekapun 
menceritakannya kepada 
beliau, maka Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
menurunkan ayat ini. 
Aku bersumpah; Allah 
Subhanahu Wa Ta'ala 
tidak akan 

menyempurnakan haji 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 




orang yang tidak 
melakukan sa'i antara 
Shafa dan Marwa." 

2978 

^ ^uiuA 

4 n 10 c nj Ajix^ 

Jdll 

V j oj^^l j laLall 

ili VI ^vi ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Hisyam Ad 
Dastuwa'i] dari [Budail 
bin Maisarah] dari 
[Shafiyyah binti 

Syaibah] dari [Ummu 
Waladnya Syaibah], ia 
berkata; "Aku melihat 
Rasulullah melakukan 
sa'i antara Shafa dan 
Marwa, dan beliau 
bersabda: 'Jarak (dalam 
sa'i) tidak terpotong 
kecuali dengan berlari.' 

2979 

Ujik UjI^ vil 

^ ^ tUai (j£. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan [Amru 
bin Abdullah], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ayahku] dari 
['Atha' bin As SaTb] 
dari [Katsir bin Jumhan] 
dari [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Jika aku bersa'i 
antara Shafa dan Marwa, 
maka terlihat olehku 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersa'i 
dan jika aku berjalan, 
maka aku telah melihat 
Rasulullah shallallahu 

tlw' uU-^ lW JrJ^ 

J laLall 

^1 <*ill 

ujji J q\j ^iuij 

^aiuij iill ^U«n <iill 

^ 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




'alaihi wasallam 
berjalan, sedangkan aku 
adalah orang yang sudah 
tua." 

2980 

tjj '<^a-lJa (_>2^ (jj jic. 

4-kila (3^1 tift 

^«■11 ^ ^jc. 

jiioij 'uic. iiil 2 jI 

^jJaJ sji*Jlj . 214 ^ cJj^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Hisyam 
bin 'Ammar]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Al Hasan bin 

Yahya Al Khusyani]; 
telah menceritakan 
kepada kami ['Umar bin 
Qais]; telah 

mengabarkan kepadaku 
[Thalhah bin Yahya] 
dari Pamannya [lshaq 
bin Thalhah] dari 
[Thalhah bin 
'Ubaidillah] bahwa ia 
mendengar Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 'Haji 
adalah jihad, sedang 
'umrah adalah tathawwu 
(tidak wajib)." 

2981 

^ .li^ ^ lijAk 

(JI 2 (Jjir A > nj t’l 

^ Jh\ ^ lir .0 > >1 

<illl ^ ^ 

Ajun UiJaj 

V JaI tj-o U^j 

.1^1 A n > 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 
Abdullah bin Numair]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ya'la]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Isma'il]; 
Aku mendengar dari 
[Abdullah bin Abu 
'Aufa] berkata; "Kami 
pernah bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam ketika 
beliau tengah 
mengerjakan sebuah 
umrah. Beliau 
melakukan thawaf, 
kamipun melakukannya 
bersama beliau. Beliau 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




mengerjakan shalat, 
kami pun 
mengerjakannya 
bersama beliau. Kami 
melindungi beliau dari 
pandangan penduduk 
kota Makkah, agar tidak 
ada seorangpun (dari 
mereka) dapat melukai 
beliau." 

2982 

J L>i 

L)^ L)^ 

gj 

(3^ (jLjaiJ »3^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Ali bin Muhammad], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan] dari 
[Bayan] dan [Jabir] dari 
[Asy Sya'bi] dari [Wahb 
bin Khanbasy], ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Umrah di bulan 
Ramadhan menyamai 
(pahala) haji'." 

2983 

Uj.lk ^ULall ^ Uj.lk 

3^^ J C 

i''' (jJ 

^ jj jjj JjIj (jc. lirja-^ 

^jA jc jt (3 

<iill (JUlll (jtiVl-^ (jj 

4.3c <iill 

<4-^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Ash 
Shabbah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan]; 

Demikian juga 
diriwayatkan dari jalur 
lainnya, dan telah 
menceritakan kepada 
kami ['Ali bin 
Muhammad] dan ['Amru 
bin Abdullah], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] semuanya 
dari [Dawud bin Yazid 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 




Az Za'afiri] dari [Asy 
Sya'bi] dari [Harim bin 
Khanbasy]. Ia berkata; 
"Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Umrah di 
bulan Ramadhan 
menyamai (pahala) 
haji'." 

2984 

Ijjik «'l jjj 

l3^] jbi. (jj ^ijj] 

L)f ^ (>. 

^LLia-o^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Jubarah 
bin Mughallis]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ibrahim bin 
'Utsman] dari [Abu 

Ishaq] dari [Al Aswad 
bin Yazid] dari [Abu 
Maqil], dari Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam, beliau 
bersabda: "Umrah di 
bulan Ramadhan 
menyamai (pahala) haji." 

2985 

^jC, ^UaC. ^jc- CP' 

idll (jjjl^ tjjl 

^lujj 

^ J-iau ^ljJa*o^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Hajjaj] dari ['Atha'] 
dari [Ibnu Abbas] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: 
'Umrah di bulan 
Ramadhan menyamai 
(pahala) ibadah haji'." 

2986 

lijAk (^1 tjJ ^1 UJAk 

^ .1^ ^ .n^l 

^ ^ ^ ^1 ^ 
u'L>^ Op (?:JJ^' 

(Jla ^aijjJj iiil 

^ J.i3U o^piC. 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ahmad bin Abdul 
Malik bin Waqid]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Ubaidullah bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




'Amru] dari [Abdul 
Karim] dari [Atha'] dari 
[Jabir] radliallahu 'anhu, 
bahwa Nabi shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Umrah di 
bulan Ramadhan 
menyamai (pahala) 
mengerjakan haji." 

2987 

Uiiik (jJ ^jLoJC. liiia. 

j j 

(> (> gjl (> 

jill 

j V] (iijj iill <,si-a 

Telah menceritakan 
kepada kami ['Utsman 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Zakaria 
bin Abu Zaidah] dari 
[Ibnu Abu Laila] dari 
[Atha'j dari [Ibnu 

Abbas] radliallahu 'anhu, 
ia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam belum pernah 
umrah kecuali di bulan 
Dzulqa'dah." 

2988 

Ujik tjj jji 

(jji-aC'Vl tjc- tjJ 

Sjjt ^ L>^ 

J jjjj^ ^jc. 

V] ^Ljjj iiil 

oli^l ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdullah bin 
Numair] dari [Al 

A'masy] dari [Mujahid] 
dari [Habib] dari 
['Urwah] dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha, ia 
bekata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam tidak pernah 
melakukan umrah 
kecuali di bulan 
Dzulqa'dah." 

2989 

jjj ^j-kj liiiik ‘-ry_jji lijik 

i> (jj ^ i> 

j_yj1 n.1^ jc jjiic-VI 

^jic. jjjl (JluJlj 6 J^>C. jjc. CjjIj 

^1 (3jlijjiJC.I 

j_ji Jll iill (_si-a 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu 
Kuraib]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Yahya bin Adam] 
dari [Abu Bakar bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



1 La <2^1^ ^ 

*^ 4j1c- Jdll ^ 

3Aj V| J^\ Uj Jaa ^ 

^LLa 

'Ayyasy] dari [Al 

A'masy] dari [Habib 
yaitu Ibnu Abu Tsabit] 
dari [’Urwah], ia berkata; 

" [Ibnu Umar] 
radliallahu 'anhu 
ditanya; 'Pada bulan 
apakah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melaksanakan 
Umrah? ' la menjawab; 
'Pada bulan Rajab.' 

Maka [Aisyah] 
radliallahu 'anha berkata; 
'Rasulullah tidak pernah 
sekalipun melakukan 
umrah pada bulan Rajab, 
dan tidak pernah 
melakukannya kecuali ia 
Ibnu Umar bersama 
beliau'." 

2990 

Jjij jj Jji lijia. 

■^^a -0 jjj I^J ^_jjL3Lill ( 3 ^^) 

(jlijt (jj (jj 

(jc. (jj l 2 iik Vll 

j L« 

jjj . 4 ^ 

iill ^1 ij\ '^ 

4_uulc. 

^j-o Ia j-ai^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah] dan 
[Abu lshaq Asy Syafi'i 
Ibrahim bin Muhammad 
bin Al 'Abbas bin 
'Utsman bin Syafi'], 
keduanya berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 
'Uyainah] dari ['Amru 
bin Dinar]; telah 
mengabarkan kepadaku 
['Amru bin Aus]; telah 
menceritakan kepadaku 
[Abdurrahman bin Abu 
Bakr] bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam 

memerintahkannya 
untuk mengiringi 

Aisyah, lalu 
membawanya umrah 
dari Tan'im. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 








Ibnu Majah 2001-3000 


2991 


ijjik (jj 

(jc. jl «jU . i oA^ 
Sjijlc. (jc (jc ejjc- 

(_jiLa <iiil (JjjjiJ ^ 

^13^1 4 4jJc. «iill 

(jlia 4jk3»JI 
X \ T AjIc 

o^yuu (J^ (ji -Sla jl(ji 

("'lUy ujj^l (^I Vjla (jS#^ 

(ji (jf (jl^ Clllli ijja-i 

DaI tj^ 

cJIa oj^utj (jil (ji-0 l3i lAjiSa 
Aci HaAS 

(jx ^1 (j^La. liij ^ j£ f jj 
(^1 (^1 Cjjilia (^j^ 

(iJl^ ^aijjjj 

^ . >.q'iI J 

dill^ ^ 

^Lbk^^Ii aXi 1 duL^ 1 dllitAS 

' ''j •*■ ^1 

(^3jU ^ (^1 (jj (jiljll AJC 
D^>A»j ("'l'-kta ^ijT'n'l (_jJI 
l2i^)ic J1 'i3-> iiil (_jj-;aaa 
i J UlLa i J (^AA i^A (^ (jij 


Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami ['Abdah bin 
Sulaiman] dari [Hisyam 
bin 'Urwah] dari 
[Ayahnya] dari [Aisyah] 
radliallahu 'anha, ia 
berkata; "Kami 
berangkat bersama 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam dalam 
haji Wada'. Kami 
menyempurnakan awal 
bulan Dzulhijjah, maka 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: 'Barang siapa 
diantara kalian ingin 
berniat umrah, maka 
segera lakukanlah. 
Seandainya aku tidak 
membawa Al Hadyu 
(hewan kurban) niscaya 
akupun berniat untuk 
umrah'." Aisyah berkata; 
'Maka diantara para 
sahabat ada pula yang 
berniat umrah, dan 
diantara mereka ada 
yang berniat haji. Aku 
termasuk dikalangan 
orang yang berniat 
umrah.' Aisyah berkata 
lagi; 'Lalu kami 
berangkat hingga sampai 
di Makkah. Saat datang 
hari Arafah, ternyata aku 
haid, sedangkan belum 
tiba waktuku untuk 
bertahallul dari 
umrahku. Maka 
kuadukan hal itu kepada 
Nabi shallallahu 'alaihi 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 




wasallam. Lantas beliau 
bersabda: 'Tinggalkanlah 
umrahmu. Lerailah 
(ikatan) rambutmu, dan 
sisirlah, lalu bemiatlah 
haji'. Aisyah berkata; 
'Maka aku melaksanakan 
perintah beliau. Dan 
ketika datang malam 
melempar Jumrah, dan 
Allah telah 

menyempurnakan ibadah 
haji kami. Beliau 
shallallahu 'alaihi 
wasallam mengutus 
Abdurrahman bin Abu 
Bakar kepadaku, lalu 
mengiringiku keluar 
menuju Tan'im, 
kemudian aku bertahalul 
untuk umrah. Maka 

Allah telah 

menyempurnakan haji 
dan umrah kami. Dalam 
pelaksanaan haji 
tersebut, tidak ada 
hadyu, sedekah ataupun 
puasa.' 

2992 

ijjSi (jj jji liiSa. 

^ 'u'\^ >»] ^ a 

i-" *J"»- ‘ 

(_5lla jlill JjJJiJ (jl-Loilu (jc.^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 
bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abdul A'la bin 
Abdul A'la] dari 
[Muhammad bin Ishaq]; 
telah menceritakan 
kepadaku [Sulaiman bin 
Suhaim] dari [Ummu 
Hakim binti LFmayyah] 
dari [Ummu Salamah]; 
sesungguhnya 

Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa 
yang berniat 'umrah dari 

tj-o ^Lujj 

a1 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




Baitul Maqdis, akan 
diampuni dosanya." 

2993 


Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Al 
Mushaffa Al Himshi]; 
telah menceritakan 
kepada kami [Ahmad 
bin Khalid] ; telah 
menceritakan kepada 
kami [Muhammad bin 
lshaq] dari [Yahya bin 
Abu Sufyan] dari ibunya 
[Ummu Hakim binti 
Umayyah] dari [Ummu 
Salamah] isteri Nabi 
shallallahu 'alaihi 
wasallam ia berkata; 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
bersabda: "Barang siapa 
yang berniat dari Baitul 
Maqdis, maka akan 
dihapuskan baginya 
dosa-dosa yang telah 
lalu. Ummu Salamah 
berkata; 'Maka aku 
keluar dari Baitul 

Maqdis untuk berumrah.' 

(jj 

jc (jUljol pj 

^ j j 4Jiiul puj 

^ ji*-- Jdll ^ i 

X\ AjIc- Jdll ^ i Jdll 

dlu o^yaJU 3a1 

141 ^ i-4 s jUS aJ CjjlS 

(j.0 l^\ Cli^paJ Clilla i_j_jjill 
o^yuu ^.yja'l Cj^ 

2994 

^ir^l ui'i 

.1^ ^ ^^ ^ 
tjc. jlij^ ^ jj^ 0^3^! 

l^\-}^ tjjl tjC- 
4\^ .'^ ^ Jdll ^ Jdll 

o^pic. J o^^jac. ^^ac. ^ j 

4^1j11 J c)-® ^LiJaall 

Ala.^ ^ 4_j1^)*^1 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu lshaq 
Asy Syafi'i Ibrahim bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Dawud bin 
Abdurrahman] dari 
[Amru bin Dinar] dari 
['Ikrimah] dari [Ibnu 
Abbas] radliallahu 'anhu, 
ia berkata; "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melakukan 
umrah empat kali, 

(yaitu) umrah selepas 
perjanjian Hudaibiyah, 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 




umrah sebagai Qadha 
yaitu di tahun 
berikutnya, umrah yang 
ketiga adalah yang 
dikerjakan dari Ji'ranah, 
dan umrah yang keempat 
yang dilakukan bersama 
haji beliau. 

2995 

jji liilk ^ ^ic. lililk 

C-UaC. ^jC. 

^ ^'-'jj ^ Jdll 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Abu Mu'awiyah] 
dari [Isma'il] dari 
[Atha'] dari [Ibnu 

Abbas] radliallahu 'anhu, 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam berada di Mina 
pada hari Tarwiyah dan 
shalat Zhuhur, Ashar, 
Maghrib, Isya', dan 
Shubuh di sana. 
Kemudian (selepas itu) 
beliau pergi ke Arafah. 

2996 

Uj.lk ^j-kj ijj .'l<^^ e, lij.lk 

yac. ^jj «dil lilii (ji j^i 

0^1 jc ijili jc 

^ ^JJIA^I dll j' > ^U«nj 

jili ^ jii! J 

cj^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin 

Yahya]; telah 
menceritakan kepada 
kami [’Abdurrazak]; 
telah memberitakan 
kepada kami [Abdullah 
bin Umar] dari [Nafi'] 
dari [Ibnu Umar] bahwa 
ia mengerjakan Shalat 
lima waktu di Mina, 
kemudian 

memberitahukan orang- 
orang bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam melakukan 
demikian. 

2997 

ijjik jjj _jji lijik 

ll)^ L)^ J 

Telah menceritakan 
kepada kami [Abu Bakar 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 









Ibnu Majah 2001-3000 



(jj jjc. 

1j i-iVa'i'la 42ijLc. (jt (jc. 

VI <iiil (IJ 

bin Abu Syaibah]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Isra'il] dari [Ibrahim 
bin Muhajir] dari [Yusuf 
bin Mahak] dari 
[Ibunya] dari [Aisyah] 
berkata; Aku bertanya 
pada Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam; "Wahai 
Rasulullah, apakah perlu 
kami buatkan engkau 
rumah di Mina?" Beliau 
menjawab: 'Tidak, 'Mina 
adalah tempat 
peristirahatan orang- 
orang dahulu.' 

(3^ ^llo V Jla 

2998 

^ A ^ lu W 

UjSk Vli 

(jc. (jj t (jc 

Ij^ (_J-Laj (.s-^j vi ^1 (33*^3 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan [Amru 
bin Abdullah], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki'] dari 
[Isra'il] dari [Ibrahim 
bin Muhajir] dari [Yusuf 
bin Mahak] dari [Ummu 
Musaikah] dari [Aisyah] 
berkata; Kami bertanya; 
"Wahai Rasulullah, 
bagaimana jika kami 
membuatkan rumah 
untukmu di Mina agar 
engkau bisa berteduh?" 
Beliau menjawab: 

'Tidak, Mina adalah 
tempat istirahatnya 
orang-orang dahulu.' 

^l_Lo V (iJl^ 

2999 

^^1 jic (^i (jj iia-a Ujia. 

4 njr- ^ 1 

^ ^ 

Jdll 

^ 4i jc ^1 ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami 
[Muhammad bin Abu 
Umar Al 'Adani]; telah 
menceritakan kepada 
kami [Sufyan bin 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 










Ibnu Majah 2001-3000 



1 i* (1^ L>* 

(Jll iiA 1 j* Vj 1 JA 

'Uyainah] dari 
[Muhammad bin Uqbah] 
dari [Muhammad bin 

Abu Bakar] dari [Anas] 
radliallahu 'anhu, ia 
berkata; "Kami 
berangkat pagi-pagi 
bersama Rasulullah 
dihari ini dari Mina 
menuju Arafah. (Dalam 
perjalanan) diantara 
kami ada yang bertakbir, 
ada pula yang membaca 
Talbiyah, dan tidak 
terjadi kelompok yang 
bertakbir mencela 
kelompok yang 
bertalbiyah, demikian 
juga kelompok yang 
bertalbiyah tidak 
mencela kelompok yang 
bertakbir." Atau Perawi 
berkata; 'Mereka 
(kelompok) ini (tidak 
mencela) kelompok ini, 
dan kelompok ini (tidak 
mencela) kelompok ini.' 

3000 

ul^i Ijjlk Vll >>iii 

(jc 3 ^ lW 

lJjj^ j 

^i auI 

Jla # 3 ^ cS^^J ^3^ J3y 

ji 3 ^i jjji Ulis 

4£.ILi j_ 5 i ^jic. jjjl ^1 (Jjjji 
“ulc. iill J_sij-a 4 ^^ 

31^ 1 jj Jla ^jjil i jA £jJJ 
!;ii -3 (3^J^ 

j| jl Uils (Jajjj 4 £.Loi ^1 ^)lajj 

ciic.13] Jil (3?jjj J 3^ 

(jjii^ .laJ ^ 3 ^ ^ Ijlls (jLiaulI 

^ ^ >1.0 dj&l3^ 

ciic .131 3 ll p o'ii^ ^ 3 ^ 

^ ‘ 1 *^ ^ .laJ ^3^ 1^13 

^aaj Ijlls C 1 jC .|35 3^ ^ 

Telah menceritakan 
kepada kami [Ali bin 
Muhammad] dan [Amru 
bin Abdullah], keduanya 
berkata; telah 
menceritakan kepada 
kami [Waki']; telah 
memberitakan kepada 
kami [Nafi' bin Umar Al 
Jumahi] dari [Sa'id bin 
Hassan] dari [Ibnu 

Umar] radliallahu 'anhu, 
bahwa Rasulullah 
shallallahu 'alaihi 
wasallam singgah di 
Arafah di lembah 
Namirah. la Perawi 
berkata; "Ketika Al 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


(Jlilijjl (jiitlj ja Ijlll 


UJa 


Hajjaj membunuh 
'Abdullah bin Zubair, ia 
pernah mengutus 
seorang (utusan) untuk 
menemui Ibnu Umar 
radliallahu 'anhu (untuk 
melihat) kapankah dulu 
Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam 
berangkat ke Arafah 
pada hari ini? Ia berkata; 
'Jika (sudah diketahui 
waktunya) maka kami 
akan berangkat.' Maka 
Al Hajjaj mengutus 
seseorang untuk melihat 
kapan Ibnu Umar 
bergegas berangkat. 
Ketika Ibnu Umar 
hendak berangkat, Ibnu 
Umar radliallahu 'anhu 
bertanya; 'Apakah 
matahari sudah 
tergelincir?' Mereka 
menjawab; 'Belum'. 
Maka ia duduk. 
(Beberapa saat) 
kemudian ia bertanya 
lagi; 'Apakah matahari 
sudah tergelincir?' 
Mereka menjawab; 
'Belum'. Maka ia pun 
duduk kembali. 
(Beberapa saat) 
kemudian ia bertanya 
lagi; 'Apakah matahari 
sudah tergelincir?' 
Mereka menjawab; 
'Belum'. Maka ia pun 
duduk kembali. 
(Beberapa saat 
kemudian) ia bertanya 
lagi; 'Apakah matahari 
sudah tergelincir?' 
Mereka menjawab; 'Ya'. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 


Ketika mereka 
mengatakan bahwa 
matahari sudah 
tergelincir, maka Ibnu 
Umar segera bergegas 
berangkat. Waki' 
berkata; 'Yang dimaksud 
berangkat adalah 
berangkat di sore hari.’ 


: Al Ustadz Qomar Z A, Lc 


Antara Al Quran, al Hadits dan 'Manqur 
Oleh: Qomar ZA 

Jangan khawatir... 

Jangan takut... 

Baca dulu... 

Semoga Allah senantiasa memberimu petunjuk. 

Pengertian Manqul dalam Ajaran LDll 

Manqul H Nur Hasan Ubaidah adalah proses pemindahan ilmu dari guru ke murid. Umu 
itu harus musnad (mempunyai sandaran) yang disebut sanad, dan sanad itu harus 
mutashil (bersambung) sampai ke Rasulullah sehingga manqul musnad muttashil 
(disingkat M.M.M.) diartikan belajar atau mengaji Al Quran dan hadits dari Guru dan 
gurunya bersambung terus sampai ke Rasulullah. 

Atau mempunyai urutan guru yang sambung bersambung dari awal hingga akhir 
(demikian menurut kyai haji Kastaman, kiyai LDll dinu ki l dari bahaya LDll hal.253) 
Yakni: Waktu belajar harus tahu gerak lisan/badan guru, telinga langsung mendengar, 
dapat menirukan amalannya dengan tepat, terhalang dinding [Menurut mereka, berkaitan 
dengan terhalang dinding sekarang sudah terhapus. Demikian dikabarkan kepada kami 
melalui jalan yang kami percaya. Tapi sungguh aneh, aqidah yang sangat inti bahkan 
Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 







Ibnu Majah 2001-3000 


menjadi ciri khas kelompok ini bisa berubah-rubah. Demikiankah aqidah?! - pen] atau 
lewat buku tidak sah sedang murid tidak dibenarkan mengajarkan apa saja yang tidak 
manqul sekalipun ia menguasai ilmu tersebut, kecuali murid tersebut telah mendapatkan 
ijazah (ijin untuk mengajarkan-red) [Ijazah artinya pemberian ijin untuk meriwayatkan 
hadits misalnya saya katakan: 'Saya perbolehkan kamu untuk meriwayatkan hadits-hadits 
yang telah saya riwayatkan dari guru saya'- pen] dari guru, maka ia boleh mengajarkan 
seluruh isi buku yang telah diijazahkan kepadanya itu" [Drs Imron AM, selintas 
mengenai Islam Jama'ah dan ajarannya, Dwi Dinar, Bangil, 1993 hal. 24 dinukil dari 
Bahaya LDll hal. 258- pen] 

Keyakinan LDll tentang Manqul 

1. Mereka meyakini dalam mempelajari ajaran agama harus manqul musnad dan 
muttashil, bila tidak maka tidak sah ilmunya, ibadahnya ditolak dan masuk neraka. 

2. Nur Hasan mengaku bahwa dirinyalah satu-satunya jalur untuk menimba ilmu secara 
musnad muttashil di Indonesia bahkan di dunia., atas dasar itu ia mengharamkan untuk 
menimba ilmu dari jalur lain. 

3. la mendasari kayakinannnya itu dengan dalil-dalil, -yang sesungguhnya tidak tepat 
sebagai dalil-. 

Kajian atas Keyakinan dan Dalil-Dalil mereka 
Kajian atas point pertama: 

a. Keyakinannya bahwa ilmu tidak sah kecuali bila diperoleh dengan musnad mutashil 
dan manqul, adalah keyakinan yang tidak berdasarkan dalil, adapun dalil-dalil yang dia 
pakai berkisar antara lemah dan tidak tepat sebagai dalil. Seperti yang akan anda lihat 
nanti Insya Allah. 

b. Bahwa ini bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang menunjukan bahwa sampainya 

ilmu tidak mesti dengan manqul, bahkan kapan ilmu itu sampai kepadanya dan ilmu itu 
benar, maka ilmu itu adalah sah dan harus ia amalkan seperti firman Allah: ...J ] Jls 

uka kutnu ini naruQ lA ukadapek nakuyhawid naD" -j i>j < -j ^ -jV jl jS Jl Ia 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


peringatkan kalian dengannya dan siapa saja yang Al Quran sampai padanya" [Al 
An'am:19] 

Mujahid mengatakan: dimanapun Al Quran datang maka ia sebagai penyeru dan pemberi 
peringatan. Kata (j^u Ibnu Abbas menafsirkannya: "Dan siapa saja yang Al Quran 
sampai kepadanya, maka Al Quran sebagai pemberi peringatan baginya." 

Demikian pula ditafsirkan oleh Muhammad bin Ka'b, As Suddy [Tafsir at Thabari:5/162- 
163], Muqatil [Tafsir al Qurthubi:6/399], juga kata Ibnu Katsir [2/130]. Sebagian 
mengatakan : "Berarti bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai pemberi 
peringatan bagi orang yang sampai kepadanya Al Quran." Asy Syinqithi mengatakan: 
"Ayat mulia ini menegaskan bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam pemberi peringatan 
bagi setiap orang yang Al Quran sampai kepadanya, siapapun dia. Dan dipahami dari 
ayat ini bahwa peringatan ini bersifat umum bagi semua yang sampai kepadanya Al 
Quran, juga bahwa setiap yang sampai padanya Al Quran dan tidak beriman dengannya 
maka ia di Neraka". [Tafsir Adhwa'ul Bayan:2/188 lihat pula tafsir-tafsir di atas-pen] 
Maka dari tafsir-tafsir para ulama di atas - jelas bahwa tidak seorangpun dari mereka 
mengatakan bahwa sampainya ilmu harus dengan musnad muttashil atau bahkan manqul 
ala LDll. 

Bahkan siapa saja yang sampai padanya Al Quran dengan riwayat atau tidak, selama itu 
memang ayat Al Quran, maka ia harus beriman dengannya apabila tidak maka nerakalah 
tempatnya. Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam juga bersabda:MJ^ j 

nad irahkuB damhA RH ,hihahS] "tamilak utas nupualaw ukirad nakiapmaS"< 

Tirmidzi]. Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengharuskan cara manqul ala LDII 
dalam penyampaian ajarannya. 

c. Keyakinan mereka bertentangan dengan perbuatan Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, 
dimana beliau menyampaikan ilmu dengan surat kepada para raja. Seperti yang 
dikisahkan sahabat Anas bin Malik: ^ iJIj lsj^ iJl 4^^ ‘0^ 4il ^1 ^ ^ 

^ ^ I%\ > nlj 2jI j_jJI ^jC. jj jl^ It, 34.j 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menulis surat kepada Kisra, Qaishar, Najasyi 
dan kepada selurus penguasa, mengajak mereka kepada Allah, bukan an Najasyi yang 
Nabi menshalatinya" [Shahih, HR Muslim, Kitabul Jihad....no:4585 cet Darul Ma'rifah] 
(Surat Nabi kepada Heraqlius) [Shahih, HR Bukhari no:7 dan Muslim: 4583]. An 
Nawawi mengatakan ketika mensyarah hadits ini: "Hadits ini (menunjukkan) bolehnya 
beramal dengan (isi) surat." [Syarh Muslim: 12/330] Surat Nabi Shallallahu 'alaihi 
wasallam kepada raja Bahrain, lalu kepada Kisra [Shahih, HR al Bukhari, Fathul 
Bari:l/154]dan banyak lagi surat beliau kepada raja atau tokoh-tokoh masyarakat, bisa 
anda lihat perinciannya dalam kitab Zadul Ma'ad: 1/116120 karya Ibnul Qoyyim [Cet Ar 
Risalah ke 30 Thn. 1417/1997] 

Surat-menyurat Nabi ini tentu tidak sah menurut kaidah manqulnya Nur Hasan Ubaidah. 
Adapun Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menganggap itu sah, sehingga Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam menerima Islam - mereka yang masuk Islam - karena surat 
itu tidak menganggap mereka kafir karena tidak manqul. Dan Nabi 

menganggap surat itu sebagai hujjah atas mereka yang tidak masuk Islam setelah 
datangnya surat itu, sehingga tiada alasan lagi jika tetap kafir, seandainya sistem surat- 
menyurat itu tidak sah, mengapa Nabi menganggapnya sebagai hujjah atas mereka??. 

Kemudian setelah Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam, cara inipun dipakai oleh para 
sahabatnya seperti surat Umar kepada Abu Musa al 'Asy 'ari yang terdapat didalamnya 
hukum-hukum yang berkaitan dengan Qadha' [Riwayat Ibnu Abi Syaibah, ad Daruqhutni 
al Baihaqi dan lain-lain 'dishahihkan oleh al Albani dalam Irwaul Ghalil:8/241, Ahmad 
Syakir dan lain-lain -pen], lihat perinciannya dalam buku khusus membahas masalah ini 
berjudul jo-U» ^ ^ :ibj j ^ t? ^ j^is e? 

karya Ahmad bin Umar bin Salim Bazmul.], Aisyah menulis surat kepada Hisyam bin 
Urwah berisi tentang shalat [al Kifayah fi 'Ilmirriwayah:343], Mu'awiyahpun menulis 
kepada al Mughirah bin Syu'bah tentang dzikir setelah shalat [Shahih, HR Bukhari dan 
Muslim], Utsman bin Affan mengirim mushaf ke pelosok-pelosok [Riwayat al Bukhari 
secara Mu'allaq: 1/153 dan secara Musnad:9/11], belum lagi para ulama setelah mereka. 
Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


Namun semuanya ini dalam konsep manqulnya Nur Hasan Ubaidah tidak sah, berarti 
teori 'manqul anda' justru tidak manqul dari mereka, sebab ternyata menurut mereka 
semua sah. Dan pembaca akan lihat nanti - Insya Allah - komentar para ulama tentang 
ini. 

Surat-men 5 mrat ini lalu diistilahkan dengan mukatabah, dan para ulama ahlul hadits 
menjadikannya sebagai salah satu tata cara tahammul wal ada' (mengambil dan 
menyampaikan hadits), bahkan mereka menganggap ini adalah cara yang musnad dan 
muttashil, walaupun tidak diiringi dengan ijazah. Ibnus Sholah mengatakan: "Itulah 
pendapat yang benar dan masyhur diatara ahlul hadits.. .dan itu diamalkan oleh mereka 
serta dianggap sebagai musnad dan maushul (bersambung) [Ulumul Hadits:84] . As 
Sakhowi juga mengatakan: "Cara itu benar menurut pendapat yang shahih dan masyhur 
menurut ahlul hadits .... dan mereka berijma' (sepakat) untuk mengamalkan kandungan 
haditsnya serta mereka menganggapnya musnad tanpa ada khilaf (perselisihan) yang 
diketahui." [Fathul Mughits:3/5] 

Al Khatib al Baghdadi menyebutkan: "Dan sungguh surat-surat Nabi Shahahahu 'alaihi 
wasaham menjadi agama yang harus dianut dan mengamalkan isinya wajib bagi umat 
manusia ini, demikian pula surat-surat Abu Bakar, Umar dan selain keduanya dari para 
Khulafar ar Rasyidin maka itu harus diamalkan isinya. Juga surat seorang ha ki m kepada 
hakim yang lainnya dijadikan sebagai dasar hukum dan diamalkan.' [al Kifayah :345] . 
Jadi, ini adalah cara yang benar dan harus diamalkan, selama kita tahu kebenaran tulisan 
tersebut maka sudah cukup, [lihat, al Baitsul hatsits:123 dan Fathul mughits:3/ll] 

Imam al Bukhari pun mensahkan cara ini, dimana beliau membuat sebuah bab dalam 
kitab Shahihnya berjudul: "Bab (riwayat-riwayat) yang tersebut dalam hal munawalah 
dan surat/tulisan ulama yang berisi ilmu ke berbagai negeri." [Fathul Bari:l/153] 

Kalaulah 'manqul kahan' dimanqul dari para ulama penulis Kutubus Sittah, mengapa 
Imam Bukhari menyelisihi kalian?? Apa kahan cukupkan dengan kitab-kitab 'himpunan', 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


sehingga tidak membaca Shahih Bukhari walaupun ada di bab-bab awal, sehingga hal ini 
terlewatkan oleh kalian?? Demikian pula Imam Nasa'i menyelisihi kalian, karena beliau 
ketika meriwayatkan dari gurunya yang bernama Al Harits 

Ibnu Miskin bebau hanya duduk di balik pintu, karena tidak boleh mengikuti kajian 
haditsnya Sebabnya, karena waktu itu imam Nasa'i pakai pakaian yang membuat curiga 
al Harits ibnu Miskin dan ketika itu al Harits takut pada urusan-urusan yang berkaitan 
dengan penguasa sehingga beliau khawatir imam Nasa'i sebagai mata-mata maka beliau 
melarangnya [Siyar A'lam an Nubala:14/130], sehingga hanya mendengar di luar majlis. 
Oleh karenanya ketika beliau meriwayatkan dari guru tersebut beliau katakan: 
adapek nakatirebmem niksiM unbl stiraH lA"^-»^ 11 jlj J r. Se-lj S j j djjU. Jl 

kami, dengan cara dibacakan kepada beliau dan saya mendengarnya" dan anehnya 
riwayat semacam ini ada pada kitab himpunan kalian Kitabush Sholah hal. 4, "Apa kalian 
tidak menyadari apa maksudnya??" 

d. Istilah 'manqur sebagai salah satu bidang ilmu ini adalah istilah yang benarbenar baru 
dan adanya di Indonesia pada Jama'ah LDll. Ini menunjukan bahwa ini bukan berasal 
dari para ulama. Adapun manqul sendiri adalah bahasa Arab yang berarti dinukil atau 
dipindah, dan ini sebagaimana bahasa Arab yang lain dipakai dalam pembicaraan. 

Namun hal itu hanya sebatas pada ungkapan bahasa -bukan sebagai istilah atau ilmu 
tersendiri yang memiliki pengertian khusus - apalagi konsekwensi khusus dan amat 
berbahaya. 

e. Adapun musnad dan mutashil, memang ada dalam ilmu Musthalah dan masing masing 
punya definisi tersendiri. Musnad salah satu artinya dalam ilmu mushtolahul hadits 
adalah 'Setiap hadits yang sampai kepada Nabi dan sanadnya bersambung/mutashil' [Min 
atyabil manhi fi 'ilmil Musthalah:8]. Akan tetapi perlu diketahui bahwa persyaratan 
musnad ini adalah persyaratan dalam periwayatan hadits dari Nabi, bukan persyaratan 
mengamalkan ilmu. Harus dibedakan antara keduanya, tidak bisa disamakan antara 
riwayat dan pengamalan. 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


Sebagaimana akan anda lihat nanti - Insya Allah - dalam pembahasan al wijadah, bahwa 
al wijadah itu secara riwayat terputus Namun secara amalan harus diamalkan. Orang 
yang tidak membedakan antara keduanya dan mewajibkan musnad mutashil dalam 
mengamalkan ilmu maka telah menyelisihi ulama ahlul hadits. 

f. Musnad muttashilpun bukan satu-satunya syarat dalam riwayat hadits. Karena hadits 
yang shahih itu harus terpenuhi padanya 5 syarat yakni pertama, diriwayatkan oleh 
seorang yang adil [adil dalam pengertian ilmu mushtalah adalah seorang muslim, baligh, 
berakal selamat dari kefasikan dan hal-hal yang mencacat kehormatannya (muru'ah) [Min 
Atyabil Manhi fi Ilmil Musthalah:13]-pen, kedua yakni yang sempurna hafalannya atau 
penjagaannya terhadap haditsnya, ketiga, sanadnya bersambung, keempat, tidak syadz 
[Syadz artinya, seorang rawi yang bisa diterima menyelisi yang lebih utama dari dirinya 
[nuzhatun nadzor] yakni dalam meriwayatkan hadits bertentangan dengan rawi yang 
lebih kuat darinya atau lebih banyak jumlahnya. Sedang mu'allal artinya memiliki cacat 
atau penyakit yang tersembunyi sehingga tampaknya tidak berpenyakit padahal 
penyakitnya itu membuat hadits itu lemah, -pen] dan kelima tidak mu'allal. 

Kalaupun benar -padahal salah- apa yang dikatakan oleh Nurhasan bahwa ilmu harus 
musnad muttashil, mana syarat-syarat yang lain ? Kenapa hanya satu yang diambil ? 
Jangan-jangan dia sengaja disembunyikan karena memang tidak terpenuhi padanya ! 

Atau kalau kita berhusnudhon, ya mungkin tidak tahu syarat-syarat itu, atau lupa, apa ada 
kemungkinan lainnya lagi?? Dan semua kemungkinan itu pahit. Jadi tidak cukup sekedar 
musnad muttashil bahkan semua syaratnya harus terpenuhi dan tampaknya keempat 
syarat yang lain memang tidak terpenuhi sama sekali. Hal itu bisa dibuktikan apabila kita 
melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada pada ajaran LDII, misalnya dalam hal 
imamah, bai'at, makmum sholat, zakat, dan lain-lain. Ini kalau kita anggap syarat Musnad 
Muttashil terpenuhi pada mereka, sebenarnya itu juga perlu dikaji. 

g. Amal LDII dengan prinsip ini menyelisihi amal muslimin sejak Zaman Nabi 
Shallallahu 'alaihi wasallam sampai saat ini. 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


h. Kenyataannya mereka hanya mementingkan MMM, tidak mementingkan keshahihan 
hadits, buktinya dalam buku himpunan mereka ada hadits-hadits dha'if, bahkan maudhu' 
(palsu). Lantas apalah artinya MMM kalau haditsnya tidak shahih karena rawinya tidak 
tsiqoh misalnya? [Contoh pada pembahasan terakhir -pen] 

i. Dari siapa 'mangui' ini dimangui? Kalau memang harus mangui bukankah 'metode 
mangui' itu juga harus mangui?? Karena ini justru paling inti, Nur Hasan atau para 
pengikutnya harus mampu membuktikan secara ilmiyah bahwa mangui ini 'dimangui' 
dari Nabi, para sahabatnya dan para ulama ahli hadits. Kalau ia tidak bisa 
membuktikannya, berarti ia sendiri yang pertama kali melanggar kaidah mangulnya. 
Kalau ia mau buktikan, maka mustahil bisa dibuktikan, karena seperti yang kita lihat dan 
akan kita lihat - Insya Allah - ternyata mangui ini menyelisihi Nabi, para sahabat, dan 
ulama ahlul hadits. 

j. Dalam ilmu Mushtholah al Hadits pada bab tahammul wal ada' (menerima dan 
menyampaikan hadits) terdapat cara periwayatan yang diistilahkan dengan al Wijadah. 
Yaitu seseorang mendapatkan sebuah hadits atau kitab dengan tulisan seseorang dengan 
sanadnya [al Baitsul Hatsits:125]. Dari sisi periwayatan, al wijadah termasuk mungothi' 
[Mungothi: terputus sanadnya. Mursal: terputus dengan hilangnya rawi setelah tabi'in. 
Mu'allag: terputus dengan hilangnya rawi dari bawah sanad - pen], mursal [Ulumul 
hadits:86, Fathul Mughits:3/22] atau mu'allag, Ibnu ash Sholah mengatakan: "Ini 
termasuk mungothi' dan mursal..ar Rasyid al 'Atthor mengatakan: "Al wijadah masuk 
dalam bab al magthu' menurut ulama (ahli) periwayatan".[Fathul Mughits:3/22] 

Bahkan Ibnu Katsir menganggap ini bukan termasuk periwayatan, katanya: "Al Wijadah 
bukan termasuk bab periwayatan, itu hanyalah menceritakan apa yang ia dapatkan dalam 
sebuah kitab." [al Baitsul Hatsits:125] 

Jadi al wijadah ini kalau menurut kaidah M.M.M-nya Nur Hasan tentu tidak terpenuhi 
Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


kategorinya, sehingga tentu tidak boleh bahkan haram mengamalkan ilmu yang diperoleh 
dengan cara al wijadah. Tetapi maksud saya disini ingin menerangkan pandangan ulama 
tentang mengamalkan ilmu yang didapat dengan al wijadah, ternyata disana ada beberapa 
pendapat: 

a. Sebagian orang terutama dari kalangan Malikiyah (pengikut madzhab Maliki) 
melarangnya. 

b. Boleh mengamalkannya, ini pendapat asy Syafi'i dan para pemuka madzhab 
Syafi'iyyah. 

c. Wajib mengamalkannya ketika dapat rasa percaya pada yang ia temukan. Ini 


pendapat yang dipastikan ahli tahqiq dari madzhab as Syafi'iyyah dalam Ushul Fiqh. 
[hhat Ulumul Hadits karya Ibnu Sholah:87] 

Ibnush Sholah mengatakan tentang pendapat yang ketiga ini: "Inilah yang mesti 
dilakukan di masa-masa akhir ini, karena seandainya pengamalan itu tergantung pada 
periwayatan maka akan tertutuplah pintu pengamalan hadits yang dinukil (dari Nabi) 
karena tidak mungkin terpenuhinya syarat periwayatan padanya." [Ulumul Hadits:87] 
Yang beliau maksud adalah hanya al wijadah yang ada sekarang, [al Baitsul Hatsits: 126] 
An Nawawi mengatakan: 'Itulah yang benar' [Tadriburrawi: 1/491], de miki an pula As 
Sakhowi juga menguatkan pendapat yang mewajibkan. [Fathul Mughits:3/27] 

Ahmad Syakir mengatakan: yang benar wajib (mengamalkan yang shahih yang 
diriyatkan dengan al wijadah). [al Baitsul Hatsits: 126] 

Tentu setelah itu disyaratkan bahwa penulis kitab yang ditemukan (diwijadahi) adalah 
orang yang terpercaya dan amanah dan sanad haditsnya shahih sehingga wajib 
mengamalkannya, [al Baitsul Hatsits: 127] Ali Hasan mengatakan: Itulah yang benar dan 
tidak bisa terelakkan, seandainya tidak demi ki an maka ilmu akan terhenti dan akan 
kesulitan mendapatkan kitab, akan tetapi harus ada patokan-patokan ilmiyah yang detail 
yang diterangkan para ulama' dalam hal itu sehingga urusan tetap teratur pada jalannya 

[Al Baitsul Hatsits: 1/368 dengan tahqiqnya]. Dengan demi ki an pendapat yang pertama 
Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


tidak tepat lebih-lebih di masa ini. Diantara yang mendukung kebenaran pendapat yang 
membolehkan atau mewajibkan adalah berikut ini Nabi bersabda: 

Jl ; Ij Jt i? l jLa jl ^ J Jl (3l .i 11 jjl 

jjj -oj jV i-aj ;Jls i jj ; Ij Jl il? ^ J £. (Jjj J llj jjj -0j J V ;Jls i4«.lj j jVI 

J j -i ■=“-^ UJ-^ -i (* L>“ UJ d (* J J'- Jj^ j'-dU-* (jJ d '■ 

nailak turunem gnay anam kulhkaM" laynitra hi paling ajaib imannya?" Mereka 
mengatakan: "Para malaikat." Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam mengatakan: 

"Bagaimana mereka tidak beriman sedang mereka di sisi Rabb mereka?". Merekapun 
(para sahabat) menyebut para Nabi, Nabi Shallallahu 'alaihi wasallampun menjawab: 
"Bagaimana mereka tidak beriman sedang wahyu turun kepada mereka". Mereka 
mengatakan: "Kalau begitu kami?" Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: 
"Bagaimana kalian tidak beriman sedang aku ditengah-tengah kalian." Mereka 
mengatakan : "Maka siapa Wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Orang-orang yang 
datang setelah kalian, mereka mendapatkan lembaran-lembaran lalu mereka beriman 
dengan apa yang di dalamnya." [HR Ahmad, Abu Bakar Ibnu Marduyah, ad Darimi, al 
Hakim dan Ibu 'Arafah, Ali Hasan mengatakan: Cukuplah Hadits itu dalam pandangan 
saya sebagai Hadits Hasan lighoirihi (bagus dengan jalan-jalan yang lain), semua 
jalannya lemah namun lemahnya tidak terlalu sehingga dihasankan dengan seluruh jalan- 
jalannya. Dan al Haitsami dalam al Majma: 10/65 serta al Hafidz dalam al Fath:6/7 
cenderung kepada hasannya hadits itu. [al Baitsul Hatsits: 1/369 dengan tahqiqnya], 
maraji': Ad Dho'ifah:647-649, syekh al Albani cenderung kepada lemahnya, Fathul 
Mughits:3/28 ta'liqnya, Al Mustadrak:4/181, musnad Ahmad:4/106, Sunan ad 
Darimi:2/108, Ithaful Maharoh: 14/63. Tafsir Ibnu Katsir:l/44 Al Baqarah:4- pen] 

- Amalan Ibnu Umar, dimana beliau meriwayatkan dari ayahnya dengan al wijadah, al 
Khatib al Baghdadi dalam bukunya [al kifayah:354] meriwayatkan dengan sanadnya 
sampai kepada Nafi, dari Ibnu Umar, 

sLui i i Lui Cj I jt i < (J jV I (j-A tjLiA-S du i J 

'Bahwa behau mendapatkan pada gagang pedang umar sebuah lembaran (tertulis) 

'Tidak ada zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari lima, kalau jumlahnya 5 maka 
zakatnya satu kambing j antan...' 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


- Abdul Malik bin Habib atau Abu Imran al Jauni beliau adalah seorang Tabi'in yang 
Tsiqoh (terpercaya) seperti kata al Hafidz Ibnu Hajar dalam [at Taqrib:621], beliau 
mengatakan: "Kami dulu mendengar tentang adanya sebuah lembaran yang terdapat 
padanya ilmu, maka kamipun silih berganti mendatanginya, bagaikan kami mendatangi 
seorang ahli fiqih. Sampai kemudian keluarga az Zubair datang kepada kami disini dan 
bersama mereka orang-orang faqih." [Al Kifayah:355 dan Fathul Mughits:3/27] 

Bila seperti ini keadaannya maka seberapa besar faidah sebuah sanad hadits yang sampai 
ke para penulis Kutubus Sittah di masa ini, toh tanpa sanad inipun kita bisa langsung 
mendapatkan buku mereka. Dan kita dapat mengambil langsung hadits-hadits itu darinya, 
walaupun tanpa melalui sanad 'muttashil musnad manqur kepada mereka. Dan wajib kita 
mengamalkannya seperti anda lihat keterangan di atas. 

Tidak seperti yang dikatakan Nur Hasan bersama LDllnya bahwa tidak boleh 
mengamalkanya bahkan itu haram!! Subhanallah, pembaca melihat ternyata dalil dan 
para ulama menyelisihi mereka, jadi dari mana 'manqulmu' dimanqul?? Ahmad Syakir 
mengatakan: "Dan kitab-kitab pokok kitab-kitab induk dalam sunnah Nabi dan selainnya, 
telah mutawatir periwayatannya sampai kepada para penulisnya dengan cara al wijadah. 

Demikian pula berbagai macam buku pokok yang lama yang masih berupa manuskrip 
yang dapat dipercaya, tidak meragukannya kecuali orang yang lalai dari ketelitian makna 
pada bidang riwayat dan al wijadah atau orang yang membangkang, yang tidak puas 
dengan hujjah.[Al Baitsul Hatsits:128]. 

Oleh karenanya para ulama yang memiliki sanad sampai penulis Kutubus Sittah, tidak 
membanggakan sanad mereka apabila amalannya tidak sesuai dengan Nabi Shallallahu 
'alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak pernah pamer, tidak pula mereka memperalatnya 
untuk kepentingan pribadi atau kelompok, karena mereka tahu hakekat kedudukan sanad 
pada masa ini., berbeda dengan yang tidak tahu sehingga memamerkan, memperalat 
dan... dan... 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


k. Juga, untuk membuktikan benar atau salahnya ajaran manqul. Kita perlu 
membandingkan ajaran LDll dengan ajaran Nabi dan para sahabatnya. Seandainya 
manqulnya benar maka tentu ajaran LDll akan sama dengan ajaran Nabi dan para 
sahabatnya, kalau ternyata tidak sama maka pastikan bahwa manqul dan ajaran LDll itu 
salah, dan ternyata itulah yang terbukti. 

Berikut ini pokok-pokok ajaran LDll yang berbeda dengan ajaran Nabi dan para 
sahabatnya: 

- Dalam hal memahami bai'at dan mengkafirkan yang tidak bai'at. 

- Dalam hal mengkafirkan seorang muslim yang tidak masuk LDll 

- Dalam hal manqul itu sendiri 

- Dalam aturan infaq 

- Menganggap najis selain mereka dari musli mi n 

- Menganggap tidak sah sholat dibelakang selain mereka 

- Begitu gampang memvonis seseorang di Neraka padahal dia muslim 

- Menganggap tidak sahnya penguasa muslim jika selain golongannya 

- Dan lain-lain 

[perincian masalah-masalah ini sebagiannya telah kami jelaskan dalam makalah yang 
lain, dan yang belum akan menyusul insyaallah, tunggulah saatnya!! -pen] 

l. Sanad Nur hasan Ubaidah [Seputar sanad Nur Hasan atau Ijazah haditsnya ini banyak 
cerita unik di kalangan LDll, konon hadits-haditsnya hilang waktu naik becak, yang 
disampaikan kepada pengikutnya hanya 6.-pen], dalam kitab himpunan susunan LDll 
pada Kitabush Sholah hal. 124-125 yang sampai kepada Imam at Tirmidzi pada hadits 
Asma' wa Shifat Allah, ternyata hadits itu adalah hadits lemah, Ibnu Hajar mengatakan: 
'"Illah (cacat) hadits itu menurut dua syaikh (al Bukhari dan Muslim). Bukan hanya 
kesendirian al Walid ibnu Muslim (dalam meriwayatkannya), bahkan juga adanya ikhtilaf 
(perbedaan periwayatan para rawinya), idlthirab (kegoncangan akibat perbedaan itu), 
tadlis (sifat tadhs pada al Walid ibnu Muslim yaitu mengkaburkan hadits) dan 
kemungkinan adanya idraj (dimasukkannya ucapan selain Nabi pada matan hadits itu 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


[Fathul Bari, syarah al Bukhari: 11/215].)- Jadi cacat/'illah/kelemahan hadits itu ada 5 
sekaligus, yaitu tafarrud, ikhtilaf, idlthirab, tadlis dan idraj." Imam At Tirmidzipun 
merasakan kejanggalan pada hadits ini, dimana beliau setelah menyebutkan hadits ini 
mengatakan: 'Gharib' (aneh karena adanya tafarrud/kesendirian dalam riwayat) [Sunan at 
Tirmidzi:5/497, no:3507], demikian pula banyak para ulama menganggap lemah hadits 
ini seperti Ibnu Taimiyyah, Ibnu Katsir, al Bushiri, Ibnu Hazm, al Albani dan Ibnu 
Utsaimin. [lihat al Qowa'idul Mutsla:18 dengan catatan kaki Asyraf Abdul Maqshud]. 
Hadits yang shahih dalam masalah ini adalah tanpa perincian penyebutan Asma'ul Husna 
dan itu diriwayatkan al Bukhari dan Muslim 

Kajian keyakinan kedua, bahwa dialah satu-satunya jalan manqul... 

Apa ini bukan kesombongan, kebodohan serta penipuan terhadap umat?!. Karena sampai 
saat ini sanad-sanad hadits itu masih tersebar luas di kalangan tuhllabul ilmi, mereka 
yang belajar hadits di Jazirah Arab, Saudi Arabia dan negara-negara tetangganya, di 
Pakistan, India atau Afrika, baik yang belajar orang Indonesia atau selain orang 
Indonesia, mereka banyak mendapatkan Ijazah [Bukan ijazah tamat sekolah, tapi ini 
istilah khusus dalam ilmu riwayat hadits. Yaitu ijin dari syekh untuk meriwayatkan hadits 
- pen] riwayat Kutubus Sittah dan yang lain termasuk diantaranya adalah penulis makalah 
ini. Kalau dia konsekwen dengan ilmu manqulnya, lantas mengapa dia anggap dirinya 
satu-satunya jalan manqul?? Sehingga kalian - wahai pengikut LDII - mengkafirkan yang 
tidak menuntut ilmu dari kalian, termasuk mereka yang mengambil ilmu dari negara- 
negara Arab dari ulama/syaikh-syaikh yang punya sanad, padahal mereka mendapat 
sanad, ternyata kalian kafirkan juga?! 

Asy Syaikh al Albani dan murid-muridnya di Yordania, asy Syaikh Abdullah al Qar'awi 
dan murid-muridnya, asy Syaikh Hammad al Anshari dan murid-muridnya di Saudi 
Arabia, asy syaikh Muqbil di Yaman, asy Syaikh Muhammad Dhiya'urrahman al 
'Adhami dari India dan murid-muridnya, dan masih banyak lagi yang lain tak bisa 
dihitung. Merekapun punya sanad Kutubus Sittah dan selainnya sampai kepada Nabi 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


Shallallahu 'alaihi wasallam, tapi mereka tidak seperti kalian, wahai Nur Hasan dan 
pengikutnya. Mereka tahu apa arti sebuah sanad di masa ini, dan perlu diketahui bahwa 
semua mereka aqidahnya berbeda dengan aqidah kalian, wahai penganut LDll. Mana 
yang benar, wahai orang yang berakal?? 


Dalil-dalil Manqul LDll 

Disini akan kami sebutkan dalil-dalil mereka dalam hal manqul dan akan kami jelaskan 
kedudukan dalil atau pemahaman dari dalil itu - Insya Allah - . 

Diantara dalil mereka: 

Pertama, 

Firman Allah Ta’ala: 

ao^ EofoNpoBu Eoao aoOo^aoBo aoEoUuIoao Eoa 5(16) Aoapo Uoaoiuao^ loauUoao 
aeoEoNuAo^aoao (17) YoAoDo^ EoNoAuao^ao Yo^EpoEoUu EoNuAo^aoa 6(18) 
E 6 a 06 Aoapo Uoaoiuao^ E6f6^a6a6(19( 

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran karena hendak secepat- 
cepatnya (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya 
(di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila kami telah selesai 
membacanya maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, atas tanggungan k a milah 
penjelasannya. [Al Qiyamah:16-19] 

aeoao^ EoUiiioau Eo^auEoNuAo^ao aoau EoEuao Aoaii loEuOoi AoaoiuBo aeoluioao 
...(114) 

“Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Quran sebelum disempurnakan 
mewahyukannya kepadamu.” [Thaha: 114] 

Kajian 

Ibnu Katsir mengatakan: firman Allah .. .aea^ EUIa E^ahNAa seperti firman Allah 
dalam surat (al Qiyamah) Eoapo Aoaod U6a6iua6(^ Edio^aoao .. .a^EINB Ea 
aOt^aB.. .terdapat riwayat dalam kitab Ash Shahih dari Ibnu Abbas, bahwa beliau 
mengatakan: “Bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengalami usaha yang 
Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


payah dalam menghafal wahyu, sehingga beliau menggerak-gerakkan lidahnya (untuk 
menghafal-pent), maka Allah turunkan ayat ini. Yakni bahwa Nabi dulu, jika datang 
kepada behau Malaikat Jibril dengan wahyu maka setiap kali Jibril mengucapkan satu 
ayat Nabi menirukannya karena semangatnya untuk menghafal, maka Allah bimbing 
kepada yang lebih mudah dan ringan supaya tidak berat baginya, sehingga Allah 
berfirman (yang artinya): “Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al Quran 
karena hendak secepat-cepatnya (menguasai)nya. Sesungguhnya atas tanggungan 
Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya” Yakni, 
Kami jadikan itu hafal di dadamu, lalu kamu (nanti) bacakan kepada umat manusia dan 
kamu tidak akan lupa sedikitpun. “Apabila kami telah selesai membacanya maka ikutilah 
bacaannya itu. Kemudian, atas tanggungan kamilah penjelasannya”. 

Dan dalam ayat ini, Allah berfirman(artinya): “Dan janganlah kamu tergesa-gesa 
membaca Al Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu”. Yakni diamlah 
kamu dan dengarkan, jika malaikat selesai membacakannya kepadamu maka bacalah 
setelahnya ... [Tafsir Ibnu Katsir : 3/175]. Jadi ayat ini menerangkan bagaimana Nabi 
Shallallahu ‘alaihi wasallam menerima wahyu dan bahwa nabi disuruh membaca setelah 
bacaannya Jibril. Namun orang-orang LDII menyimpulkan bahwa kalau begitu harus 
manqul dalam belajar, kalau tidak maka tidak sah. Pertanyaan kami, mana yang 
mengatakan bahwa jika tidak demikian, maka tidak sah?? Bahkan sampai dianggap 
kafir??. 

Lalu seandainya cara de miki an itu wajib tentu Nabi akan praktekkan kepada semua 
orang, tapi ternyata tidak, buktinya surat-men 5 mrat Nabi dengan para raja. Kemudian 
tentu para Sahabat juga akan mengikutinya, tapi ternyata tidak buktinya surat men 5 mrat 
mereka [lihat dalam pembahasan Mukatabah di atas dan al Wijadah]. Lihat pula 
bagaimana ulama mengambil pelajaran dari ayat itu. As Sa’dy mengatakan: “Dalam ayat 
ini ada adab menuntut ilmu agar seorang murid jangan memotong guru dalam masalah 
yang sedang dia mulai terangkan, lalu jika guru selesai maka baru ia bertanya yang belum 
paham. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


Demikian pula jika di awal penjelasan ada yang mengharuskan untuk dibantah atau 
dinilai baik, maka jangan langsung dibantah atau dinyatakan diterima sampai ia selesai 
menjelaskannya, supaya jelas yang benar dan yang salah ...” [Tafsir as Sa'dy : 899, lihat 
pula hal. 514]. 

Tidak ada faidah yang diambil dari ayat itu bahwa ilmu itu wajib manqul, dimana kalian 
dari penjelasan ulama tafsir, justru kalian tafsiri dari diri kalian sendiri !??. 

Kedua, 

Firman Allah Ta’ala: 

aeoao^ E6MY6 ao^ aoiiiOd aoBo Eoao Uoauan Aoapo ^aOpoauUo aeo^auEoOoNo 
aeo^auYoAo^Io Boapo AoaeaoyEoBo Bo^ao Uoauao aoOuiEoaead^ (36( 

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya 
sesungguhnya pendengaran, pengelihatan, dan hati seluruhnya itu akan ditanya 
tentangnya” [al Isra: 3 6] 

Kajian 

Tafsir ayat ini, Qatadah mengatakan: “Jangan kamu katakan bahwa kamu melihat 
sementara kamu tidak melihat, mendengar sementara kamu tidak mendengar, mengetahui 
sementara kamu tidak mengetahui karena Allah akan bertanya kepadamu tentang itu 
semua.” Ibnu Katsir mengatakan: “Kandungan tafsir yang mereka (para ulama) sebutkan 
adalah bahwa Allah melarang untuk berbicara tanpa ilmu bahkan sekedar dengan 
sangkaan yang itu hanyalah perkiraan dan khayalan [Tafsir Ibnu Katsir:3/43] demikian 
tafsir para ulama. Maka dari sisi mana dan atas dasar tafsir siapa ayat ini sebagai dasar 
sistem manqul ala LDll ??? Sementara para ulama’ tidak kenal sama sekali sistem 
manqul seperti itu. 

Ketiga, 

aa bga Yi ^aENAa ENAia YAOgE Ybl AI0A 

‘Barangsiapa membaca/mengartikan Al Quran dengan pendapatnya sendiri (tanpa 
manqul), walaupun benar maka sungguh-sungguh hukumnya tetap salah (HR Abu Daud) 
(Ini terjemah LDII dinukil dari Bahaya LD 11 hal. 254) 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


[Arti yang benar lebih umum dari pada itu mencakup menafsiri al Quran. Ubaidullah al 
Mubarakfuri mengatakan: Yakni, berbicara tentang lafadznya, bacaanya, maknanya dan 
kandungannya. [Mir'atul mafatif syarh Misykatul Mashabih: 1/330]-pen] 

Kajian 

Hadits ini lemah, diriwayatkan oleh Abu Dawud [Kitabul 'llm:4/43], Tirmidzi [5/184], 
Nasa’i [Sunan Kubra kitab Fadhailul Quran:5/31], Ibnu Jarir at Thabari [dalam 
tafsirnya: 1/25]. Semuanya melalui jalan (sanad yang sampai kepada) Suhail bin Mihran 
bin Abi Hazm al Qutha’i. [Dalam kitab Taqributtahdzib: (kunyahnya) Abu Abdillah 
dikatakan pula bahwa ayahnya adalah Abdullah al Qutha'i - pen] Dari Abu ‘Imran (Abdul 
Malik bin Habib) al Jauni, dari Jundab dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa 
Nabi mengatakan:.. .(hadits tersebut) 

Hadist tersebut ‘illahnya pada Suhail bin Mihran bin Abi Hazm al Qutha’i. Imam Ahmad, 
Ibnu Ma’in, al Bukhari dan yang lain mencacatnya (Tahdzibut tahdzib:4/261) dan Ibnu 
Hajar mengatakan: Dha’if (lemah). (Taqribut tahdzib:421). Demikian, sanad hadits ini 
lemah karena ada seorang rawi yang dha’if. 

Asy syekh al Albani mengatakan tentang hadits ini: Dha’if [Dha'if, Sunan Abu 
Dawud:3652, hal.294 dan Miyskatul Mashabih, no:235], al Baihaqi mengatakan: Pada 
hadits ini ada kritikan ['Aunul Ma'bud: 10/85]. 

Keempat, 

aa PQa Yi ^aPNAa EUIN Uaa YaffiEaeA abUIa aa gaagN 

‘Barangsiapa membaca Al Quran tanpa berilmu atau manqul maka hendaknya menempati 
tempat duduknya di neraka’ (HR Tirmidzi) (Ini terjemah LDll dinukil dari Bahaya LDll 
hal. 254) 

[Terjemah yang benar bukan membaca bahkan lebih umum dari pada itu termasuk 
menafsiri atau menerjemahkannya, lihat al Kifayah fi 'llmirriwayah:343-pen] 

Kajian 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud: [kitabul llm ], At Tirmidzi: 5/183 dan behau 
mengatakan: “Hasan Shahih”, An Nasa’i dalam Sunan al Kubra : [kitab Fadhailil 
Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 




Ibnu Majah 2001-3000 


Quran:5/31], Ahmad 1/233, 323, 293 [Demikian disebutkan oleh al Mizzi dalam Tuhfatul 
asyraf:4/423 demikian pula Ibnu Hajar dalam an Nukatudhiraf:4/423, sementara tidak 
saya dapati dalam sunan Abu Dawud di Kitabul 'llm kemudian saya dapati asy Syekh 
Ubaidullah al Mubarakfuri mengatakan dalam bukunya Mir'atul Mafatih: 1/331: Saya 
tidak mendapatinya dalam Sunan Abu Dawud, namun nampak dalam Mukhtashor Jami' 
al Mawarits karya al Mizzi demikian pula al 'lraqi dalam takhrijnya terhadap Ihya' bahwa 
hadits tersebut dalam riwayat Abu Dawud Kitabul 'ilm dalam sunannya melalui riwayat 
Ibnul 'Abd... (Lihat, al Mughni 'An Hamlil asfar Juz: 1/29 no:101 cet maktabah dar 
thabariyyah-pent) Ibnul 'Abd adalah salah satu periwayat sunan Abu Dawud. -pen] , 327 
dan ad Darimi dalam Musnadnya : 1/76, tetapi dengan matan yang lain. Dan Ibnu Jarir at 
Thabari dalam Tafsirnya: 1/34, semuanya melalui jalan Abdul ATa dari Said bin Jubair 
dari Ibnu ‘Abbas. Dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa beliau 
mengatakan:... .(hadits tersebut). Abdul ATa dalam sanad tersebut adalah Ats TsaTabi, 
Ibnu Hajar mengatakan: “Shaduqun Yahim, yakni hafalannya tidak begitu kuat dan suka 
keliru.” 

Hadits ini diriwayatkan juga secara mauquf yakni hanya sampai kepada Ibnu Abbas, 
diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari dua jalan yang pertama: Muhammad bin Humaid dari al 
hakam bin Basyir dari ‘Amr bin Qois al Mula’i dari Abdul a’la dengan sanad tersebut di 
atas tapi sampai kepada Ibnu Abbas saja. 

Kedua: Dari Ibnu Humaid dari Jarir, dari Laits, dari Bakr, dari Said bin Jubair dari Ibnu 
Abbas. 

Ibnu Hajar mengatakan: Ibnul Qhotton menshahihkannya [An Nukatudhiraf: 4/423]. Asy 
Syekh al Albani mendhaifkannya dalam Misykatul Mashabih [No:234 Juz: 1/79]. Lalu 
saya dapati beliau mentakhrij hadits ini panjang lebar yang berakhir dengan kesimpulan 
Dha’if dan membantah yang menshahihkannya dalam kitabnya Silsilah al Ahadits Adh 
Dhaifah : 4/265, no:1783 , silahkan dilihat. 

Demikian derajat hadits ini, seandainyapun shahih, maka bukan artinya harus manqul 
seperti dipahami dan diterjemahkan demikian oleh LD 11, tidak ada kata manqul dari tidak 
mengandung makna manqul sama sekali. Arti yang benar pada hadits pertama (dengan 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 





Ibnu Majah 2001-3000 


pendapatnya) dan pada hadits kedua (tanpa ilmu) tetapi mereka menafsirinya dengan 
tanpa manqul, bukankah ini manipulasi makna hadits. Kalau begitu apa sebetulnya 
makna hadits itu bila shahih, untuk itu kami akan nukilkan penjelasan ulama. 

Dalam kitab Aunul Ma’bud, Syarah Sunan Abu Dawud disebutkan: “(dengan 
ra’yunya/pendapatnya) yakni sekedar dengan akalnya dan dari dirinya sendiri tanpa 
meneliti ueapan para Imam dari ulama ahli bahasa Arab yang tidak sesuai dengan kaidah 
syar’iyyah, bahkan dia sesuaikan dengan akalnya, padahal (pemahaman terhadap ayat 
atau maknanya) tergantung pada naqli. [10/85] Al Baihaqi mengatakan: “Jika hadits ini 
shahih, maka Nabi memaksudkan -wallahu a’lam- pendapat akal yang lebih dominan di 
qalbunya tanpa dalil yang mendukungnya. Adapun pendapat yang didukung oleh dalil 
maka boleh. Beliau juga mengatakan, bisa jadi maksudnya orang yang mengatakan 
dengan pendapat akalnya tanpa mengetahui prinsip-prinsip ilmu dan cabang-cabangnya 
[idem]. Makanya, kami nasehatkan jangan terkungkung pada kitab himpunan saja, lihat 
buku ulama, syarah kutub sittah dari ulama, bukan syarah ‘paku bumi’ dan imam LDll 
saja. Para ulama yang mensyarah Kutubus Sittah itu, mereka punya sanad sampai ke Nabi 
Shallallahu ‘alaihi wasallam dan sanadnya lebih tinggi dan lebih shahih - Insya Allah -. 

Dengan demikian ra’yu itu ada dua macam: 

1. Ra’yu yang sesuai dengan bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya, sesuai dengan Al Quran 
dan As Sunnah dengan memperhatikan seluruh syarat-syarat tafsir. Maka menafsiri al 
quran dengan itu boleh. 

2. Ra’yu tidak sesuai dengan aturan bahasa Arab, tidak sesuai dengan dalil syar’i serta 
tidak memenuhi syarat-syarat tafsir, maka ini tidak boleh [At Tafsir wal 
Mufassirun: 1/264] 

Ibnu Qoyyim juga membagi ra’yu menjadi dua, yang terpuji dan yang tercela [lihat Al 
Intishor li Ahhl Hadits hal. 23-34, lihat pula hal. 13 dan At Tafsir wal Mufassirun: 1/264]. 
Dan terakhir simaklah ucapan An Naisaburi: “Tidak boleh hadits ini dimaksudkan 
bahwa; Jangan sampai seorangpun mengatakan pada Al Quran kecuali apa yang ia dengar 
(yaitu manqul dalam istilah LDII-pent)”. Karena para Sahabat mereka telah menafsirkan 
Al Quran dan mereka berselisih pendapat pada beberapa masalah dan tidaklah semua 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


yang mereka katakan itu mereka dengar dari Rasul Shallallahu ‘alaihi 
wasallam...[Mir'atul Mafatih: 1/330]. 

Bukankah ini pukulan telak buat kalian wahai para pengikut LDII?! Sungguh tafsir kalian 
sangat bertentangan dengan ulama’. Maka benar apa yang dikatakan Ibnu Taimiyyah 
bahwa ahli bid’ah berhujjah dengan sebuah dalil, padahal dalil itu menghujat mereka. 

Kelima, 

EUaa aDa gaAaE ENaE EBEgE gaaa Ea EUaa ENaE EOaE NOaea gaaa Ea EUaa EUI 
DaB EgaNAr AAog Uaaaeg EgaMr Oaaeg 

Umat ini sesaat akan mengamalkan berdasarkan kitab Allah kemudian sesaat 
mengamalkan berdasarkan sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, kemudian setelah 
itu mengerjakan dengan pendapatnya maka jika mereka mengamalkan dengan pendapat 
mereka sesat. [HR Abu Ya'la] 

Kajian 

Hadits ini lemah, diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam Jami’ Bayanil Ilm wa Fadhlihi 
no:1998, 1999, dari sahabat Abu Hurairah, Abui Aysbal mengatakan: “Diriwayatkan oleh 
Abu Ya’la dalam Musnadnya: 10/240 no:5856" dan Al Khatib meriwayatkan dari 
jalannya dalam kitab Al Faqih wal Mutafaqqih:2/179, kata beliau : “Telah 
mengkhabarkan kepada kami al Hudzail bin Ibrahim al Jummani, ia mengatakan: Telah 
mengkhabarkan kepada kami Utsman bin Abdurrahman dengannya”. Sanad ini lemah 
sekali. Utsman bin Abdurrahman az Zuhri al Waqqoshi disepakati, bahwa haditsnya 
dibuang bahkan Ibnu Ma’in menganggapnya pemalsu hadits demikian pula dikatakan 
oleh al Haitsami dalam al Majma’:l/179. Ada mutaba’ah (dukungan) buat Utsman bin 
Abdurrahman yaitu dari Hammad bin Yahya al Abah, Ibnu Hajar mengatakan: 
“Hafalarmya kurang kuat dan suka keliru”, diriwayatkan pula oleh al Khatib dalam Al 
Faqih wal Mutafaqqrh :2/179 dari dua jalan melalui Jubarah. Dan disana ada ‘illah 
(kelemahan lain) yaitu lemahnya Jubarah Ibnu al Mughallis. Jadi hadits itu dengan dua 
jalannya tetap tidak shahih Wallahu a’lam [lihat Jami Bayanil Ilm wa Fadhlihi: 2/1039- 
1040 dengan tahqiq Abui Asybal] 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


Ibnu Abdil Bar mengatakan: “Ulama berbeda pendapat dalam hal Ra’yu yang tercela 
tersebut, sebagian kelompok mengatakan: Ra’yu yang tercela adalah bid’ah yang 
menyelisihi sunnah dalam hal aqidah, serta yang lain -mereka adalah mayoritas ahlul 
ilmi- mengatakan: Adalah berbicara dalam hukum syari’at agama dengan sekedar 
anggapan baik dan prasangka.” [lihat selengkapnya dalam Jami Bayanil Ilm wa 
Fadhlihi:2/1052,1054]. Demikian pendapat ulama tentang ra’yu yang dimaksud tidak 
satupun menafsirinya ‘tidak manqul’. [lihat pula kitab Mir'atul Mafatih] 

Keenam, 

EOaUaea aeiOalJ aafia aeiOalJ aaa 6aU aaBa 

‘Kalian mendengar dan akan didengarkan dari kalian dan akan didengarkan dari orang 
yang mendengarkan dari kalian’ 

Kajian 

Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud: 3659, Ahmad: 1/321, Ibnu Hibban: 1/263 Al 
Hakim: 195 al Khatib dalam Syaraf Ashabul Hadits dan Ar Ramahurmuzi dalam 
Muhadditsul Fashil:92, semuanya melalui jalan Al A’masy dari Abdullah bin Abdullah ar 
Razi, dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa 
beliau mengatakan ... .(Hadits itu)... Diriwayatkan pula melalui jalan lain oleh Al Khatib 
dalam Syarof Ashabul Hadits dan Ar Ramahurmuzi dalam Muhadditsul Fashil:91, Al 
Bazzar dan At Tabrani. [lihat perinciannya dalam Silsilah al Ahadits Ash Shahihah, 
no:1784] 

Al Hakim mengatakan: “Shahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim dan tidak 
diriwayatkan oleh keduanya, tidak ada ‘iilah padanya ” [Ithaful Maharah:7/192] dan 
disetujui oleh Adz Dzahabi. Namun Asy Syaikh al Albani tidak setuju bila dikatakan 
sesuai dengan syarat al Bukhari dan Muslim, karena Abdullah bin Abdullah bukan 
merupakan rawi Bukhari dan Muslim, namun hadits itu tetap Shahih sedang al ‘Ala’i 
menghasankannya. [lihat Shahih Sunan Abu Dawud:3659 dan Ash Shahihah: 1784] 

Demikian derajat hadits itu, tapi dimanakah yang menunjukan bahwa musnad muttashil 
lebih-lebih ‘manqul’ ala LDII itu syarat sahnya ilmu?! Bukankah yang namanya syarat di 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 




Ibnu Majah 2001-3000 


dalam ilmu Ushul Fiqili artinya ‘Bila syarat sesuatu tidak terpenuhi maka sesuatu itu 
tidak sah’.!! Manakah dalam hadits itu yang menunjukan bahwa bila tidak manqul maka 
ilmu itu tidak sah. Hadits itu hanya berisi anjuran atau perintah untuk menyampaikan, 
tidak terdapat padanya syarat sahnya ilmu itu harus dengan manqul, oleh karenaya Abu 
Dawud memberikan judul pada hadits ini ‘Bab Keutamaan Menyebarkan Ilmu’. Dan para 
ulama tidak memahami hadits ini seperti pemahaman LDII buktinya Abu Dawud Ibnu 
Hibban al Hakim dan ulama yang kita sebut di atas, tidak ada yang berpemahaman 
seperti LDII. 

Ketujuh, 

^aAOa^I aa ^alfa aeaaea^ ^aAOa^I ab^a aa O^A a^ O^A 

‘Isnad/sanad itu termasuk dari agama kalaulah bukan karena sanad tentu sembarang 

orang akan mengatakan semannya’. 

Kajian 

Ini adalah ucapan Abdullah Ibnul Mubarak diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam 
Muqoddimah kitab Shahihnya 1/47 no:32 dan ar Ramahurmuzi dalam al Muhadditsul 
Fashil:96 dan al Khotib dalam Syaraf Ashhabul Hadits. 

Mereka menganggap ucapan itu sebagai dasar teori manqul, ini tentu tidak sesuai dengan 
nash ucapan Ibnul Mubarak itu sendiri. Ucapan itu menerangkan keutamaan sanad dan 
sanad itu lebih umum dari pengertian manqul ala LDII di antara sanad adalah Al 
Mukatabah seperti yang kami terangkan di atas. Dan tidak mengandung sama sekali 
keharusan untuk manqul, juga tidak ada larangan mengambil ilmu tanpa manqul, 
demikian pula beliau ucapkan kata-kata ini di zaman beliau dan beliau meninggal pada 
tahun 181 H. Berbeda keadaannya dengan keadaan sekarang, oleh karenanya kita dapati 
para ulama mengatakan bahwa mengamalkan ilmu yang diambil dengan al wijadah, 
padahal itu tidak sekuat al Mukatabah wajib sebagaimana perincian dalam bahasan al 
wijadah di atas. 

Kedelapan, 

Aa aDg gaUaa ha YgaUNaeg Uaa EAlDccg KaBa 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


‘Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian 
mengambil agama kalian.’ 

Kajian 

Ini adalah ucapan Muhammd bin Sirin diriwayatkan Imam Muslim dalam Muqoddimah 
Shahihnya:26, 1/44 Atsar (ucapan Tabi’in) ini mengandung bagaimana memilih guru 
agama yaitu memilih yang baik yang sesuai dengan sunnah Nabi, dan tidak sama sekali 
mengandung keharusan untuk manqul serta tidak ada di dalamnya larangan 
mengambil ilmu tanpa manqul. 

Kesimpulan: 

Demikian dalil-dalil mereka, semuanya tidak tepat sebagai dalil. Adapun ayat Al Quran 
mereka tafsiri dari diri mereka sendiri, berbeda dengan ulama tafsir, makanya mereka 
tidak menyebutkan referensi tafsir dalam menerangkan ayat-ayat itu. Nah, bukankah ini 
artinya menafsiri Al Quran dengan ra’yu ?!! Mereka menuduh orang lain bicara hal 
agama dengan ra’yu, ternyata justru diri merekalah yang melakukannya ?!! 

Dalil-dalil yang kalian pakai untuk menyerang selain golongan kalian justru itu senjata 
makan tuan dan bumerang bagi kalian sendiri. Kalian mengharuskan manqul dan 
melarang dengan ra’ 5 ai, pada kenyataannya bahkan kalianlah yang memakai ra’yu dalam 
agama ini, dimana kalian tafsirkan ayat dan hadits semau kalian dan tidak sesuai dengan 
pemahaman ulama. Dan kalau mereka (LDII) mengkafirkan seseorang yang mereka 
anggap pakai ra’yu, tidakkah vonis kafir itu juga mengenai mereka sendiri?! Karena 
mereka juga pakai ra’yu. Ingat ketika kau vonis kafir seseorang dan kau tunjuk dengan 
jari telunjukmu bukankah 4 jarimu menunjuk pada dirimu sendiri.?! 

Saya tidak mengkafirkan kalian, namun saya hanya ingin mengingatkan bahayanya 
mengkafirkan seseorang, yang bisa jadi vonis kekafiran itu justru akan kembali kepada 
dirinya sendiri seperti dalam hadits Nabi 
Aiag Nla PQa aAKa B^YN YPl E^A Eag Aflaag 

“Barangsiapa mengatakan kepada Saudaranya : Wahai orang kafir maka (hukum) 
tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya” [HR Bukhari dan Muslim...] 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


Adapun dalil dari hadits maka sebagiannya shahih dan sebagiannya dha’if dan semuanya 
mereka pahami dengan pemahaman yang salah, sehingga menjadi bumerang buat mereka 
sendiri. Terakhir dalil dari ucapan para ulama yang lagi-lagi mereka tafsiri sesuai 
kepentingan mereka. Kalaupun seandainya maksud ulama itu sesuai dengan maksud 
mereka -dan itu tidak mungkin- maka ucapan ulama bukan hujjah! Hujjah itu Kitabullah 
dan Sunnah Nabi-Nya Shallallahu ‘alaihi wasallam. 

Contoh Hadits-Hadits Dha’if 

Sekilas saya melihat buku ‘Himpunan’ susunan LDII Kitabush Sholah maka saya dapati 
beberapa hadits dha’if, bahkan ada yang maudhu’ diantaranya: 

AbNAae^ Uai aaeE^Ba 16 

“Bacalah pada mayit-mayit kalian surat Yasin” hal. 147. 

Hadits ini Riwayat Abu Dawud Ibnu Majah dan lain-lain, didalamnya terdapat tiga cacat: 

- Kemajhulan (tidak ada rekomendasi/komentar dari ulama ahli hadits) rawinya yang 
bernama Abu Utsman. 

- Kemajhulan ayahnya. 

- Idlthirab (kegoncangan pada sanadnya) 

Hadit ini didha’ifkan oleh Ibnul Qhaththan, Ad Daruqhuthni dan Al Albani. Lihat 
perinciannya dalam Irwa’ul Ghalil karya al Albani hadits no: 688 . 

aa LNA iO Yi aiaE AOEI aUYseNg aa... 

“Barangsiapa yang membaca Y asin dalam satu malam maka di pagi harinya dalam 
keadaan diampuni dosanya”, Kitabush shalah, hal. 146. Asy Syaikh al Albani 
mendho’ifkannya dalam Dha’iful Jami’:5787. 

aa ENA 16 BEE gaaa EENgMag PNAAE ^aENAa UON aN^E 
“Barangsiapa yang membaca Y asin maka Allah tuliskan dengan membacanya sama 
dengan membaca Al Quran 10 kali”, hal. 146. 

Asy Syekh al Albani mengatakan: Maudhu’ (palsu) karena ada rawi yang bernama Harun 
Abi Muhammad, azd Dzahabi menuduhnya sebagai pendusta [lihat perinciannya dalam 
Silsilah al Ahadits adh Dhaifah, no:169] 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


ega ADg AY0N pga gaaaa a6 OaE x\Jai NOPB gY0NE 

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bila berbuka membaca Allahumma laka 

shumtu.., Kitabush shalah hal. 134. 

Hadits ini Riwayat Abu Dawud, mursal dan mursal termasuk dha’if. Mursal karena 
Muadz bin Zuhrah bukan sahabat, lalu mengatakan bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi 
wasallam..., bahkan dia juga tergolong majhul. [lihat perinciannya dalam Irwa'ul Ghalil 
no:919], asy syekh al Albani mengatakan: “Dha’if’. Mana persyaratan Musnad Muttashil 
(MM) di hadits ini dan hadits setelahnya wahai kaum LDII?! 

Hadits khutbah Jum’ah hal 104 dan seterusnya, dari riwayat Abu ‘Ubaidah dari Abdullah 
bin Mas’ud, ternyata lemah, karena sanadnya terputus antara keduanya, dimana Abu 
Ubaidah tidak mendengar dari Abdullah bin Mas’ud. Anehnya mereka sendiri 
menyebutkan ucapan Abu Abdurrahman/Imam An Nasa’i dalam hal ini, lalu mengapa 
mereka tetap memakai hadits itu?! Lihat hal. 105 : L^a AEae ULI gaNIaa AEae UEiIE aa 
iOaU aa AEOa OLLg... “Abu Abdurrahman (An Nasa’i) mengatakan: Abu Ubaidah 
tidak mendengar hadits dari ayahnya (Ibnu Mas’ud) sedikitpun” 

Demikian pula hadits Asma wa Sifat pada hal. 124 dan kita sudah terangkan sisi 
kelemahannya diatas. 

Perlu dikaji kembali bahwa syarat shahihnya hadits ada lima sebagaimana penjelasan 
pada halaman 4, sehingga tidak cukup dengan musnad atau muttashil saja, dan betapa 
banyak hadits yang musnad atau muttashil tapi dha’if atau bahkan maudhu’!! 

Demikian sekilas kami melihat dan hanya dalam Kitabus Shalat, bagaimana bila 
seseorang benar-benar meneliti satu-persatu dan pada semua kitab himpunan mereka. 

Mari kembali kepada kebenaran sebelum ajal menjemput... 

Bila anda tidak terima penjelasan ini... 

Ku tunggu jawaban ilmiyah anda. 
qomar77 @ telkom.net 
kunjungi www.asysyariah.com 

Wallahul musta’an 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



Ibnu Majah 2001-3000 


(Dikutip dari tulisan al Ustadz Qomar Zainuddin, Lc, pimpinan Pondok Pesantren Darul 
Atsar, Kedu, Temanggung serta Pimred Majalah Asy Syariah. Judul asli Antara Al 
Qur’an, Al Hadits dan ‘Manqul’.) 


KESESATAN-KESESATAN PARA IMAM PALSU ** 


Mengajak Kepada Hizbiyah dan Perpecahan Umat 

Sekalipun para IMAM PALSU dan JAMA'AHNYA, mereka sering berdakwah 
mengatasnamakan Syari'at Islam dan Persatuan, maka pada hakekatnya mereka 
justru berdakwah kepada kesesatan dan perpecahan umat. Para Imam Palsu, 
mereka berdakwah kepada muslimin untuk masuk ke dalam jama'ahnya, 

membafat imamnya serta ta'at dan patuh kepadanya. Menganggap jama'ah 

diluar mereka adalah batil, sesat bahkan ada yang menganggapnya kafir atau 

musyrik . Yang demikian itu karena mereka berkeyakinan setiap muslim harus 
punya imam, kalau dia mati tidak memiliki imam maka matinya seperti bangkai 
jahiliyah dan imam yang dimasudkannya adalah hanya imam mereka saja. Oleh 
karenanya orang yang berbai'at kepada mereka diyakini dia telah mendapatkan 
hidayah, telah berhijrah dari kesesatan bahkan dikatakan dia telah taslim 
(selamat atau masuk islam) sekalipun para ahli bai'at tersebut hobinya merokok 
(karena ittiba' kepada tokohnya), nonton televisi atau film-film barat yang 
mengumbar aurat, mendengarkan musik, ikhtilaf dan perbuatan-perbuatan jahil 
yang lain yang tidak pantas dilakukan oleh para pejuang yang sering 
mengatasnamakan syari'at dan persatuan. 

Mereka memahami Imam atau Kholifah dengan kejahilannya kerena mereka 
memang bukan 'ulama oleh karena mereka sesat dan banyak menyesatkan umat 
islam. Sekali lagi bukan ayat atau haditsnya yang salah akan tetapi pemahaman 

mereka yang menyimpang dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in . 

Tidak ada satu sahabatpun, atau dari para tabi'in yang memahami bahwa Imam 

atau Kholifah adalah bukan penguasa dan tidak ada satupun para Imam atau 

Kholifah dari dulu hingga sekarang yang mereka itu bukan penguasa . Disebut 
Imam atau pemimpin karena mereka mempimpin umat dengan kekuasaannya 
dan memiliki daerah kekuasaan. Perintah hukum cambuk, potong tangan, rajam, 
qishosh adalah perintah syari'at yang sangat jelas kepada para penguasa kaum 
muslimin dan bukan kepada imam palsu lagi gembel yang tidak punya 
kekuasaan. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 













Ibnu Majah 2001-3000 


Apabila dalam satu negeri terdapat 10 kelompok jama'ah yang seperti ini dan 
mereka masing-masing memiliki senjata sedangkan di antara mereka tidak ada 
penguasa negri, maka tidak mustahil mereka akan saling berebut kekuasaan dan 
saling melancarkan perang sesama muslim. Inilah dakwah jahiliyah yang 
mengakibatkan lahirnya perpecahan umat bahkan dimungkinkan terjadinya 
peperangan sesama muslim. Sebagaimana hal ini terjadi di negeri Palestina, 
Somalia dan seterusnya. 


Keyakinan di Luar Jama'ahnya Sesat, kafir atau Musyrik 

Setiap kelompok dari kaum muslimin yang di dalamnya ada Imam yang dibai'at 
oleh ma'mumnya untuk dita'ai perintahnya, pada hakekatnya mereka memiliki 
keyakinan yang sama bahwa muslimin yang berada di luar jama'ahnya adalah 
sesat, batil, bahkan ada yang sampai menghukumi kafir atau musyrik, yang 
demikian itu karena mereka salah dalam memahami syari'at Jama'ah, Imaamah 
dan Bai'at. 

Adapun yang menjadi alasan bagi mereka para Imam-Imam palsu dan 
pengikutnya adalah hadits-hadits seperti di bawah ini: 

Rosululloh r bersabda: 

???? ???????????? ???????? ?????? ?????? ?????? ????? ???????????? ???? ?????? ???? 

???????? 

"Barangsiapa keluar dari al-jama'ah sejengkal saja sungguh dia telah melepaskan tali 
ikatan ke-Islaman dari lehernya." (HR.Ahmad) 

Mereka memahami bahwa yang namanya keluar dari al-jama'ah adalah keluar 
dari jama'ah mereka, sehingga orang-orang yang keluar dari LDII, Jama'ah 
Muslimin (Hizbulloh), Ahmadiyah atau Al-Qiyadah Al-Islamiyah diyakini telah 
keluar dari Islam, atau murtad yakni kembali menjadi kafir. Sedangkan orang- 
orang ahli tauhid dan para 'ulama ahlus sunnah yang menolak 
kepemimpinannya diangap sebagai kelompok Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini 
adalah pemahaman yang sesat, tidak ada satu ulamapun yang memi l iki 
pemahaman demikian, lalu kepada siapa umat islam ini minta bimbingan 
kebenaran kalau bukan kepada para ulama. 

Hadits lain yang juga dijadikan alasan bagi mereka adalah sabda Rosululloh r: 

???????????? ??????? ????? ??????? ???????? ????? ???? 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 


"Barangsiapa yang mati tidak mempunyai Imam kemudian dia mati, maka matinya 
seperti mati jahiliyah". (HR.Muslim) 

Mereka dengan kejahilannya karena tidak mau belajar islam kepada para ulama 
ahlussunnah telah memahami yang dimaksud Imam pada hadits di atas adalah 
Imam mereka. Atau sebelumnya mereka beranggapan bahwa muslimin tidak 
mempunyai Imam oleh karena itu mereka berlomba-lomba untuk untuk menjadi 
Imam yang sah menurutnya, tanpa mengerti yang dimaukan Imam oleh syari'at 
itu yang bagaimana. Dengan demikian semua orang muslim sekalipun ahlus 
sunnah dan ahlut tauhid apabila tidak ber-BAI'AT kepada mereka kemudian 
mati maka matinya seperti mati jahiliyah. Padahal yang dimaksud dengan Imam 
pada hadits di atas, sesuai dengan pemahaman salafus sholih adalah Penguasa 
Muslim (Umaro) dan Ulama. 

Mereka para Imam palsu juga menjadikan hadits di bawah ini sebagai hujah 
bahwa wajib bagi kaum muslimin untuk ber-BAI'AT kepada dirinya, apabila 
tidak kemudian ia mati, maka matinya seperti bangkai jahiliyah. sekalipun 
mereka ahlut tauhid. Haditsnya sebagai berikut: 

???????????? ??????? ????? ???????? ???????? ??? ???????? ????? ???? 

"Barangsiapa yang mati tanpa bai'at di lehernya, maka matinya seperti mati jahiliyah". 
(HR. Muslim) 

Padahal yang di pahami oleh para salafus sholih, yakni para ulama yang dalam 
ilmu agamanya bahwa BAI'AT hanya diberikan oleh oleh kaum muslimin 
sebagai rakyat melalui Majlis suro (Ahlu halli wal aqdi) kepada penguasanya 
yang muslim. Adapun maksud bai'at bagi rakyat muslim adalah mengakui 
penguasa muslim sebagai pemimpin dan menta'atinya dalam perkara yang 
ma'ruf serta tidak melakukan pemberontakan-pemberontakan dan pengacauan 
terhadap keamanan negeri. 

Hadits berikutnya yang sering dijadikan hujah untuk menta'ati dirinya adalah 
sabda Rosululloh r: 

???????????? ??????? ????? ??????? ???????????? ????????? ?????????? ???? ?????? ???? 

"Barangsiapa keluar dari ta'at dan berpisah dari al-jama'ah, lalu dia mati maka matinya 
seperti mati jahiliyah". (HR.Muslim) 

Pemahaman yang benar pada hadits di atas adalah: Barangsiapa yang keluar 
dari keta'atan kepada penguasa Muslim dan memisahkan diri dari 
pemerintahannya, lalu dia mati maka matinya seperti mati orang jahiliyah yang 
tidak terpimpin. Hadits tersebut merupakan ancaman bagi para pemberontak 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 






Ibnu Majah 2001-3000 


pemerintahan muslim dan orang-orang yang suka melakukan gerakan pengacau 

keamanan, sekaligus ancaman balik bagi para Imam palsu yang memisahkan 

diri dari kepemimpinan Waliyul amri yang sah . 

Akan tetapi para imam palsu memahami hadits-hadits di atas semau wudelnya. 
sendiri, tidak mau merujuk kepada orang yang telah Rosululloh wasiatkan agar 
kaum mus l imin mengikuti jalan mereka yaitu, para ulama dari kalangan 
sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta ulama yang ittiba' kepada mereka. 
Padahal apa yang dimaukan dengan kata Imam adalah penguasa muslim dan 
apa yang dimaukan dengan kalimat Jama'ah adalah pemerintahan kaum 
muslimin yang di bawah penguasanya. Sebenarnya pengertian Amir atau Imam 
juga telah dijelaskan oleh beberapa hadits bahwa dia adalah Sulton atau 
penguasa. Rosululloh r bersabda: 

???????????? ???? ?????? ???? ????????? ???????????? ??????? ????????? ???? ?????? ???? 

???????????? ??????? ????? ??????? 

"Barangsiapa menjumpai sesuatu yang tidak disukai dari pemimpinnya hendaklah ia 
bersabar, sesungguhnya orang yang telah memisahkan diri dari penguasa sejengkal saja 
lalu mati, tiada lain kematiannya melainkan kematian Jahiliyah"{HR. Bukhari, Muslim 
dan Ahmad, lafadz oleh Bukhari) 

Mengaku Sebagai Imam Tapi Meninggalkan Hudud, Adalah Sebuah 
Pengakuan Imam yang Dzolim dan Fasik 

Mereka yang mengaku sebagai Imam atau Kholifah memiliki sebuah 
konsekuensi dan akan memikul dari apa-apa yang mereka dakwahkan. 
Pengakuannya sebagai seorang Imam atau kholifah mestinya memiliki 
kewajiban untuk menegakkan hudud yakni berhukum dengan hukum Alloh, 
karena pengertian kholifah yang benar adalah Assulthoonul 'adhiim yaitu 
penguasa yang tertinggi di dunia sebagai Kholifatulloh, oleh karena itu wajib 
bagi mereka menegakkan hukum-hukum Alloh. Alloh mengatakan; 

????????????? ???? ??????????? ??????? ???????? ????? ???????? ???? ?????? 

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang kafir" (Al-Maaidah: 44). 

????????????? ???? ??????????? ??????? ???????? ????? ???????? ???? ?????? 

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang dzolim" (Al-Maaidah: 45). 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 











Ibnu Majah 2001-3000 


????????????? ???? ??????????? ??????? ???????? ????? ???????? ???? ?????? 

"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka 
mereka itu adalah orang-orang yang fasik" (Al-Maaidah: 47). 

Ayat tersebut di atas bermakna umum kalimat ?? berarti siapa saja termasuk bagi 
orang yang mengklaim dirinya sebagai Imamul Muslimin atau Kholifah. Kalau 
mereka tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Alloh maka 
dia adalah kafir, dzolim dan fasik. Walaupun menurut tafsir Ibnu Abbas makna 
kafir di situ adalah kufrun duuna kufrin, yaitu kufur 'amali yang tidak 
mengeluarkan pelakunya dari Islam. Akan tetapi stempel tebal dan berwarna 
merah bagi mereka yang mengaku sebagai kholifah adalah bahwa mereka 
tergolong orang-orang yang dzolim dan fasik. 

Memisahkan Islam Sebagai Ad-diin dengan Ad-daulah adalah "Sekularisme" 

Para Imam palsu yang mengaku sebagai kholifah telah memisahkan pengertian 
Islam sebagai Ad-diin dan sebagai Ad-daulah. Mereka telah banyak menipu umat 
dengan berdusta dan berpura-pura sebagai pemimpin padahal mereka bukanlah 
pemimpin yang sebenarnya. Kerjaan mereka hanyalah memungut infaq, 
shodaqoh dan zakat kepada jama'ahnya dengan cara yang batil, yaitu 
mengatasnamakan sebagai Imam, akan tetapi mereka tidak mampu 
membentengi harta dan darah kaum muslimin karena mereka bukan penguasa. 

Apabila ada harta kaum muslimin yang dirampas pencuri. Imam palsu ini akan 
diem tak berdaya, tidak perlu mencari pencuri itu karena sekalipun pencuri itu 
tertangkap sang Imam palsu juga tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya 
hukum yang melindungi harta kaum muslimin. Perintah potong tangan bagi 
pencuri dalam Al-qur'an dilanggar, kalau Al-qur'an sudah berani dilanggar ini 
namanya Imam dzolim dan fasiq. 

Apabila Imam palsu itu mendapati orang yang berzina dengan bukti-bukti yang 
terang, maka Imam palsu ini juga diem tak berdaya, mau diapakan oarng-orang 
yang berbuat zina tadi, ya Imam palsu ini bingung karena memang mereka 
hanyalah kholifah gadungan yang tidak berkuasa untuk menjalankan syari'at 
Alloh. Sungguh amat jahat pengakuan mereka para Imam palsu itu mereka 
benar-benar telah mendustai muslimin, mendustai Rosul dan mendustai Alloh. 

Sementara itu kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan bergelimangan di depan 
mata para Imam palsu, tapi sekali lagi namanya juga Imam palsu maka mereka 
tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini sangat jauh, jauh sekali dengan 
kepemimpinan khulafa'ur Rasyidin yang selalu menerapkan setiap ayat demi 
ayat dan hadits demi hadits dalam memimpin umat. 

Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 




Ibnu Majah 2001-3000 


Islam adalah agama yang mengatur bagaimana seorang hamba beribadah 
kepada Alloh(ad-diin) dan bagaimana seorang pemimpin mengatur 
masyarakatnya dengan syari'atnya (ad-daulah). Oleh karena itu manusia 
memiliki dua fungsi yaitu sebagai Hamba Alloh dan juga sebagai Kbolifatulloh. 
Kbolifah adalah penguasa negeri, pemimpin manusia yang "Dengannya hudud 
ditegakkan, jalan-jalan menjadi aman, musuh diperangi, dan harta fa'i dibagi- 
bagikan," Demikian perkataan Ali bin Abi Tholib. 


Pertanyaan-Pertanyaan Bagi Para Imam Palsu 

Wahai para Imam palsu, apa yang akan kalian perintahkan kepada Penguasa 
negeri ini, jika Ia berbai'at kepada kalian? Apakah akan kalian perintahkan 
kepadanya untuk mengganti Pancasila dan UUD 45 dengan Al-qur'an dan As- 
sunnah dan menegakkan hudud ? kalau terjadi demikian keadaannya lalu 
siapakah yang lebih pantas disebut Imam, kaliankah? Atau Penguasa tadi yang 
telah berhukum dengan Syari'at Alloh ? 

Wahai para Imam palsu sesungguhnya apa yang engkau ingkari dari penguasa 
negeri ini? Jika datang kemudian hari, seseorang yang menguasai negeri ini 
dengan menegakkan hukum-hukum Alloh, apakah kalian juga tetap 
mengingkarinya? Jika kalian menjawab Ya. maka saya bertanya lagi, "Jika 
datang kemudian hari sesorang yang menguasai 1/4 negeri-negeri muslim di 
dunia, apakah kalian juga tetap mengingkarinya?" Jika kalian masih menjawab 
Ya, maka saya bertanya lagi, "Jika datang kemudian hari sesorang yang 
menguasai 1/2 negeri-negeri muslim di dunia, apakah kalian juga tetap 
mengingkarinya?" Jika kalian masih menjawab Ya, maka saya bertanya lagi, 
"Jika datang kemudian hari sesorang yang menguasai seluruh negeri-negeri 
muslim di dimia, apakah kalian juga tetap mengingkarinya?" Apakah kalian 
tetap menjawab Ya, karena kalianlah dari awal kholifah yang sah? Masih 
berlakukah pengakuan kalian sebagai kholifah?. Atau kalian akan menyerah 
dengan kholifah yang telah berkuasa? Wahai kholifah palsu jika jawaban 
kalian adalah akan menyerah, maka sekaranglah saatnya bagi kalian 
menyerah kepada penguasa. Ketahuilah wahai kaum muslimin sesungguhnya 
kita hanya diperintahkan untuk shobar dalam menghadapi penguasa yang 
dzolim karena mereka adalah pemimpin kita. 


Blogroll: http://rumahku-indah.blogspot.com/ http://ahlussunnahslipi.com/ 



